HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong (4920-1980) 
Jakob Octama 


SENIN 
8 OKTOBER 2012 


KONF 


Filipina-MILF 
Sepakat Berdamai 


MANILA, MINGGU — Presiden Filipina Benigno Aguino III, 
Minggu (7/10), mengatakan telah mencapai kesepakatan awal 
untuk berdamai dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) 
di Filipina selatan. Kesepakatan damai itu akan menjadi catatan 
sejarah dan diharapkan menghentikan kekerasan berdarah yang 
berlangsung selama empat dekade terakhir dan menewaskan 
lebih dari 120.000 orang. 

Hal itu disampaikan Aguino dalam jumpa pers yang disiarkan 
langsung oleh tele Dia menggambarkan kesepakatan damai 

ebut seba buah "kesepakatan k E 

Kesepakatan itu nantinya akan menjadi sebuah peta 
pembentukan kawasan otonomi baru di selatan Fi 
san itu akan dijalankan oleh masyarakat minoritas di sana. 

"Kesepakatan kerangka kerja ini akan menjadi jalur terwu- 
judnya perdamaian final dan abadi di Mindanao” ujar Aguino, 
menyebut nama pulau kedua terbesar di Filipina yang menjadi 
basis kelompok tersebut. 

Kesepakatan bel ah ini adalah hasil serangkaian pe- 
rundingan panjang antara Pemerintah Filipina dan MILF di 
4 Kesepakatan itu akan ditandatangani di Manila, 15 
Oktober, Jika berjalan lancar, kesepakatan itu akan diberlakukan 
pada 2016, jabatan enam tahun Aguino berakhir. 

Dalam 13 lembar kesepakatan itu disebutkan, semua pihak 
menyetujui pembentukan kawasan otonomi baru Muslim, de- 
ngan nama Bangsamoro, menggantikan kesepakatan tahun 1989 
yang disebut Presiden Aguino sebagai "eksperimen gagal”. Ke- 
sepakatan lama dinilai gagal karena justru menciptakan ke- 
n, menyusul korupsi dan kemiskinan yang berlanjut. 
an itu yang membuat mereka kecewa dan mengar- 
ikan kemarahan dengan memerangi pemerintah. 
epakatan baru ini juga mengatur pembentukan Komi 
Peralihan, beranggotakan 15 orang, yang akan menyusun ran- 
cangan undang-undang pembentukan wilayah Bangsamoro da- 
lam dua tahun. Rancangan undang-undang itu harus disetujui 
Kongres Filipina. Kesepakatan itu disambut baik sejumlah 
negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Malaysia, yang 
mendorong agar perdamaian segera diwujudkan. 

(AP/REUTERS/DWA) 


IK BERSENJATA 


www.kompas.com 
pKOMPAS Sean 
MAU GP TPP 0212567 6000 
Yu ( . hotline@kompas.com 


wwwfacebook.com/kompastb www.twitter.com/hariankompas 


www.twitter.com/kompasbreaking 


INDONESIA'S BEST SELLING 
PREMIUM COMPACT SUV." 


THE BIMW XI. AVAILABLE WITH PETROL AND OYESEL ENGINES. 
Mwwencanganes 


KOMPAS/A 2 27D 


@ Andik Vermansyah 


Untuk pemain sepak bola, tubuh Andik Vermansyah tergolong 
tak tinggi, 162 sentimeter, Namun, jangan meragukan sepak 
terjang dia di lapangan bola. Sebagai gelandang dan kadang di 
posisi penyerang, Andik bermain lincah dan bersemangat tinggi 
untuk menembus pertahanan lawan, Meski sudah cukup lama 
memperkuat tim nasional sepak bola, timnas U-22, kiprah Andik 
yang asli Jember, Jawa Timur, itu baru mendapat perhatian luas 
at ia mendapat tackle pemain bola tersohor dunia, David 
Beckham. Ini terjadi dalam pertandingan timnas melawan LA 
Galaxy, Amerika Serikat. Pada akhir pertandingan, Beckham tak 
segan meminta bertukar kaus dengan Andik. Pemain berusia 20 
tahun itu menyimpan harapan, suatu saat bisa memperkuat klub 
bola di AS. Kirimkan pertanyaan Anda kepada Andik Ver- 
mansyah melalui kompaskita@kompas.com. Cantumkan nama 
lengkap dan domisili Anda. E-mail ditunggu sampai dengan 12 
Oktober 2012, Anda juga hisa mengusulkan tokoh pilihan Anda. 
Disediakan suvenir menarik dari Kompas bagi lima penanya 
terpilih. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


AMANAT 


HATI N 


KOMPAS 


RANI RAKYAT 


Ratusan orang dari berbagai elem 


en ma 


akat berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HT), Jakarta, Minggu (7/10) pagi. Mereka 


TERBIT 32 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 100 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi 


(021) 5847710 


Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
Harga langganan Rp 78.000— 
Harga eceran Rp 3.500— 


turut serta 


KOMPAS/ALIP ICHWAN 


lam aksi simpati 


"Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Banyak elemen masyarakat ini yang mengenakan kaus warna putih bertuliskan "Save KPK Save Indonesia". Mereka juga 


membawa poster bertuliskan "Ke Mana Pi 


penegak hukum sekarang, 


len Kita” serta menyerukan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera bersikap atas apa yang terjadi antara KPK dan 


Presiden Akan Turun Tangan 


Sudi Silalahi: Ada Media yang Membesar-besarkan 


JAKARTA, KOMPAS — Mi 
Sudi Silalahi membantah ba 


'enteri Sekretaris Negara 
ahwa Presiden Susilo 


Bambang Yudhoyono membiarkan konflik antara 
Kepolisian Negara RI dan Komisi Pemberantasan 
Korupsi berlarut-larut. Presiden akan mengambil 
alih penyelesaian konflik itu. 


"Presiden mendengar komen- 
tar kalangan masyarakat untuk 
mengambil alih. Tetapi, sebelum 
Presiden mengambil alih, terle- 
bih dahulu dikedepankan upaya 
yang dilakukan Polri dengan 
KPK sesuai undang-undang yang 
berlaku atau MOU (nota kesepa- 


haman) yang disepakati bersama, 
Namun, berhubung perkem- 
bangan situasi sudah semakin ti- 
dak baik, banyak yang memani- 

res akan segera 
mengambil alih dan menyam- 
paikan per n kepada rakyat, 
Senin (8/10) atau paling lambat 


asa (9/10),” kata Sudi dalam 
keterangan pers, Minggu (7/10) 
sore, di Kantor Presiden, 

Ikut mendampingi Sudi, Se- 
kretaris Kabinet Dipo Alam dan 
Juru Bi Kepresidenan Julian 
Aldrin Pa: 

Menurut Sudi, permasalahan 
antara KPK dan Polri sudah ber- 
kembang semakin negatif dan 
secara politik semakin dimani- 
pulasi, Apalagi di jejaring media 
sosial banyak serangan yang di- 
tujukan kepada Presiden, seolah- 
olah Presiden membiarkan per- 
soalan ini. 

Menurut dia, Pre 
nah alpa memberi 


iden tak per- 
an perhatian 


pada persoalan anta- 
ra Polri dan KPK. Pa- 
ling tidak, sejak awal 
Presiden ah 
memberikan arahan 
kepada Kepala Pol 
Jenderal (Pol) Timur 
Pradopo r keada- 
an tidak semakin ber- 
kembang. 

Setelah Presiden menyampai- 
kan instruksi kepada Kepala Pol- 
ri, lanjutnya, keadaan sebenarnya 
sudah mereda. Ia menuding ada 


media tertentu yang membesar- 
besarkan masalah ini, hingga wa- 


cana berkembang di media so- 


kurang pantas ditu- 

jukan kepada Pr 
den seolah-olah Presiden tid 
peduli dan membiarkan,” kata 
Sudi. 

"Presiden tidak mendiamkan. 
Presiden mengambil langkah- 
langkah. Presiden menjalankan 
sistem dan sistem itu berjalan. 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


Kondisi selama masa perinatal 3 
Depresi unipolar 4 
Penyakit jantung koroner 5 
Stroke 6 

Tuberkulosis 7 

Campak 8 

Kecelakaan lalu lintas 9 
Anomali bawaan 10 


Sumber: WHO 


Wabah Bisu 


JAKARTA, KOMPAS — Gang- 
guan depresi di tingkat interna- 
sional maupun nasional kini su- 
dah menjadi suatu wabah bisu 
alias silent epidemics. Posisinya 
sebagai beban penyakit global, 
pada tahun 2020 bakal menem- 
pati peringkat kedua di bawah 
penyakit jantung koroner. Na- 
mun, di Indonesia, baik peme- 
rintah maupun masyarakat jus- 
tru abai dan lalai dalam meng- 


rakat antara lain bunuh diri, ta- 
wuran, dan menurunnya produk- 
tivitas akibat tingginya tingkat 
mangkir kerja. Tawuran antar- 
pelajar atau antarmahasiswa di 
Jakarta hingga Makassar sempat 
menyita perhatian, tetapi kini 
tergeser berita perseteruan Ko- 
Isi Pemberantasan Korupsi dan 


"Maraknya kasus bunuh diri, 
tawuran, kekerasan dalam rumah 
tangga, kesurupan, trauma akibat 
bencana, hingga meluasnya 
penggunaan narkoba sebagai co- 
ping mechanism untuk pelarian 
dari tekanan jiwa, menunjukkan 
depresi individual maupun mas- 
sal serta yang terselubung makin 
serius di Indonesia, Manifestasi- 
nya, makin banyak orang yang 
mudah tersinggung, mengamuk, 
dan kian agresif. Atau sebaliknya, 
menjadi mudah menyerah dan 
mengambil jalan pintas dengan 
bunuh diri,” kata Nalini Muhdi, 
psikiater sosial Fakultas Kedok- 
teran Universitas Airlangga, Su- 
rabaya. 


kit 


21 Hepi unipolar 
3 Kecelakaan lalu lintas 


4 Stroke 


5 Penyakit paru obstruksi kronis 
6 Infeksi pernapasan bawah 


7 Tuberkulosis 
8 Perang 

9 Diare 

10 HIV/AIDS 


mengatakan, jika tidak 
dan tidak ditangani 
dengan serius, depresi akan men- 
jadi beban pemerintah dan ma 
syarakat. Masyarakat harus w: 
pada terhadap tanda-tanda dini 
depresi yang dapat menjangkiti 


Saat ini diperkirakan 350 juta 
orang di seluruh dunia terjangkit 
depresi yang telah menjadi pe- 
nyakit tidak menular global se- 


Karena itu, sangatlah tepat 
jika Federasi Dunia untuk Kese- 
hatan Mental (WFMH) menen- 
tukan tema Hari Kesehatan Jiwa 
Sedunia, Rabu (10/10), adalah 
"Depresi: Suatu Krisis Global”. 


Belum diperhatikan 


Guru Besar Psikologi Univer- 
sitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, 
Irwanto mengatakan, tawuran, 
tingginya konllik, agresivitas di 
jalan raya, dan bunuh diri meru- 
pakan indikator sosial adanya ge- 
jala gangguan pada jiwa dalam 
keluasan spektrumnya, tetapi be- 
lum mendapat perhatian mema- 
dai. "Orang yang mengalami 
gangguan emosional cepat meng- 
ambil tindakan kekerasan. Hal 
itu memicu gangguan kecemasan 
dan menjadi tanda awal depresi, 
yang dapat menjadi keadaan pa- 
tologis jika berlanjut,” katanya, 
pekan lalu. 

Pendapat senada dikemuka- 
kan psikiater komunitas Fakultas 
Kedokteran UI/RSCM, Suryo 
Darmono, Menurut dia, depresi 
sebenarnya sudah menjadi masa- 


Gloi 


.@ Sekitar 80 persen penyebab 
bunuh diri adalah depresi. 


@ Di Indonesia tercatat 1.030 orang 


(Surilena, 2004). 


melakukan percobaan bunuh diri, 
705 orang diantaranya tewas 


@ Rata-rata kematian akibat bunuh diri 
di Indonesia adalah 24 kematian per 


100.000 populasi 


(Benedetto Saraceno, 2005). 


lah kesehatan nasional. Baik Ir- 
wanto maupun Suryo merujuk 
hasil Riset Kesehatan Dasar 2007 
yang menyebutkan, di Indonesia 
prevalensi gangguan mental 
emosional pada penduduk beru- 
mur 15 tahun ke atas 11,6 persen. 
Paling tinggi di Provinsi Jawa 
Bi (20 persen) dan terendah 
di Kepulauan Riau (5,1 persen). 

Gangguan mental emc 
itu terutama adalah kecemasa 
(anxiety) dan depresi (umumny 
unipolar, karena ada pula depresi 
yang bipolar yang dikategorikan 
dalam gangguan jiwa berat se- 
perti skizofrenia). Menurut Sur- 
yo, prevalensi depresi global ber- 
kisar 5-10 persen dan angka di 
Indones jauh berbeda. 

Depresi pada dasarnya bersifat 
individual. Namun, individu de- 
presi yang bergaul dengan indi- 
vidu lain—baik yang depresi ma- 
upun tidak—dapat "menularkan” 
suasana kejiwaan yang kelam dan 
buruk sehingga depresi meluas 
menjadi depresi massal, "Preva- 
lensi 5-10 persen itu sudah besar, 
dan sudah bisa menjadi masalah 
masyarakat,” kata Suryo. 

Sayangnya, hingga kini belum 
ada program khusus bagi pena- 
nganan depresi. Program kesi 
hatan yang dekat masyarakat, se- 
perti puskesmas, tidak mema- 
sukkan kesehatan jiwa sebagai 
satu dari enam program pokok- 
nya. Padahal, depresi sangat ber- 
pengaruh terhadap produktivi- 
tas, 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


CRBATIVECOMMONS,DON FRAG 


RESI 


DE 


MOTION, MOUNT OLIVET CEME 


FIK GUNAWAN 


Memilih Bunuh Diri 
sebagai Jalan Pintas 


Tragis dan ironis. Ketika 
keluarganya sedang me- 
nyaksikan keramaian 
pesta hajatan pernikahan 
di rumah tetangga, Ru- 
bini (43) justru memilih 
mengakhiri hidupnya 
dalam sepi di dapur ru- 
mah orangtuanya di RT 
002 RW 004, Dusun 
Selang 4, Kelurahan Se- 
lang, Kabupaten Gunung 
Kidul, DI Yogyakarta, 
Kamis (4/10). 


Oleh IRWAN JULIANTO 


erempuan malang ini su- 
pa 25 tahun menikah 

tanpa memperoleh ketu- 
runan, Selama ini ia mengikuti 
suaminya, Yanto, tinggal di Sra- 
gen, Jawa Tengah. 

Sejak beberapa tahun ter- 
akhir, Rubini mengidap depre: 
kronis. Depresi membuat diri- 
nya dirawat di Rumah Sakit Ji- 
wa Gracia, Kaliurang, Yogyakar- 
ta, selama hampir sebulan. Se- 
bulan terakhir Rubini dirawat di 
rumah orangtuanya di Selang 
”Obat nipun sampun telas,” tu- 
tur ayah almarhumah, Mulkasi. 


Ta menceritakan bahwa obat an- 
tidepresan yang dibekalkan oleh 
RSJ Gracia untuk Rubini sudah 
habis sejak empat hari terakhir, 

Menurut Mulkasi, ia sudah 
berikhtiar mengobatkan Rubini 
ke dukun. Namun, keluhan sakit 
di lambung anaknya yang terasa 
panas dan kep seperti 
ditusuk-tusuk tak kunjung hi- 
lang, 

"Wis embuh, atiku mbundel,” 
Mulkasi menirukan keluhan Ru- 
bini bahwa dia sudah pasrah 
dan hatinya kusut. Sebenarnya, 
keluhan seperti ini perlu segera 
diwaspadai keluarga Rubini. Na- 
mun, keluarga sederhana ini tak 
tahu harus bagaimana mencari 
pertolongan medis, Padahal, 
Puskesmas Wonosari 2 hanya 
berjarak setengah kilometer dari 
rumah mereka dan RSUD Wo- 
nosari berjarak sekitar 2 kilo- 
meter, 

Info kematian Rubini pun se- 
gera diperoleh Ida Rochmawati, 
psikiater RSUD Wonosari, yang 
amat aktif berupaya menekan 
angka bunuh diri di Kabupaten 
Gunung Kidul. Kabupaten ter- 
sebut saat ini dinyatakan seba- 
gai wilayah dengan tingkat bu- 
nuh diri tertinggi di Indonesia. 

Sejak tahun 2011, upaya pen- 
cegahan bunuh diri di Gunung 
Kidul memperoleh dana dari 
Organisasi Kesehatan Dunia 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-3) 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Demokrat Pilih Dede 
Majelis Tinggi Partai Demokrat, 
Jumat (5/10) malam, memutus- 
kan mengusung Dede Yusuf se- 
bagai calon gubernur Jawa Ba- 
rat, Penentuan calon wakil gu- 
bernur akan dilakukan bela- 
kangan lewat konsultasi antara 
Majelis Tinggi dan Dede. "Ya, 
Partai Demokrat akan mengu- 
sung Dede Yusuf karena elekta- 


Wakil Sel 
Demokrat 
(6/10), di Jakarta. Pendaftaran 
Pilkada Jawa Barat dimulai pada 
bulan depan, (ATO) 


Data Pemilih Tidak Jelas 


Masalah paling krusial dalam 
Pemilu 2009 adalah daftar pe- 
milih yang tidak valid. Oleh ka- 
rena itu, untuk Pemilu 2014, 
KPU bersama pemerintah harus 
menyinkronkan data kependu- 
dukan yang diperoleh 
menterian Dalam Negeri 
mun, belum ada kejel 
kah sinkronisasi 


karta, Tmerjel 
upaya mendapatkan data pemi- 
lih yang mutakhir, akurat, dan 
komprehensif pada Pemilu 2014 
adalah sinkronisasi data kepen- 
dudukan. (INA) 


Ba'asyir di Sel Khusus 


sus terorisme, Abu 
ang resmi di- 
n ke Lembaga Pem 
atan Batu, Pulau Nu: 
kambangan, Kabupaten Cilacap, 
Jawa Tengah, sejak Sabtu (6/10) 
mendiarn | khusus tahanan 
usia lanjut. Hal itu dilakukan 
mengingat usia yang be 
kutan sudah cukup tua dan ke- 
sehatannya dalam pemantauan 
dokter, Kepala Lembaga Pema- 
syarakatan Batu Hermawan Yu- 
nianto, Minggu (7/10), menga- 
takan bahwa Ba'asyir menem- 
pati sel yang sama yang sebe. 
lumnya sudah ditempati tiga n: 
rapidana usia lanjut. "Kami ti- 
dak akan memberi perlakuan is- 
timewa. (GRE) 


Terpidana 


pindah 


POLITIK & HUKUM 


Ribuan orang memadati Pameran Alat Utar 
Tahun Ke-67 TNI di Lapangan Monumen 


Sistem Persenjataan Tentara 
lasional, Jakarta, Minggu (7/10). Pengunjung mendapz 


sejumlah mesin perang yang ada di pameran yang berlangsung hingga hari ini. 


Dikira Seram, Ternyata... 


ameran persenjataan TNI 
Prssaan D: di silang 
Monas, Sabtu (6/10), pe- 


nuh dengan suasana kekelu: 
gaan, Padahal, yang dipamerkan 
lalah mesin-mesin perang 
yang mematikan. 

Anak-anak mengantre, me- 
nunggu kesempatan untuk du- 
duk di kemudi helikopter Bell 
atau Bolcow bersenapan mesin 
"62 milimeter. Anak-anak tak 
mau turun dari Tank Scorpion, 
AMX-13, dan Panser Anoa buat- 
an Pindad. 

Pameran dikelola dengan me- 
seperti pengaturan aliran 
pengunjung dan peragaan. 
Pengunjung bebas berfoto. Mu- 
lai dari Meriam Caesar 155 mili- 


meter hingga 1955 GAZ Roc 
Launcher, mobil buatan Rus 
untuk meluncurkan roket buat- 
an tahun 1955. Mulai dari heli- 
kopter MI-35 dari Rusia hingga 
aft Kartika buatan TNI 
AD, "Ini dipamerin, enggak apa 
tuh negara-negara lain tahu apa 
senjata ki ujar pengunjung 
ama Irene Waty. 
Yang menarik, personel TNI 
pun jadi n berfoto bareng. 
Jumlahnya erbeng. dengan fo- 
jata. Sekelompok 
petugas asanya ga- 
lak menjaga gerbang stan sambil 
berseloroh merasa diri mereka 
arena begitu banyaknya 
yang mengajak foto bersama, 
”Kenang-kenangan dong,” kata 


Fendy, warga Bekasi yang ber- 
sama enam temannya berfoto 
bersama dengan tig: 
POM Pembekalan Ang 

Serda Eka dari Kopas 


sampai lupa sudah bei 
kali diminta berfoto bersama 
mulai dari menggendong anak 
ampai bapak-bapak ya 
memintanya berpose ala p 
an komando dengan tangan me- 
ngepal ke depan. Nurul, warga 
Pasar Minggu, mendaulat 
berfoto berdua dengannya 
rang ada tentara cantik," 
annya, 

Komunikasi terjalin, Obrolan 
tara pengunjung dan para 
rajurit yang dengan antus 


ional Indonesia Angkatan Darat dalam rangka Hari 
kesempatan untuk berfoto dan menaiki 


menceritakan pekerj 
profes 
nangat. Doni, mahasiswa 


tanya sambil tert 


KOMPAS /JOHNNY TG 


n dan 
lan penuh 


mereka berj 


s Parahyanga 


$, pai berdebat dengan penjaga 
ng mungil dan berkulit putih, — Meri 
paratus si. 


n Caesar, kenapa Indone- 


terus membeli dan tak kun- 
jung m 
logi per 
ng membuat sendiri, 

Bandung (25), warga Blok A, 
Jak: 
pamer 
Soekarno, 
mentara Fendy mengaku 


lakukan transfer tekno- 
enjataan agar bisa 


, paling terkesan dengan 
an mobil tua Presiden 


a berubah. "Sebelum 
ram, Mena- 
a... Friendly,” 


(EDNA C 


Parpol Tak 
Terawasi 


Bawaslu Sulit Akses Data 


JAKARTA, KOMPAS — Proses verifikasi adminis- 
trasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum 


2014 tak terawasi. Selain belum dapat mengak: 
Badan Pengawas Pemilu juga belum sel: 


data, 


i 


membentuk panitia pengawas di tingkat kabupa- 
ten/kota serta belum punya peraturan pengawasan. 


Anggota Bawaslu, Nelson Si- 
juntak, Sabtu (6/10), meng- 
akui, sampai saat ini Bawaslu 
belum menemukan pelanggaran 
substansial dalam proses verifi- 
kasi administrasi, Sebab, Bawaslu 
belum bisa mengakses data atau 
dokumen persyaratan yang di- 
serahkan parpol peserta pemilu, 
Kalau secara substansial, 


pun karena Komisi Pemilihan 
Umum belum membuka akses 
data, Kami sudah meminta data 
parpol, tetapi KPU belum ber- 


sedia memberikan,” katanya, Da- 
lam pertemuan dengan sejumlah 
komisioner KPU, Jumat lalu, Ba- 
waslu dijanjikan diberi data dan 
dokumen pada 8 Oktober saat 
KPU mengumumkan verifikasi 
administrasi, 

Nelson mengatakan, data dan 
dokumen parpol itu penting un- 
tuk mengawasi verifikasi be- 
nar-benar dilakukan adil. Parpol 
ng dinyatakan lolos verifikas 
hanyalah parpol yang benz 
nar memenuhi semua persy 
menjadi peserta pemilu yang 
ur dalam ng-Undang 


d 


Und 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 


DPRD, 

Selain itu, potensi pelangg 
dalam verifikasi admi 
ga relatif besar, Pasalnya, menu- 
rut Nelson, verifikasi dilakukan 
oleh sta t Jenderal 
KPU yang sangat mungkin ber- 
main mata dengan parpol calon 
a pemilu, 


jaran 
ju- 


Secara terpisah, anggota KPU, 
Hadar N Gumay, mengatakan, 
permintaan data dan dokumen 
yang diajukan Bawaslu tidak je- 
"Mereka tidak pernah me- 
cara jelas data yang ma- 
na yang mereka minta. Kami 
sedang bekerj lakan lihat 
(awasi) kami bekerja," ujarnya. 

Menurut Hadar, sejak awal, 
Bawaslu meminta KPU untuk 
membuat aturan yang mewajib- 
kan parpol menyerahkan doku- 
men dalam beberapa rangkap. 
Satu rangkap dokumen diminta 
untuk diserahkan kepada Bar 
lu, Namun, keinginan itu ditolak 
KPU karena tidak ada keten- 
tuannya dalam undang-undang. 

KPU memiliki 
tuk tidak memberi) erta 
dokumen yang diserahkan parpol 
kepada pihak mana pun. Bukan 
hanya Bawaslu, melainkan juga 
ke DPR, pemerintah, atau media 
untuk mencegah ada intervensi, 

Deputi Direktur Eksekutif 
Perkumpulan untuk Pemilu dan 
Demoki Veri Junaidi dan Di- 
rektur Eksekutif Lingkar Madani 
untuk Indonesia Ahmad Fauzi 
Ray Rangkuti, Jumat (5/10), me- 
ih munculnya ke- 
lu mengenai keter- 
batasan ak: 28 informasi dalam 
tahap ver administratif 
parpol peserta pemilu. Bagaima- 
napun, Bawaslu mesti memper- 
lihatkan annya dalam 
mengawal proses tersebut, me- 
nutup kelemahan yang muncul 
sebelumnya. (NTA/DIK) 


AN 


Transparansi Informasi Menekan Korupsi 


kin tinggi tingkat 
N / | ansparansi informasi 
di suatu badan publik, 


baik kementerian maupun pe- 
merintah daerah, semakin ren- 
dah tindak korupsi di lembaga 
tersebut. Paling tidak, dengan 
makin baiknya lembaga itu me- 
nerapkan keterbukaan informasi 
publik, penyelewengan makin 
tertekan. 

Pemerintah Kabupaten Le- 
bak, Banten, sudah membukti- 
kannya. Di kabupaten ini per- 
nah dilak: an telaah kaitan 
keterbukaan informasi publik 


oleh pemda dengan tingkat ki- 
nerja birokrasi, Pemerintah Le- 
bak ternyata memperoleh pen- 
dapatan asli daerah (PAD) yang 
lebih tinggi dengan tingkat in- 


sung tingkat transparansi infor- 
masi dengan tindak korupsi di 
satu daerah atau badan publik 
memang belum dilakukan. Na- 
mun, yang pasti, transparansi 
informasi memungkinkan pe- 
nyelewengan berkurang. 
"Transparansi informasi 


berhasil menunjang perolehan 
PAD dan mendongkrak investasi 
yang masuk di daerah bersang- 
kutan,” ujar Ketua Komisi In- 
formasi Pusat Abdul Rahman 
Ma'mun, Tahun ini badan pub- 
lik pusat yang dinilai mampu 
menerapkan keterbukaan infor- 
aik adalah Kemente- 
an dengan nilai 


Kedua adalah Kementerian 
Sekretaris Negara serta Badan 
Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional. Dua lem- 


yaitu 01,10, Di urutan ketiga, Ba- 
dan Tenaga Nuklir Nasional de- 
ngan nilai 8641 

Untuk badan publik daerah, 
dalam penilaian KTP, Pemerin- 
tah Provinsi Jawa Barat menda- 
pat penilaian terbaik sebagai ba- 
dan publik dalam menerapkan 
keterbukaan informasi publi 
Di urutan berikut dalam pering- 
kat tiga besar adalah DKT Ja- 
karta dan Sumatera Utara, 

Badan publik itu dinilai ber 
hasil dalam mengimplemen 
kan Pasal 9 dan 11 Undang-Un- 
dang Keterbukaan Informasi 


Publik, yaitu informasi yang w: 
jib disediakan dan diumumkan 
secara berkala serta informasi 
yang tersedia setiap saat melalui 
pejabat pengelola informasi dan 
dokumen 
Menurut Rahman, keterbuka- 
an informasi semakin mendo- 
rong pejabat publik untuk ber- 
ti menjalankan kebi 
i yang ber: 


g 
mendorong tingginya tingkat 

keper akat. Kondi- 
ni juga sekaligus meningk 
ng kondusif, 


tuturny: 
Pemeringkatan badan publik 
terbaik yang dilakukan oleh Ko- 
si Informasi Pusat tahun 
2012 dengan melakukan seleksi 
yang dipantau melalui monito- 
ring dan eval 
penghargaan keterbukaan infor- 
masi bertepatan degan peri 
an Hak untuk Tahu Internasi- 
onal (International Right to 
September lalu. 
nur Jawa at Ahmad 
Heryawan mer an, pening- 
katan prestasi itu berkat kerja 
keras semua pihak, (DMU) 


Banjir Hotak- kotak dan Kipas Puan 


ama penerbangan Jakar- 
Jesamon Maluku, ham- 
pir sama dengan dari J: 

karta menuju Bangkok, Thai: 
land, sekitar tiga jam lebih. 
mun, kemajuan teknologi infor- 

masi dan karena sama-sama wi- 
tuan Republik 
Indonesia, sejumlah kejadian di 

Jakarta juga menular ke Ambon. 

Fenomena ini terlihat dalam 
perjalanan Ketua Umum Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuang- 
an Megawati Soekarnoputri ke 
Ambon, Rabu (3/10), untuk 
membuka acara pendidikan ka- 
der partainya. Sebagian dari se- 
kitar 1000 kader PDI-P yang 
menghadiri acara itu ternyata 
mengenakan baju kotak-kotak 
seperti yang dipakai Joko Wi- 
dodo-Basuki Tjahaja Purnama 
di Pilkada DKI Jakarta. 

Kader PDI-P yang mengena- 
kan baju kotak-kotak juga ter- 
lihat dalam sejumlah acara yang 
dihadiri Megawati di Sulawesi 
Utara, sepanjang Selasa (2/10). 
Bahkan, ketika menjemput Me- 
gawati, calon wakil bupati Min: 
hasa, Sulawesi Utara, yang di 
usung PDI-P, Ivan Sarundajang, 


juga mengenakan baju kotak-ko- 
tak Joko Widodo (Jokowi). Baju 
serupa juga terlihat dalam foto 
Ivan di sejumlah baliho yang di- 
pasang di daerah itu. 

Hasto Kristiyanto, Wakil Se- 
kretaris Jenderal PDI-P, menu- 
turkan, setelah pasangan Joko- 
wi-Basuki mendaftarkan diri 
mengikuti Pilkada DKI Jakarta, 
pengurus partainya pernah me- 
mutuskan untuk memakai baju 


seperti yang dikenakan pasang- 
an itu. Tujuannya, sebagai bagi- 


an dari usaha memperkenalkan 
pasangan yang diusung PDI-P 
dan Partai Gerakan Indonesia 
Raya (Gerindra) tersebut. 
”Namun, kebijakan itu hanya 
untuk DKI dan selama pilkada. 
Jika sekarang juga dipakai di da- 
erah lain, itu tidak ada instruksi 
dari partai,” ujar Hasto. 
Megawati juga tampak "ka- 
get” dengan fenomena baju ko- 
tak-kotak yang menyebar hingga 
daerah lain. "Saya pernah berta- 
nya ke pedagang, kenapa masih 
menjual baju kotak-kotak, pada- 
hal Pilkada DKI Jakarta sudah 
selesai? Dia menjawab, karena 
masih ada yang beli,” tuturnya. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Dalam pidatonya, Megawati 
mengatakan, baju kotak-kotak 
telah menjadi simbol gerakan 
masyarakat baru Indonesia. 
”Rakyat semakin kritis bahwa 
uang yang bertebaran (dalam 
pilkada) tidak ada artinya ka- 
rena bisa habis dalam beberapa 
hari. Tujuan dan cita-cita ber- 
sama jauh lebih penting,” ka- 
tanya. Untuk itu, lanjut Mega- 
wati, partai politik harus turun 
bersama dengan rakyat untuk 
memperjuangkan kesejahteraan. 

Tepuk tangan selalu terde- 
ngar ketika Megawati menekan- 
kan pentingnya para kader par- 
tai berbaur dengan rakyat. 
Tepuk tangan terdengar lebih 
membahana ketika Megawati 
berpidato di hadapan sekitar | 
11000 kader partainya yang me- | 
menuhi Gelanggang Olahraga 
Jatidiri, Semarang, Senin (1/10). 

Saat hampir semua kader 
PDI-P itu bertepuk tangan me- 
lihat Megawati dan Jokowi, Ke- 
tua PDI-P Puan Maharani be- 
berapa kali mengipaskan kipas 
di sekitar wajahnya. Mungkin, 
Puan kepanasan dengan udara 
di GOR Jatidiri. (NWO) 


KUPON 
DISKON 


5 


Kartu ini berlaku dari 8 - 9 Oktober 2012 


SANA —. 


Gp Keluarea 
Sahabat 


| Kerah 
Br Ld 


La 1Bap 
UV 
ry 


Kartu ini berlaku dari 8 - 9 Oktober & 


MATAHARI 


DEPARTMENT STORE 


| MATAHARI £ 


tu 


Po dar 


Complete your 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS/HENDKA A SETYAWAN 


Sejumlah korban dan keluarga korban kekerasan yang dilakukan polisi mendatangi kantor Komisi 


Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ja 
untuk memberantas korupsi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indon 


, Minggu (7/10). Mei 


memberi 


an dukungan kepada KPK 


Presiden Saatnya 
Turun Tangan 


Bisa Muncul Embrio "People Power” 


SALATIGA, KOMPAS 


- Presiden Susilo Bambang 


Yudhoyono diminta membuktikan komitmen serta 
keseriusan dalam memberantas korupsi dengan 
segera menginstruksikan Kepolisian Negara RI 
untuk menghentikan unjuk kekuatan yang 


dilakukan terhadap Komisi Pemberant: 


Segala upaya untuk menekan 
dan menghambat kerja KPK me- 
rupakan bentuk intervensi dan 
arogansi kekuasaan yang berten- 
tangan dengan hukum. Ketua 
Bersama Pusat Studi Antikorupsi 
Universitas Kristen Satya Wa- 
cana (PSAK UKSW) 
wa Tengah, Theofi V 
dan Yakub Adi Krisanto, Sabtu 
(6/10), mendesak Presiden untuk 
membuktikan komitmennya da- 
lam pemberantasan korupsi de- 
ngan turun langsung dan meng- 
instruksikan Polri untuk tidak 
lagi menekan KPK. 

Komisi III DPR juga berharap 
Presiden Yudhoyono turun ta- 
ngan menyelesaikan pertikaian 
antara KPK dan Polri. Kedua 
lembaga itu membutuhkan du- 
kungan dari Presiden karena 
sama-sama lembaga penegak hu- 
kum. Presiden harus menyela- 
matkan KPK, sekaligus member- 
sihkan Polri, 


KASUS SIMULATOR 


Jalan Panjang Bersih-bersih 


Oleh KHAERUDIN 


ngkapan miskomunikasi 
| at penggeledahan yang 
dilakukan Komisi Pem- 


berantasan Korupsi di markas 
Korps Lalu Lintas dihentikan 
sementara selama hampir em- 
pat jam oleh petugas Badan Re- 
serse Kriminal Markas Besar 
Kepolisian Negara Republik In- 
Juli lalu, sepertinya 
h berlangsung hingga kini. 
Buntut keberanian KPK meng- 
obrak-abrik salah satu dapur 
Polri masih terasa hings 
Meskipun jika bi 
dang-undang, akan sangat te- 
rang benderang jalan KPK me- 
nyidik kasus ini sangat bisa di- 
benarkan. Wakil Ketua KPK 
Bambang Widjojanto pernah 
mengungkapkan, kasus korupsi 
pengadaan simulator berkenda- 
ra untuk ujian surat izin me- 
ngemudi di Korlantas ini di 
lidiki KPK sejak awal Januari 
silam. KPK memutuskan, pe- 
nyelidikan kasus ini harus di- 
tingkatkan menjadi penyidikan 
pada 27 Juli. Ketika itu, surat 
perintah penyidikan yang dite- 
ken pimpinan KPK menyebut- 
kan tersangka dalam kasus ini 
adalah Inspektur Jenderal Djo- 
ko Susilo dan kawan: 
Ada masa tiga hari 
perintah penyidikan (sprindik) 
diteken pimpinan KPK hingga 
penggeledahan di markas Kor- 
lantas. Sehari sebelum pengge- 
ledahan, Ketua KPK bertandang 
ke Mabes Polri menemui Ka- 
polri Jenderal (Pol) Timur Pra- 
dopo untuk memberitahukan 
bahwa KPK menyidik kasus 
pengadaan simulator di Korlan- 
tas. Dari cerita Abraham, Ka- 
polri saat itu mempei 
KPK menyidik kasus 
Itulah yang membuat lang- 
kah KPK menggeledah markas 
Korlantas sejak pukul 16.00 ber- 
langsung lancar. Seorang pejabat 
KPK mengungkapkan, bahkan 
petugas Korlantas mempersila- 


an Korupsi, 


”Negara tanpa polisi apa jadi- 
nya, pasti kekacauan di ma- 
na-mana, Begitu pula ji 
nesia tanpa KPK, p: 
makin terpuruk karena korupsi. 
Oleh karena itu, Presiden perlu 
memfasilitasi penyelesaian per- 
tikaian kedua lembaga ini,” k 
anggota Komisi III, Aboe Bal 


ar 


i an membe- 
ri pernyataan terkait kisruh Polri 
dan KPK, Senin (8/10) ini, se- 
bagaimana disampaikan Menteri 
Koordinator Politik, Hukum, dan 
Keamanan Djoko Suyanto serta 
Wakil Menteri Hukum dan HAM 
Denny Indrayana, Sabtu, 
Menurut Denny, Presiden juga 
menyinggung rencana revisi UU 
KPK yang bergulir di DPR. "Ka- 
lau (revisi) untuk melucuti ke- 
itegis KPK dan me- 
nyebabkan KPK tak efektif, saya 
tidak setuju” ujar Denny me- 
nirukan kalimat Presiden. 


kan penyidik KPK menggeledah 
beberapa ruangan, hingga akhir- 
nya datang petugas berpangkat 
komi besar dari Bareskrim 
Mabes Polri yang meminta 
penggeledahan dihentikan. 

Sempat terjadi ketegangan 
karena penyidik KPK meng 
kan langkah mereka dibenarkan 
UU. Saat diminta menunjukkan 
izin dari Kapolri untuk meng- 
geledah markas Korlantas, pe- 
nyidik KPK malah memper: 
hatkan surat izin penggeledahan 
dari pengadilan. 

Meski penggeledahan bisa 
kembali dilakukan, setelah di- 
hentikan, KPK tak mulus mem- 
bawa barang bukti kembali ke 
kantor mereka. Ketika barang 
bukti bisa dibawa ke KPK, ma- 
sih ada petugas dari Bareskrim 
Mabes Polri yang ikut menjaga- 
nya. Ini memang bagian dari ke- 
sepakatan KPK dengan Polri. 

Hanya tiga hari KPK 
menggeledah markas Korlantas, 
tepatnya tanggal 2 Agustus, Pol- 
ri mengirimkan Surat Pembe- 
ritahuan Dimulainya Penyidikan 
(SPDP) kasus korupsi pengada- 
an simulator di Korl 
jaksaan. SPDP itu disertai na- 
ma-nama tersangka, antara lain, 
mantan Wakil Kepala Korlantas 
Brigadir Jenderal (Pol) Didik 
Purnomo serta dua rekanan 
pengadaan, Budi Susanto dan 
Sukotjo Bambang Tiga nama ini 
sebenarnya sudah ditetapkan 
KPK sebagai tersangka, 

Polri ngotot berhak menyidik 
kasus korupsi pengadaan simu- 
lator ini meskipun KPK telah 
menyidik kasusnya terlebih da- 
hulu. Kewenangan KPK terse- 
but tertera dalam UU No 
30/2002 tentang KPK. Pasal 50 
Ayat 1, 3, dan 4 UU KPK meng- 
atur penanganan sebuah kasus 
korupsi jika ada penegak hukum 
selain KPK yang ikut terlibat. 
Ayat 3 menyebutkan, "Dalam 
hal KPK sudah mulai melaku- 
kan penyidikan sebagaimana di- 
maksud pada ayat 1, kepolisian 


al) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pernyataan PSAK UKSW me- 
nyebutkan, semua pihak harus 
menghormati proses hukum ter- 
hadap kasus dugaan korupsi yang 
ditangani oleh KPK. Kewenang- 
an yang dimiliki KPK merupakan 
kewenangan yang sah berdasar- 
kan undang-undang. Oleh karena 
itu, setiap upaya penekanan ter- 
hadap KPK merupakan bentuk 
intervensi dan arogansi kekua- 
saan yang bertentangan dengan 
hukum. Kehadiran KPK mem- 
bawa angin segar bagi pembe- 
rantasan korupsi di Indon 

Yakub Adi Krisanto menam- 
bahkan, dukungan masyarakat 
seperti terjadi di Gedung KPK 
pada Jumat malam bisa menjadi 
embrio people power terkait d 
ngan ketidaksenangan publik ter- 
hadap institusi kepolisian. 

Perseteruan Polri dan KPK di- 
rapkan juga tidak mengganggu 

| aga penegak 
hukum itu, "Tentu ini tidak boleh 
menghalangi kinerja KPK atau- 
pun Polri dalam mengusut tindak 
pidana korupsi," kata Wakil Ke- 
tua Komisi TIT DPR Tjatur Sapto 
ibtu. Ia menyesalkan ada- 
aian antara KPK dan 
terlihat seperti 
Tom and Jery, di mata publik itu 
tak baik,” tutur Aboe Bakar Al- 
habsiy. (UTI/NTA/EDN) 


dank n tidak berwenang 
lagi melakukan penyidikan”. Pa- 
sal 4 menegaskan, "Dalam hal 
penyidikan dilakukan secara 
bersamaan oleh kepolisian dan/ 
atau kejaksaan dan KPK, penyi- 
dikan yang dilakukan kepc 
n tersebut seger 
dihentikan”. Terang dan jel 
Pimpinan KPK sadar betul, 
penyidikan kasus korupsi simu- 
lator bakal penuh tantangan. 
lah seorang unsur pimpinan 
KPK mengatakan, sebelum me- 
mutuskan kasus ini ditingkatkan 
menjadi penyidikan, terlebih 
dulu dibicarakan mitigasi se- 
rangan balik terhadap KPK. 
mua dibicarakan, intinya kami 
memetakan semua potensi se- 
rangan balik, Mitigasinya juga 


Sala 
jika terjadi kriminalisasi seperti 
yang terjadi pada mantan unsur 
pimpinan KPK, Chandra M 
Hamzah dan Bibit Samad Ri- 
anto. Dan ternyata, terulang lagi 
saat upaya penangkapan penyi- 
dik KPK Komisaris Novel Bas- 
wedan, 

Namun, memang sebaik apa 
pun mitigasi itu dipersiapkan, 
KPK tetap hanya bisa menduga 
apa bentuknya tanpa bisa me- 
mastikannya. Contohnya adalah 
penarikan besar-besaran per 
dik KPK oleh Mabes Polri pada 
September lalu. Polri beralasan 
ke-20 penyidik itu sudah hal 
masa penugasannya. 

Langkah KPK ”membersih- 
kan” Korlantas masih belum 
berjalan mulus. Andai 
Presiden Yudhoyono mau men- 
contoh Ratu Inggris yang mem- 
beri dukungan kepada Indepen- 
dent Commission Against Cor- 
ruption (ICAC) Hongkong 
membersihkan kepolisian nega- 
ra tersebut, mungkin hari ini 
dan di masa depan, kita akan 
melihat Polri yang bersih 
dan dipercaya rakyat. Jalan pan- 
jang rupanya masih harus di- 
tempuh KPK. 


(PD TOYOTA 


moving forward b- 


JAMINAN AUTO2000 


JAMINANNYA 
BIKIN 
HATI TENANG 


' Jaminan kualitas layanan dan s servis Auto2000 « 


demi ke 


aman 


AVTO 2000 


Urusan Toyota jadi mudah! 


POL-ITIR & HUKUM 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


GUS DUR: 


SIKAN DARI ALAM GAIB 


Jum'at, 5 Oktober 2012 


KOMPAS/RADITYA HELABUMI 


Putri almarhum Gus Dur, Yenny Wahid, memberikan sambutan mengawali diskusi dan testimoni memperingati 1000 hari wafatnya Gus 
Dur di rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Jakarta, Jumat (5/10) malat kusi dengan narasumber Zawawi Imron, 
Agus Sunyoto, Bambang Pranowo dengan moderator Sujiwo Tejo ini dihadiri Sinta Nuriyah Wahid dan sejumlah tokoh. 


MENGENANG GUS DUR 
Kelengkapan Spiritualitas-Modernitas 


alam dunia yang berjalan Dalam disku 

Ds at dan ingar-bingar 
at ini, ada 21 ain 

ang k g mendapatkan 
manusia-man 
kni kehidupan atau 
Tidak demikian 
ngat men- 
menduduk- 

$ dan moder- 
aling melengkapi. 
Dur, dunia spiritual 
lapkan de- 


yang dimode- 
» Tejo, tampil 
1 


Gus Dur itu adalah kemampu- is Dur mengajak saya ber- 
annya untuk mentransformasi- Zi h ke makam-malam Wali 
kan nilai yang akhirnya men- Songo. Kita ingin mengambil 
dorong perubahan perilaku. hikmah dari seseorang. Meski- 
”Yang mungkin dianggap aneh pun sudah meninggal dunia, kita 
dan irasional bagi banyak orang harus tetap menghormati,” kata 
adi kes s Dur meng- KH Hasyim. 

unjungi atau berziarah ke ma- Pada masa Gus Dur menjadi 
kam, B: n Gus Dur pun tahu — Ketua Umum PBNU, Gus Dur 
mening- memilih jalan falsafah sufi di 
kata Yenny tengah para kiai yang menge- 
n hukum fikih. 
bantuan Kiai Achmad 
Shiddig, NU 
nerima PA anc: 


air Zawawi Imron, mantan 
an dan penulis novel 


Ketua Tv aa Kaj 
dan Per an Bambang Pra- 
nowo, Mm Ketua Umum 
PBNU KFI Hasyim Muzadi, ser- 
ta penulis buku tentang G 
Dur, KH Husein Muhammad. 
5 sel yampai- 
di mo- Soal kebiasaan Gus Dur yang 
lak perlu berziarah ke makam, menurut 
ritual yang - KI Hasyim Mu 
na sikap seperti inilah,” pe 
s Dur menjadi berwar- — yakni bentar ke makam ada- 
an alam gaib ten- — lah untuk menghormati yang te- 
ng saya terima,” — lah meninggal dunia, mendoa- 


galkan kita semua, 
Wahid. 


Ziarah makam 


tidak perlu di 
ngan dunia modern 


kan bah 
dern dan r 


ngan Pan 
itu koridor 
yang ada 


kata Sinta Nuri iyah Abdui 
iman Wahid dalam di 
judul ” 


kan oleh 2 iyah. kannya, dan memohon ilmu 
fud MD di Jakarta, Jumat 6/10) agi putri kedua Gus Dur, mereka bisa diterapkan/dilaku- : 
malam. Yenny Wahid, yang gaib dari kan dengan benar, syim Musi, (L Bg 


KASUS KOMISARIS NOVEL BASWEDAN 


Profesionalitas 
Aparat Polri Diuji 


Upaya penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Komisaris Novel Baswedan, dengan 
datangnya sejumlah aparat kepolisian ke kantor 
KPK, Jumat (5/10) malam, menimbulkan banyak 


pertanyaan. 


Oleh SIMON FERRY SANTOSO 


ovel dituduh terlibat ka- 
N penembakan terha- 
dap tersangka pencuri 


sarang burung walet di Beng- 
kulu pada Februari 2004. Pe- 
nembakan itu mengakibatkan 
satu orang meninggal dan be- 
berapa orang luka-luka. 

Upaya penangkapan tersebut 
mengundang pertanyaan. 
Mengapa kasus 8 tahun lalu ba- 
ru diungkap ng? 
an yang 
ng meninggal 
-luka merupakan tis 
dak pidana murni, Artinya, po- 
k perlu menunggu lapor- 

rus lang- 


ma 
8 tahun, aparat kepolisian tidak 
mampu Na anggotanya 


kekerasan 
kukan oknum 

ama ini memang patut 
dalam 8 


k KPK yang 
dugaan 
alat menge- 


dengan tersangka 
Jenderal Djok . 
Menurut Direktur R 
Kriminal Umum Kepol 
erah Bengkulu Kor 
Dedy Irianto, upay: 
an terhadz 
at ini k: 


Besar 


itu 

pi delik 
pan pun 
jang belum 

, katanya, 


bukan delik ad 
pidana muri 
bisa diproses 
kedaluwa 


Pertanyaan lebih lanjut, siapa 
korban yang ”tiba-tiba” mela- 
por? Mengapa korban baru me- 
lapor sekarang? Mengapa 
korban mau melapor? 

Wakil Direktur Resi 
minal Polda Bengkulu 
Besar Thien Tibero 
elaskan, Dedi dan Irwan- 
syah, korban penembakan, me- 
lalui pengacara Yuliswan mela- 
porkan Novel pada 1 Oktober 
2012 ke Polda Bengkulu. Pada 3 
Oktober 2012, tim dari Polda 
Bengkulu melakukan prarekon- 
struksi kejadian. Tangga 
tober 2012, polisi berupa, 
nangkap Novel (Kompa 
Minggu (7/10) kemarin, Yuli 
wan mengata 
Novel jangan dipaksakan 
korban tak tahu persis penem- 
baknya dan lokasi 
bakan itu terj 


akukan oknum 
tan Lemba- 
ga Bantuan Hukum (LBE) Ja- 
ka tahun 2011, setidaknya 

3 kasus kekerasan dan tin- 
pidana lain yang diduga di- 


n dan tindak pic 
in yang diduga dilakukan ok- 
num kepolisian. 

Menurut mantan Direktur 
a, Nurkholis Hida- 


sig ba 
an, Penyidik 
diduga mel 
ana tidak diprose 
Laporan ke Propam pun sering 
kali mentok,” tuturnya. 


Oleh karena itu, menurut 
Nurkholis Hidayat, yang juga 
anggota Tim Pembela Novel dan 
KPK, motif penyidikan terhadap 
kasus penembakan yang ditu- 
duhkan ke la Novel i 
dilatarbelakangi motif 
yaitu kriminalisasi 

Nurkholis mer 
penyidikan seperti itu jelas me- 
nunjukkan aparat kepolisian ti- 
dak profesional. Upaya 
lisasi itu sebenarnya merupakan 
bentuk tindak pidan 

Kepal 


is Jenderal Su- 
tarman membantah upaya pe- 
nangkapan terhadap Novel me- 
rupakan kriminalisasi, 
penangkapan tersebut merupak- 
an langkah penegakan hukum. 
"Kriminalisasi itu membuat sua- 
tu perbuatan yang tadinya bu- 
kan kriminal menjadi kriminal,” 
kat: 


a motif benar-benar pene- 
gakan hukum, aparat kepolisian 
pun perlu cepa 
num-oknum polisi yang 
i banyak melaku 
atau tindak pidana la- 
an dari 

erti Komi- 


nas), Komisi untuk Orang Fli- 
lang dan Korban Tindak Keke- 
(Kontr serta lemba- 
mbaga bantuan hukum, 
terkait dengan kekerasan atau 
tindak pidana yang dil 
oknum anggota kepolisian. 
Para korban yang mend 
tidak baik dai 
an, seperti kekerasan, 
ng-bondong mela- 
porkan kembali kasus-kasus du- 
1 oknum kepoli- 

an yang menga- 


dak dibi a 
sukan polisi ke kantor Kek pa- 
da Jumat malam juga menii 

bulkan pertanyaan besar. (ADH) 


Lihat Video Terkait 


"Tak Yakin Novel Baswe- 
dan Terlibat Penembakan" 
di vod.kompas.com/ 
takyakinnovelbaswedan 


M Sa 


KANTOR ADVOKAT SRIJAYA 


PENGUMUMAN PENTING 


KEPADA SEGENAP NOTARIS - PPAT, INSTANSI TERKAIT (KEMENKUM dan HAM - BAPEPAM-LK-BPN) DAN KHALAYAK RAMAI 
TERKAIT DENGAN SELURUH SAHAM DAN ASSET PT. SURYA BORNEOINDAH PERKARA NO.092/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR 


“ PT. SURYA BORNEOINDAH 
“ HENDRY TANO 

“ RUDY TANO 

“ MUHAMMAD ASIF Warga Negara PAKISTAN 


Berkedudukan di Jakarta juga di Pontianak ( Tergugat 1) 

Green Garden Blok H 3 No. 25 Jakarta Barat (Tergugat 2) 

Green Garden Blok N 5 No. 27 Jakarta Barat (Tergugat 3) 

Jl. Bedugul 3 No.23 Perumahan Sedana Golf, Karawang 


juga berkantor di PT. ROYAL INDUSTRIES INDONESIA Blok OL.2 30-32 Belagio Office Park, Mega Kuningan Jakarta (Tergugat 4) 


Untuk dan atas nama Klien PT. HASIL ABADI PERDANA, pray Kuasa Khusus yang telah diberikan, dengan tujuan Demi Kepentingan Umum, sehubungan adanya PERKARA 


No.092/Pdt.6/2012/PN.JKT.BAR Tanggal 22-02-2012 se 


1 Bahwa saat ini telah terjadi perkara atas hutang piutang dan peralihan SAHAM serta asset PT. SURYA BORNEOINDAH, antara Klien dengan HENDRY TANO selaku Direktur 
Utama PT. Surya Borneoindah, maupun selaku pribadi, RUDI TANO, selaku Komisaris Utama PT. Surya Borneoindah, maupun selaku pribadi, dan MUHAMMAD ASIF, Warga Negara 
Pakistan, pemegang Paspor No.KG 727931 dan Kartu Ijin Tinggal Tetap No.2D6GAJO008-F, kesemuanya sebagaimana Gugatan Awal di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 


Bahwa guna menjamin akan terbayarnya kewajiban Para Tergugat, 


092/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR , sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 092/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, terhadap asset-asset antara lain: 


oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah diletakkan Sita Jaminan dengan Penetapan No. 


a. Tanah/Bangunan terletak di Jalan Abdulrahman Saleh (BLKI) Blok INo.99, RT.001-RW.004, Kelurahan Bangka Belitung Laut - Kecamatan Pontianak Tenggara, 


Kota Pontianak telp. 0561-761851, milik Tergugat | : 


b. Tanah/Bangunan terletak di Kompleks Ruko Green Garden Blok A14 No. 15 (jalan Panjang) RT.005-RW003, Kelurahan Kedoya Utara-Kecamatan Kebon Jeruk 


Jakarta Barat-11520, milik Tergugat | : 


. Tanah/Bangunan yang terletak di Green Garden Blok H 3 No.25, RT.006, RW. uga Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat -11 Dag milik Tana Ns 


milik Tergugat III : 


. Tanah/Bangunan terletak di Green Garden Blok Blok N 5 No. 47, RT.005 - RW.010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat-11250, 


milik Tergugat III : 


. Seluruh Saham PT. Surya Borneoindah sebagaimana tercatat dalam Akta Pendirian, Buku catatan yang khusus dibuat untuk itu, baik yang dikuasai oleh Para Tergugat, 


atau dari tangan Pihak manapun yang mendapatkan peralihan hak daripadanya : 


. Tanah/Bangunan di Puri House, Jalan Bedugul Golf 3 No.23 Perumahan Sedana Golf, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang -41361, milik Tergugat IV : 
. Tanah /Bangunan (juga digunakan Kantor PT.Royal Industries Indonesia) di Blok OL.2 30-32 Bellagio Mall Office Park, Mega Kuningan Barat, Kav.E No.3, Kelurahan 
Kuningan Timur- Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan-12950, Telp.02130066151-53, milik Tergugat IV : 


Demikian untuk diketahui adanya. 


Jakarta, 24 September 2012 
Kuasa Hukum PT. HASIL ABADI PERDANA 


1. Dr. OTTO YUDIANTO, S.H., M.Hum 
3. DARMAJI, S.H., M.H. 


2. IRIT SUSENO, S.H., M.H. 
4. PETRUS YAKOBUS BAPA, S.H. 


JAKARTA : Da Vinci Tower, Da Vinci Penthouse. Jl. Jend. Sudirman Kav.12 Jakarta Pusat. Telp.021-57951111 
SURABAYA : Gedung Srijaya Lt.4 Suite 401. Jl. Mayjend Sungkono No. 212-214 Surabaya, Telp. 031-5662155 Fax. 031-5685147 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


JAJAK PENDAPAT " KOMPAS” 


Harapan di Pun 


Meskipun militer masih populer, publik lebih memilih 
sosok berlatar belakang sipil sebagai pemimpin nasio- 
nal di masa datang. Karakter kepemimpinan yang 
egaliter, mementingkan dialog, berpihak pada kepen- 
tingan rakyat, dan tegas menegakkan hukum paling 
diperlukan untuk menyelesaikan masalah bangsa. 


Oleh BI PURWANTARI 


ajak Pendapat Kompas pe- 
J kan lalu di sejumlah kota 
mengungkapkan preferensi 
708 responden atas sosok ke- 
pemimpinan nasional pada ma- 
sa mendatang. Lebih dari sepa- 
ruh bagian responden menya- 
takan lebih memilih kalangan 
sipil daripada sosok berlatar be- 
lakang militer untuk menjadi 
Presiden. Hanya sepertiga ba- 
gian responden yang memilih 
iliter sebagai Presiden. 
k pendapat t 
bertolak belakang dengan hasil 
pengumpulan pendapat yang di- 
lakukan Litbang Kompas seta- 
hun lalu, Dalam jajak pendapat 
saat itu, publik berpendapat ka- 
langan sipil belum mampu 
menggantikan kepemimpinan 
militer dalam berbagai jabatan 
publik yang strategis, termasuk 
Presiden (Kompas, 83/10/2011). 

Pergeseran ini berkaitan de- 
ngan sejumlah contoh dari pe- 
mimpin sipil yang berhasil me- 
mikat hati masyarakat, Segelin- 
tir tokoh sipil tersebut menye- 
ruak di an tatan negatif 
banyak pejabat sipil di berbagai 
lembaga neg: 

Bertentangan dengan banyak 
tokoh sipil yang terjerat kasus 
korupsi, mereka menoreh ke- 
suksesan dalam memimpin sua- 
tu wilayah melahirkan kebijakan 
yang berpihak pada kepentingan 
rakyat dan merombak sistem 
yang telah usang, 

Publik survei menilai saat ini 
muncul karakter kepemimpinan 
sipil yang bisa menjadi contoh 
sekaligus tolok ukui 
kepemimpinan n: 
datang. Sebanyak 80,5 persen 
responden menyebutkan, 
ter kepemimpinan pasangan gu- 
bernur-wakil gubernur DKI Ja- 
karta, Jokowi-Basuki, yang baru 
saja terpilih merupakan duet ke- 
pemimpinan sipil yang bisa di- 
jadikan contoh. Bahkan, publik 
menilai karakter kepemimpinan 
ngan ini bisa dijadikan kri- 
karakter kepemimpinan 
asional di masa depan, 


Harapan baru 


Fenomena ini memberi war- 
aligus harapan baru pada 
kepemimpinan sipil di masa de- 
pan. Sosok Jokowi dan Basuki 
dinilai banyak pihak membuka 
kemungkinan baru terciptanya 
kepemimpinan yang didamba- 
kan masyarakat. Ttu terutama 
menyangkut karakter kepemim- 
pinan yang mau melayani ma- 
akat, mengutamakan dialog 
untuk kepentingan rakyat, dan 
bersih dari praktik korupsi. 
Karakter tersebut berten- 
tangan dengan tipe kepemim- 
pinan sipil yang dominan ada 
saat ini. Banyak kepala daerah 
cenderung bersikap sebagai 
pembesar dan bukan pemimpin. 


Alih-alih melayani masyarakat, 
mereka lebih sering menuntut 
untuk dilayani. Di samping itu, 
jika terjadi konflik antarkelom- 
ok masyarakat atau antara 

arga dan pemerintah, sering 
kali para pemimpin wilayah ter- 
sebut mengabaikan metode dia- 
log untuk kepentingan rakyat. 

Hal penting lainnya, banyak 
kepala daerah tidak be dari 
praktik korupsi. Catatan Ke- 
menterian Dalam Negeri me- 
nunjukkan, dari 33 gubernur, 17 
di antaranya terlibat praktik 
korupsi. Belum terhitung bupati 
dan wali kota yang jumlahnya 
diduga kuat mencapai angka ra- 
tusan. Korupsi itu berkelindan 
dengan agenda DPRD meman- 
faatkan berbagai dana bantuan 
sosial ataupun anggaran rutin. 

Kemunculan karakter kepe- 
mimpinan yang diinginkan ma- 
syarakat tersebut mendorong 
publik survei ini menilai positif 
kemampuan kepemimpinan si- 
pil dalam menyelesaikan aneka 
pergoalan bangsa dibandingkan 
dengan militer. Ti i empat 
responden merasa yakin bahwa 
pemimpin sipil memiliki k 
mampuan untuk menyelesaikan 
persoalan kemiskinan dan ka 
rut-marut pelayanan publik. 

Apa yang dilakukan Wali Ko- 
ta Sur 2 
lam menata Kota Surabaya 
membuka mata masyarakat ten- 
tang dimungkinkannya pelayan- 
an publik yang baik. Sejumlah 
taman kota dibangun oleh pe- 
merintah kota untuk memberi- 
kan tempat bagi warga berin- 
teraksi dengan nyaman tanpa 
dipusingkan oleh a. 

Publik survei ini juga mena- 
ruh harapan lebih kepada pe- 
mimpin sipil daripada militer 
dalam menyelesaikan sejumlah 
persoalan lain, seperti perusak- 
an lingkungan, konflik agrari: 
kekerasan di lingkup lembaga 
pendidikan ataupun terhadap 
kelompok minorit: 
bih dari separuh b: 
den menyatakan hal tersebut. 


Ketegasan 


Di samping karakter kepe- 
mimpinan yang berpihak pada 

kepentingan rakyat, publik sur- 
vei ini mencermati dibutuhkan- 
akter kepemimpinan 
$ Ketegasan itu diy 
ni separuh lebih bagian respon- 
den dimiliki oleh sosok berlatar 
: Meskipun de- 
mikian, publik juga menilai ke- 
mampuan pemimpin sipil dan 

militer dalam penyelesaian ka- 
yang membutuhkan 


ketegasan cukup berimbang, 

Di satu pihak, 464 persen 
responden men, 
pin 


yatakan pemim- 
pil mampu menyelesaikan 

us korupsi para pejabat ne- 

a. Di pihak lain, 417 persen 


. Opini tentang karakter kepemimpinan 
Pemimpin sipil atau militer yang lebih mampu menyelesaikan 


persoalan berikut? (persen) 


# Kemiskinan 


BM Sipil Militer MM Tidak tahu/ 


tidak jawab 


74,3 NN 1,3 MI 7,4 
#Karut-marut pelayanan publik 74,4 INN 21,5 


# Perusakan lingkungan 63,4 WA 31,7 
# Konflik tanah 53,5 MAN 00:39, 10 
# Kekerasan di dunia pendidikan ag 
(tawuran, "bullying”) 513 Bg 
# Kekerasan terhadap kelompok | 
minoritas agama Al, AON 3,1 
#Pelanggaran HAM masa lalu 46,9 NAN AA 
# Korupsi 46 247 


Apakah karakter berikut cenderung 
(persen) MB Sipil 


#Tagas otoriter 
# Egaliter-mementingkan dialog 
“Tegas menegakkan hukum 
#Berpihak pada kepentingan rakyat 
#Melayani rakyat 


Setuju atau tidak setuju 
Jika karakter kepemimpinan 
Gubernur DKI Jakarta 
terpilih saat ini menjadi 
kriteria karakter 
kepemimpinan nasional? 


II. Pilihan terhadap Presiden 
Untuk presiden Ta Oo 


mendatang, lebih , 
memilih presiden 


dari kalangan sipil Tidak jawab 
atau militer? 15,646 
, 
N- 703 


TN 50, 


Tidak tahu/ 


dimiliki pemimpin sipil atau militer? 
Militer MiTidak tahu/tidak Jawab 


20,5 NN 77 Na3 


74,1 MAN 20,5 5,4 
Me 


30,9 MAN 626 
63,3 MN 2072: 
66,4 MN 26,2 MM 7,4 


Setuju 


Tidak setuju. “FG 
13,296 di 
Tidak tahu/tidak jawab 6,396: 


Metode Jajak Pendapat 


menyuarakan dibutuhkan pe- 
mimpin berlatar belakang mi- 
liter untuk memberantas 
korupsi. 

Dalam kenyataan, upaya pen- 
dirian Komisi Pemberantasan 
Korupsi dimulai saat Megawati 
jadi presiden. Kiprah lembaga 
antirasuah ini terus berlanjut 
hingga pemerintahan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono. 
Dalam Laporan Tahunan KPK 
2011, tercatat peningkatan jum- 
lah kasus yang ditangani KPK 
5 ejak 2004. Retia 2008-2009 

ii ii us yang 


KPK hingga dua kali ipat, 

Namun, pada masa Yudho- 
yono pula, upaya membonsai 
kewenangan dan pelemahan 
KPK terjadi. Selain melalui upa- 
ya revisi UU KPK oleh DPR, 
Polri berusaha menarik penyi- 
diknya dari KPK. Bahkan, pada 
malam hari 5 Oktober 2012 pu- 
luhan polisi mengepung Gedung 
KPK dan berusaha menangkap 
penyidik KPK, Komisaris Novel 
Baswedan. Tindakan itu meru- 
pakan bentuk intimidasi dan 
teror terhadap KPK. 


Melalui jejaring sosial, publik 
menggugat ketegasan Presiden 
Yudhoyono dalam menghenti- 
kan intimidasi dan intervensi 
Polri terhadap KPK. Ketegasan 
yang dianggap identik dengan 
militer tak berlaku dalam kasus 
ini. Dengan kata lain, karakter 
tegas tak menjadi monopoli pe- 
mimpin berlatar belakang mi- 
liter. Sebaliknya, ketegasan sa- 
ngat mungkin melekat seba 
karakter kepemimpinan sipil. 
Pilihan publik kepada . 
ter kepemimpinan sipil tak di 
sertai dengan munculnya nama 
tokoh yang dinilai pantas me- 
mimpin di masa datang. Hampir 
separuh bagian responden sur- 
vei menyatakan tidak tahu ke- 
tika diminta menyebutkan na- 
ma pemimpin sipil yang pantas 
menjadi presiden mendatang. 
Setali tiga uang dengan nama 
tokoh militer. Hal ini menun- 
jukkan publik belum me 
kin ada tokoh yang bena 
layak memimpin negeri ini. Ini- 
lah pekerjaan rumah yang me- 
nanti menjelang peralihan ke- 
kuasaan pada tahun 2014. 
(LITBANG Kompas) 


dak Pemimpin Sipil 


KEPEMIMPINAN PRESIDEN INDONESIA 


Nama Latar Belakang Periode Kepresidenan Sejumlah hal di 
Sipil 1945-1967 » Proklamator Kemardekaan bersama Moh Hatta 
Soek: # Membangun identitas kebangsaan 
— Maut & Menerbitkan UU Pokok Agraria 
t d # Pembangunan ekonomi dinilai tidak berkembang 
Militer 1967-1998 » Menciptakan stabilitas sosial dan keamanan 
sekaligus membungkam kritik dengan cara koersif 
Soeharto » Menerapkan ideologi pembangunan 
« Korupsi, kolusi, nepotisme mulai berkembang 
Sipil 21Mei1998- — « Menggelar Pemilu 1999 (pemilu yang dinilai 
120 Ba mabibi 20 Oktober 1999 paling demokratis setelah Pemilu 1955). 
2 Ana & Pembebasan tahanan politik dan terjaminnya 
kebebasan pers (UU No 40/1999) 
Sipil 20 Oktober 1999-  » Pemisahan polisi dari TNI 
28 Juli 2001“ Munculnya Pengadilan HAM (UU No 26/2000) 
bek Tema « Amandemen UUD 1945 tantang pembatasan 
kekuasaan presiden. 
Sipil 23 Juli 2001 » Amandemen UUD 1945 soal presiden dipilih 
" 20 Oktobar 2004 secara langsung 
Meyawati!... & Terbentuknya UU No 30/2002 tentang KPK dan 
Soekarnoputri 
lembaga KPK 
Militer 2004-2019, & Perdamaian di Aceh 
2009-2014 # Pilkada langsung sejak 2005 
Susilo Bambang “ Kekerasan terhadap kelompok minoritas agama 
“ap ahoyono » Pelemahan KPK 


Sumber: Litbang "Kompas" /YOH/YOG/BIP, diolah dari berita "Kompas" dan berbagai sumbar 


ANDI 


Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas tanggal 3-5 
Oktober 2012. Sebanyak 703 responden minimal berusia 17 tahun dipilih secara acak 
menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden 
berdomisili di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Palembang, 

Medan, Makassar, Manado, Pontianak, Banjarmasin, dan Denpasar. Jumlah responden di 

setiap kota ditetapkan secara acak proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat 

kepercayaan 95 persen, nir-pencuplikan penelitian 4/- 3,7 persen. Meskipun demikian, 
kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak 
dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat negeri ini 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


www.bankmandiri.co.id 


Transaksi global trade, mandiri saja! 


mandiri call 14000 


atau (021) 5299-7777 


mandiri 


14 tahun Bank Mandiri, transaksi ekspor impor, perdagangan 
dalam negeri & Bank Garansi kini online 24 jam sehari, 7 hari seminggu 


Transaksi ekspor impor, perdagangan dalam negeri, maupun pengajuan 
Bank Garansi kini semakin lancar dengan mandiri global trade yang 
bisa diakses kapan saja secara online. Manfaatkan kemudahan 
mandiri global trade melalui: https://mtb.bankmandiri.co.id/corp 


mandiri 
global trade 


Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Solusi Cepat Kisruh Polisi-KPK 


edatangan sejumlah polisi pada 
Jumat malam ke KPK untuk 
menangkap penyidik Novel 
Baswedan telah menimbulkan 
efek destruksi. 


Melalui media sosial, kita mendapati ekspresi kejeng- 
kelan pengguna Twitter terhadap konflik KPK-Polri yang 
tak kunjung usai. Pernyataan di media sosial, baik melalui 
akun yang jelas maupun akun siluman, berpotensi men- 
delegitimasi lembaga negara ataupun lembaga lainnya. Aksi 
unjuk rasa terjadi untuk mendukung KPK yang masih 
mendapatkan dukungan publik sebagai garda terdepan 
pemberantas korupsi di negeri ini. 

Gerakan kelompok masyarakat terjadi karena terlukai- 
nya rasa keadilan, Memang bisa dianggap seperti kebetulan 
ketika KPK mengungkap kasus korupsi di Korps Lalu 
Lintas, Polri pun bersikeras menyidik kasus itu sendiri 
berdasarkan ”kesepakatan” antara pimpinan Polri dan 
pimpinan KPK. Memang seperti kebetulan pula ketika 
Polri berniat menarik penyidik mereka dari KPK dengan 
alasan masa tugas penyidik Polri di KPK habis. Memang 
seperti menjadi kebetulan pula ketika ketua tim penyidik 
korupsi Korps Lalu Lintas, Komisaris Novel Baswedan, 
Jumat malam akan ditangkap polisi atas tuduhan peng- 
aniayaan yang terjadi tahun 2004! 

Namun, serangkaian kebetulan yang tak bisa dijelaskan 
secara rasional itulah yang membangkitkan persepsi publik 
bahwa KPK sedang dilemahkan. Kebetulan-kebetulan itu 
menganiaya nalar publik. Komisaris Novel, yang dua kali 
naik pangkat dan menjadi penyidik terbaik Polri yang 
dikirim ke KPK, kini menghadapi tuduhan menganiaya 
orang! Perasaan publik itulah yang terjadi dalam hari-hari 
terakhir. Pada saat bersamaan, poli DPR merancang 
revisi Undang-Undang KPK yang mengamputasi penun- 
tutan KPK, mempersulit kewenangan penyadapan KPK. 

Kita memandang dukungan publik itu sebagai upaya 
publik terus menyalakan obor bangsa melawan korupsi. 
Semangat publik untuk terus mengupayakan Indonesia 
yang bersih dari korupsi, sebagaimana disuarakan de- 
monstran saat menjatuhkan Orde Baru pada Mei 1998. Itu 
adalah upaya masyarakat menyelamatkan Indonesia dari 
ancaman korupsi yang tak kunjung reda. Semangat pem- 
berantasan korupsi tak boleh pudar, 

Dalam situasi seperti itulah, pernyataan Menteri Sekre- 
taris Negara Sudi Silalahi bahwa Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono tidak tinggal diam dan berjanji mengambil alih 
ketegangan Polri-KPK bisa memberikan sedikit harapan. 

Dukungan masyarakat untuk Indonesia yang bebas dari 
korupsi itu sejalan dengan komitmen Presiden Yudhoyono 
memimpin pemberantasan korupsi di negeri ini. Kita 

rharap Presiden bisa menghentikan perseteruan KPK 
dan Polri dan memberikan perintah kepada Polri tentang 
apa yang harus Polri lakukan serta memberikan ruang lebih 
besar kepada KPK untuk memberantas korupsi. Pada saat 
ketegangan hampir membelah masyarakat, keputusan 
tegas pemimpin berwibawalah yang diharapkan datang! 


Kesepakatan Damai Filipina Selatan 


emerintah Filipina, Minggu 
G/10), menghasilkan kerangka 
kesepakatan damai dengan 
Front Pembebasan Islam Moro 
(MILF) di Filipina selatan. 


Kita menyambut baik tercapainya kesepakatan damai di 
antara pihak-pihak yang bertikai itu. Sebab, kerangka 
kesepakatan damai yang dicapai dengan MILF itu diharap- 
kan dapat mengakhiri kontlik yang berlangsung selama 40 
tahun terakhir dan mengakibatkan lebih dari 120000 
orang tewas, 

Kita juga berharap kesepakatan damai yang dijadwalkan 
akan ditandatangani secara resmi pada 15 Oktober di 
Manila itu akan langgeng. Terutama setelah juru bicara 
MILF menyatakan, MILF gembira dengan kerangka ke- 
sepakatan damai yang dicapai dengan Pemerintah Filipina 


pina Benigno Aguino III pun mengatakan, 
"Kerangka kesepakatan damai itu diharapkan akan mem- 
buka jalan bagi tercapainya perdamaian yang langgeng di 
Mindanao, Filipina selatan.” 

Harapan akan tercapainya perdamaian yang langgeng di 
Filipina selatan itu karena Presiden Benigno Aguino mau 
menghilangkan prasangka dan kecurigaan terhadap bangsa 
Moro yang selama ini ada pada pemerintah pusat di Manila. 
Misalnya, dengan menerima wilayah otonomi baru di 
Filipina selatan diberi nama Bangsamoro mengingat ma- 
yoritas penduduk di wilayah itu adalah bangsa Moro. 

Bukan itu saja, menurut Presiden Aguino, hak, martabat, 
dan kesejahteraan orang-orang Bangsamoro akan dilin- 
dungi. Pada saat yang sama, kedaulatan dan konstitusi 
Filipina juga akan dihormati dan dijag 

Apa yang dicapai antara Pemerintah Filipina dan MILF 
itu sangat menggembirakan dan bersejarah. Ini mengingat 
pada awalnya Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) 
yang didirikan tahun 1969 menuntut didirikannya negara 
Muslim yang independen di Filipina selatan. Namun, 
tuntutan itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah 
pusat di Manila. Terjadilah konflik bersenjata. Tahun 1977, 
ketika tuntutan untuk mendirikan negara Muslim yang 
independen dilepas, maka didirikanlah MILF yang tetap 
berpegang pada cii a awal. 

Pada tahun 1989 dibentuklah wilayah otonomi seperti 
yang ada sekarang ini di Filipina selatan, Namun, hal itu 
tidak menghentikan perlawanan yang dilakukan oleh 
MILF. 

Melihat kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak, 
tampak jelas bahwa masing-masing mau melunakkan 
posisinya untuk mencapai kompromi. Walaupun tercapai- 
nya kerangka kesepakatan damai itu sangat menggem- 
birakan, kita sepenuhnya sadar bahwa masih banyak hal 
yang perlu dilakukan. Perdamaian itu tidak sekali jadi dan 
terus bertahan. Perdamaian itu harus terus dipupuk dan 
dipelihara dari waktu ke waktu. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 


Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 


Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 

Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sign Sursantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


awuran antara SMA Ne- 
| geri 70 dan SMA Negeri 6 

yang mengorbankan jiwa 
peserta didik, belum lama ini, 
hampir dipastikan hanyalah ge- 
jala dari penyakit akut yang 
terus dan bahkan kian diderita 
negeri ini. Lihatlah, sebelumnya 
seorang mahasiswa Universitas 
Muslim Indonesia Makassar juga 
tewas karena tawuran antar- 
fakultas, 


Pada saat yang sama, tawuran antar- 
kampung dan antardesa juga terus terjadi 
di berbagai tempat dari waktu-waktu. 
Kejadian mengenaskan yang hampir se- 
lalu mengakibatkan hilangnya nyawa ter- 
jadi tidak hanya di desa-desa yang jauh 
dari jangkauan aparat keamanan, juga di 
perkotaan—seperti Jakarta—yang lengkap 
dengan personel Polri yang semestinya 
dapat bergerak cepat. 

Sementara itu, berbagai "tawuran” da- 
lam bentuk lain juga pada lapisan atas, 
misalnya adanya semacam "tawuran po- 
Iitik” antara kalangan Polri dan lingkungan 
DPR pada satu pihak dengan KPK pada 
pihak lain. Meski "tawuran" ini tidak me- 
libatkan kekuatan fisik, pergumulan ke- 
kuatan jelas terlihat dalam ranah publik, 
yang menimbulkan kekacauan 


Kepengapan pendidikan 

Tawuran antarpelajar dan antarmaha- 
siswa, selain merupakan cerminan kesum- 
pekan masyarakat, sekaligus mengindika- 
sikan kepengapan dunia pendidikan kita. 
Memang berlebihan jika tawuran antar- 
pelajar dan antarmahasiswa dikatakan se- 
bagai cerminan kegagalan pendidikan. 
Tetapi jelas, gejala tak sehat ini indikasi 
dari berbagai masalah serius yang dihadapi 
lingkungan sekolah dan kampus perguru- 
an tinggi (PT) yang membuat dunia pen- 
didikan kita secara keseluruhan menjadi 
sangat pengap. 
sumber kepengapan itu ada- 


Negeri Tawuran 


Oleh AZYUMARDI AZRA 


(ewmmkalila) 


Ten 


pus PT tidak memiliki fasilitas memadai, 
khususnya untuk olahraga, kesenian, dan 
berbagai medium penyaluran bakat lain. 
Padahal, fasi tas seperti ini sangat 
esensial tidak hanya untuk menyalurkan 
bakat dan minat, tetapi juga guna melepas 
energi berlebih dan gejolak emosional 
yang bisa terus meningkat dalam diri 
remaja dan anak muda. 

Penyebab kepengapan lainnya adalah 
beban kurikulum sangat berat mulai dari 
tingkat SD, SMA, hingga PT, Setiap se- 
mester, para 'a dan mahasiswa harus 
mengambil 8-11 mata pelajaran/mata ku- 
liah. Dengan beban berat seperti ini, seko- 
lah dan PT tidak lagi menjadi lokus pem- 
belajaran dan pembudayaan,tetapi tempat 
"penyiksaan" peserta didik. Tidak heran 
kalau mereka menjadi sumpek dan bete, 
yang kemudian mereka lampiaskan ke 
dalam berbagai bentuk penyimpangan, 
termasuk tawuran, 

Karena itu, penyediaan fasilitas sekolah 
dan kampus yang lebih memadai dan 
kondusif untuk pemberadaban peserta di- 
dik merupakan kebutuhan sangat men- 
desak. Dana amat besar, minimal 20 per- 


dan daerah), untuk pendidikan sudah 
saatnya dikelola secara lebih bertang- 
gung jawab sehingga tidak ada lagi 
sekolah dan kampus yang reyot, yang 
dalam istilah Profesor Winarno Su- 
rakhmad seperti "kandang kambing”, 
Pada saat yang sama, beban ku- 
rikulum yang menyiksa mestilah di- 
kurangi. Mata pelajaran/mata kuliah 
yang menurut Profesor Malik Fadjar 
hanya ”recehan” harus dikembalikan 
kepada rumpun ilmunya. Dengan cara 
itu, setiap semester, peserta didik dapat 
mengambil 4-5 mata pelajaran/mata ku- 
liah dengan bobot SKS lebih besar. Melalui 
cara ini, peserta didik dapat memiliki 
ruang lebih besar bagi imajinasi dan kre- 
ativitas. 


Tawuran sosial-politik 

Citra Indonesia sebagai "negeri tawur- 
an” agaknya menjadi sempurna ketika dari 
waktu ke waktu publik disuguhi berbagai 
tawuran sosial-politik. Ada tawuran sosial 
di antara kelompok keagamaan berbeda 
karena lenyapnya toleransi yang digan- 
tikan fanatisme mazhab dan aliran, yang 
ing-masing merasa paling benar 
diri. Tawuran semacam ini kian menj 
jadi karena kegagalan aparat nega: 
negakkan hukum dan sikap partisa 
kepada pihak tertentu yang bertikai 

Lalu, lihat pula tawuran politik yang 
sering terjadi seputar waktu pilkada. Pil- 
kada DKT Jakarta yang aman dan damai 
belum lama ini merupakan pengecualian 
daripada gejala umum, Banyak pilkada lain 
di Tanah Air berujung pada tawuran, yang 
selain menimbulkan kerusakan as 
umum juga korban nyawa. Tawuran po- 
litik ini tidak lain adalah ekses dari frag- 
mentasi dan kontestasi di antara para elite 
politik yang belum juga menunjukkan 
tanda penyelesaian, 

Kini yang tidak kurang serunya adalah 
”tawuran” politik antara kalangan Polri 
dan DPR pada satu pihak dengan KPK 
pada pihak lain. "Tawuran" yang memang 
tidak melibatkan kekuatan fisik ini jelas 
merupakan buah dari perseteruan yang 
berlangsi ma di antara pihak-pihak 


kedua dalam membongkar kasus korupsi 
yang melibatkan oknum” petinggi Polri 
dan kalangan anggota DPR. Kini tawuran 
ini mengambil "perang daya tahan" (warof" 
attrition) yang meningkatkan ketidakper- 
cayaan dan skeptisisme publik kepada 
kedua pihak pertama. 


Revitalisasi mediasi 


Jika upaya penyelesaian tawuran antar- 
pelajar dan antarmahasiswa melibatkan 
terutama para praktisi pendidikan terkait 
dan orangtua, sebaliknya tawuran sosi- 
al-politik memerlukan mediasi lebih kom- 
pleks, Penyelesaian tidak bisa hanya di- 
usahakan para pihak yang terlibat lang- 
sung dalam tawuran, tetapi juga harus 
melibat elite politik lokal dan pusat, 
civil society, dan kepemimpinan puncak 
negeri ini. 

Sejauh ini, keterlibatan civil society da- 
pat mengurangi peningkatan intensi 
dan proliferasi tawuran sosial-politik. In- 
donesia diberkahi kekayaan civil society 
keagamaan dan NGO (LSM) advokasi, 
yang selalu siap merapatkan barisan untuk 
mencegah negeri ini terjerumus ke tubir 
kekacauan al-politik dan disintegrasi. 
Tetapi, sebagai kekuatan moral, mereka 
memiliki keterbatasan tertentu sehingga 
tidak selalu dapat efektif dalam penyele- 
saian tawuran sosial-politik. 

Karena itu, mediasi harus dilakukan 
kepemimpinan puncak negara ini, Presi- 
den SBY, yang memiliki berbagai wewe- 
nang untuk memaksakan berakhirnya ta- 
wuran sosial-politik. Oleh sebab itu, Pre- 
siden SBY semestinya tidak membiarkan 
berbagai bentuk tawuran terus berlanjut. 
Sebaliknya, memerintahkan aparat yang 
berada di bawah wewenangnya—seperti 
Inspektur Jenderal Djoko Susilo, petinggi 
Polri—untuk mematuhi ketentuan hu- 
kum, Berlanjutnya kebisuan, apologi, dan 
ketidaktegasan Presiden hanya akan 
membuat negeri ini terus terombang-am- 
bing dalam berbagai bentuk tawuran, 

AZYUMARDI AZRA 

Direktur Sekolah Pascasarjana UIN 

Syarif Hidayatullah: Anggota Advisory 
Board, International Institute for 


lah lingkung 
tidak kondus 


onstitusi kita, 
K UUD 1945, meng- 
amanatkan agar 


sumber kekayaan alam 
yang menguasai hajat hi- 
dup orang banyak dikua- 
sai negara untuk dipergu- 
nakan sebesar-besarnya 
bagi kemakmuran rakyat. 


Namun, tetap saja hak atas 
kuasa tambang migas (mining 
right) selalu menjadi wacana me- 
narik dan diperdebatkan setiap 
kali kita membahas soal tata ke- 
lola minyak dan gas bumi. Ibarat 
pendulum, penguasaan atas ri- 
ing right ini berpindah-pindah 
sisi ke sisi lain, meng- 
menarik berbagai ke- 
ing perubahan tatan- 


kuatan 
an sosial-politik kita dari masa ke 
masa. 


Kilas balik 


Setelah pengeboran sumur Te- 
laga Said oleh Belanda tahun 
1884, lapangan-lapangan minyak 
Indonesia saat itu dikuasai oleh 
setidaknya 18 perusahaan milik 
Belanda, Inggris, dan Amerika 
Serikat. Penguasaan ini berdasar- 
kan kontrak konsesi yang mem- 
berikan kepemilikan sumber da- 
ya migas kepada pemegang hak 
konsesi (perusahaan asing). Ne- 
gara hanya memperoleh royalti 
berdasarkan persentase produk- 
si. Konsep ini tidak sesuai dengan 
UUD 1945, mengingat penguasa- 
an atas migas yang menyangkut 
hajat hidup rakyat seharusnya 
ada di tangan negara. 

Bung Karno kemudian me- 
lakukan nasionalisasi dan meng- 
ubah bentuk kontrak migas, Me- 
lalui Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 1960, eksploitasi migas 
hanya diselenggarakan oleh ne- 
gara. Kontrak konsesi diubah 
menjadi kontrak karya yang me- 
nempatkan perusahaan hanya 
perusahaan negara, yaitu Permi- 
na, Pertamin, atau Permigan. Ku- 
asa tambang yang semula dipe- 
gang oleh perusahaan asing ber- 
alih ke tangan pemerintah. Kon- 
sekuensinya, pemerintah me- 
nanggung segala risiko bisnis. 

Periode 1961-1971 diwarnai 
pergolakan politik yang berdam- 
pak pula pada perubahan pola 
pengelolaan migas. Perusahaan- 
perusahaan migas nasional me- 
lakukan konsolidasi dan pengam- 
bilalihan aset. Kilang-kilang pe- 
nyulingan minyak dan aset lain 
milik asing dibeli pemerintah dan 
diserahkan kepada Permina. 

Memasuki Orde Baru, sentra- 
lisasi pengusahaan minyak me- 
muncak dengan lahirnya Un- 
dang-Undang Nomor 8 Tahun 


n sekolah dan kampus yang 
. Banyak sekolah dan kam- 


sen dari anggaran belanja negara (pusat 


yang ?. Pihak pertama merasa 


sangat terganggu dengan kiprah pihak 


Pendulum Penguasaan Migas 


Oleh GDE PRADNYANA 


1971. Perubahan signifikan ada- 
lah penggabungan Pertamin dan 
Permina menjadi Pertamina 
yang diberi kuasa tambang, me- 
milih kontraktor penggarap blok 
migas, sekaligus menandatangani 
kontrak bagi hasil (KBH). KBIH 
mensyaratkan kontraktor me- 
nanggung semua modal dan ri- 
siko, 


Era asing 


Pada masa inilah Pertamina 
memberikan kontrak migas ke- 
pada berbagai perusahaan asing 
yang mendominasi produksi mi- 
gas kita sampai saat ini. Kebi- 
jakan Pertamina ketika itu—yang 
mengedepankan perusahaan be- 
sar untuk menggarap ladang mi- 
gas—membuat swasta nasional 
sulit berkompetis 

Pertamina bahkan menyerah- 
kan penggarapan beberapa wi- 
layah kerjanya, terutama yang di 
laut, kepada mitra asing. Untuk 
mengelola  perusahaan-perusa- 
haan minyak asing itu dibentuk 
Badan Koordinasi Kontraktor 
Asing yang kemudian menjadi 
Badan Pengusahaan dan Pembi- 
naan Kontraktor Asing (BPPKA). 

Pada masa itu, lebih dari 90 
persen minyak dan gas kita 
diproduksi perusahaan asing, 
Pertamina baru memasuki pro- 
duksi lepas pantai saat membeli 
blok Offshore North West Java 
dari BP tahun 2009. Kontrak- 
kontrak jangka panjang masa lalu 
masih menyisakan penguasaan 
produksi migas 74 persen oleh 
perusahaan asing. 

Monopoli Pertamina sebagai 
regulator sekaligus pemain dari 
tahun 1971 sampai 2001 melahir- 
kan korupsi dan penyalahgunaan 
wewenang yang luar biasa. Tum- 
pukan utang Rp 1 miliar pada 
tahun 1976 membuat negara 
hampir bangkrut. Berbagai kasus, 
misalnya Karaha Bodas, membe- 
lit Pertamina dan negara rentan 
gugatan perdata yang seharusnya 
menjadi urusan bisnis perusa- 
haan. 

Kondisi ini melahirkan gagas- 
an menata ulang kewenangan 
Pertamina. Akhir tahun 1996, pe- 
merintah mengajukan RUU Mi- 
gas baru untuk memisahkan pe- 
ran regulator dan operator. Tu- 
juannya, menciptakan iklim usa- 
ha sehat serta mengembalikan 
kuasa tambang ke tangan pe- 
merintah. Usulan ditolak DPR 
saat itu. 

Menyusul krisis ekonomi ta- 
hun 1997-1998 yang berujung pa- 
da lengsernya Presiden Soeharto, 
tuntutan mereformasi sektor mi- 
gas menguat. Pemerintah. kem- 
bali mengajukan RUU Migas ke 
DPR pada 1999 dan setelah me- 
lalui pembahasan alot, RUU ter- 


sebut akhirnya disahkan dua ta- 
hun kemudian sebagai Undang- 
Undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi 
(UU Migas). 

Mengantisipasi perubahan UU 
ini, BPPKA mulai disapih dari 
Pertamina dan diubah menjadi 
Direktorat Manajemen Produc 
on Sharing (MPS). Selanjutnya, 
MPS berubah menjadi Badan Pe- 
laksana Kegiatan Usaha Hulu Mi- 
gas (BP Migas). 

Regulasi yang lahir pada era 
Reformasi ini mengubah penge- 
lolaan migas yang semula sangat 
sentralistik dan monopolistik de- 
ngan desentralisasi kewenangan. 
Hal-hal pokok ditata ulang. 

Pertama, kuasa pertambangan 
kembali berada di tangan peme- 
rintah, bukan Pertamina atau ba- 
dan usaha. Kedua, badan usaha 
yang ingin menanamkan inves- 
tasi di wilayah kerja migas me- 
nandatangani kontrak kerja sama 
dengan badan pelaksana. Ketiga, 
membentuk badan pelaksana 
yang dimaksudkan sebagai buffer 
atau penyekat agar pemerintah 
tidak lagi terekspos risiko bisnis 
seperti masa lalu. 


Kesetimbangan baru 


Kini tuntutan untuk merevisi 
undang-undang migas kembali 
mengemuka. Sebagian mengang- 
gap UU No 22/2001 mengebiri 
Pertamina dan mengakibatkan 
penguasaan asing atas blok migas 
Indonesia. Sebagian lagi meman- 
dang desentralisasi kewenangan 
sebagai bentuk dari liberalisasi. 
Bahkan, beberapa pihak menye- 
but UU No 22/2001 harus dirom- 
bak total karena penyusunannya 
dituding dibiayai asing, terlepas 
dari soal esensi penataan dalam 
undang-undang tersebut. 

Pola unbundling yang memi- 
sahkan kegiatan hulu dan hilir 
pada UU No 22/2001 ini sering 
dituduhkan sebagai upaya pihak 
asing untuk memecah belah in- 
dustri migas nasional sehingga 
mempermudah penguasaan. Be- 
berapa kelemahan yang juga di- 
sorot pada UU No 22/2001 ada- 
lah soal status BP Migas sebagai 
lembaga nonprofit yang mewakili 
pemerintah. 

Kontrak migas yang semula B 
to B antara Pertamina sebagai 
pemegang kuasa tambang de- 
ngan perusahaan minyak diang- 
gap berubah menjadi G to B 
antara BP Migas dan perusahaan 
minyak mengingat status BP Mi- 
gas bukan badan usaha. Keti- 
adaan aset BP Migas juga sering 
menjadi pertanyaan para pihak 
yang diajak berkontrak dengan 
BP Migas. 

Berbagai "anomali" bentuk BP 
Migas berawal pada upaya me- 


ngembalikan kuasa tambang mi- 
gas kepada negara sambil meng- 
hindari campur aduk peran pe- 
merintah dengan peran bisnis. 
Bentuk BP Migas sebagai badan 
hukum milik negara yang bersifat 
nonprofit juga dalam rangka me- 
laksanakan KBEI yang kini di- 
kenal juga sebagai kontrak kerja 
sama (KKS) yang sangat berbeda 
dengan kontrak profit sharing 
(dengan pembagian dividen) se- 
bagaimana lazimnya dilakukan 
oleh sebuah badan usaha. Pada 
dasarnya, KBH atau KKS tidak 
mengenal istilah ”keuntungan” 
(profit) dan seluruh kegiatan di- 
laksanakan at-cost. 


lam bentuk has 
dengan besarnya participating in- 
terest (bukan saham) yang di: 
miliki para pihak yang bermitra 
dalam mengusahakan sebuah 
blok migas. 

Bentuk pengusahaan migas 
secara at:cost dengan konsep ba- 
gi-hasil sering bertabrakan de- 
ngan kaidah-kaidah bisnis yang 
lazim dikenakan pada sebuah ke- 
giatan a. Ini, misalnya, tam- 
pak pada aturan-aturan perpa- 
jakan, Dikenakannya pajak bea 
masuk terhadap peralatan (rig, 
kapal, dan sebagainya) yang di- 
sewa untuk kegiatan eksplorasi 
adalah salah satu yang banyak 
dikritik dalam UU No 22/2001. 
Ketentuan perpajakan ini yang 
antara lain dituding sebagai pe- 
nyebab rendahnya kegiatan ek- 


splorasi untuk mencari cadangan 
baru. Di sisi lain, banyak negara 
mengadopsi bentuk KBH yang 


asli Indonesia. Artinya, KBH atau 
KKS adalah bentuk kontrak yang 
menguntungkan negara. 


Penetapan harga 


Penetapan harga minyak (In- 
donesia Crude Price/ICP) atau- 
pun harga gas oleh pemerintah 
menunjukkan bahwa harga mi- 
nyak dan gas tidak diserahkan 
pada mekanisme pasar. Desen- 
tralisasi kewenangan regulator 
dan operator adalah untuk me- 
misahkan peran pemerintah agar 
tidak bercampur aduk dengan 
dunia bisnis. Pertamina akan 
menjadi lebih sehat dan majujika 
tidak dibebani dengan kewajib- 
an-kewajiban yang seharusnya 
menjadi tanggung jawab peme- 
rintah. 

Sejak UU No 22/2001 diber- 
lakukan, produksi Pertamina me- 
ningkat hampir dua kali lipat dari 
70000 barrel menjadi sekitar 
130.000 barrel per hari. Efisiensi 
Pertamina juga makin mening- 
kat. Semakin menjamurnya per- 
usahaan migas nasional saat ini 
juga turut berkontribusi mengu- 


Democracy and Electoral Assistance 


(TDEA), Stockholm 


rangi porsi penguasaan produksi 
oleh perusahaan asing. 

mestinya revisi UU Migas 
dilakukan untuk mendukung pe- 
ningkatan cadangan migas dan 
kapasitas nasional, Perubahan ta- 
ta kelola dapat dilakukan untuk 
memperkuat peran negara dan 
pengelolaan migas yang menja 
min transparansi, Peran indu 
penunjang dan partisipasi daerah 
penghasil juga harus semakin 
terbuka. Perubahan UU Migas 
secara drastis hanya melahirkan 


ketidakpastian dan membuat in- 
vestor menahan diri. 

Revisi seyogianya disusun un- 
dan 


tuk memajukan Indonesi. 

mengantisip: demokratis 

yang semakin menguat, bukan 

malah mundur ke era monopoli 
dan pemusatan kekuasaan. 

GDE PRADNYANA 

Praktisi Migas 


POJOK 


Presiden akan berikan 
pernyataan soal rak- 
yat-KPK vs Polri. 
Menjawab isu KPK: Ke 
Mana Presiden Kita? 


- 


Agenda reformasi biro- 
krasi stagnan. 
Kesalip agenda korupsi. 


. 


Jumlah penduduk de- 
presi meningkat. 
Tandanya: ditanya war- 
tawan malah bengong. 


. 


Kemdikbud: Belum ada 
laporan uji kompetensi 
guru bermasalah. 
Korban laporan ABS, 
asal bapak senang. 


men 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


REDAKSI YTH 


ermin Kok Dibelah 


Oleh BS MARDIATMADJA SJ 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Penumpang Padat di Halte 
Keberangkatan Transjakarta 


ersedianya bus transjakarta cukup memban- 

tu transportasi warga DKI Jakarta, meski 

belum maksimal. Saya sering menggunakan 
bus ini dari halte Pulomas, Jakarta Timur. 


Disediakan tiga rute lewat halte ini: Pulogadung-Har- 
moni, Jakarta Pusat (rute normal), Pulogadung-Kalideres, 
Jakarta Barat (frekuensi relatif sering), dan Puloga- 
dung-Bundaran Senayan, Jakarta Selatan (jam tertentu). 

Namun, disayangkan, pintu yang tersedia di halte ke- 
berangkatan hanya satu sehingga sering terjadi kekacauan 
antrean. Sebaiknya dikembalikan ke rute normal, Pulo- 
gadung-Harmoni. Rute ekspres Pulogadung-Kalideres ter- 
lalu jauh sehingga kedatangan bus terlalu lama. Apalagi jika 
terminal Pulogebang, Jakarta Timur, sudah dioperasikan. 

Selain itu, pada saat pulang kerja, antrean di Harmoni 
menuju Pulogadung juga sangat panjang, Untuk itu, perlu 
dibuat pembatas antrean yang mengular agar penumpang 
lebih aman dan tertib. Pemuatan penumpang di halte 
keberangkatan jangan dipaksakan terlalu penuh. Ini agar 
bisa menampung penumpang di halte Monumen Nasional 
dan Balai Kota yang biasanya cukup banyak. 


DJULIANTO SUSANTIO 
Jalan Kelapa Cengkir, Kelapa Gading, Jakarta Utara 


Asuransi Cigna 


menghubungi pusat layanan na- 


Mengecewakan 


Pada 22 Mei 2012, ayah saya 
(Martono Wirawan) masuk asu- 
ransi Cigna paket platinum B 
dengan premi Rp 278000 dan 
juga mendaftarkan ibu saya 
(Agustina) dengan keuntungan 
dapat potongan 5 persen harga 
polis kedua. Sekitar dua minggu 
kemudian, polis dikirim ke 
rumah dengan nama hanya 
Martono Wirawan tertera Rp 
278.000, tak ada nama lain ha- 
nya satu nama Martono Wi- 
rawan dan Jimmy Perdana se- 
bagai ahli waris di polis. 

Pada Juni 2012, tagihan ke- 
luar Rp 542.100 dan Rp 13.900. 
Tak ada potongan 5 persen. Pada 
Juli 2012, tagihan keluar Rp 
278000 dan Agustus 2012 ta- 
gihan Rp 278.000 dan 556.000. 
Membingungkan polis yang di- 
kirimkan cuma satu, tetapi ta 
gihan melebihi satu polis. $: 
dan ayah saya sudah mencoba 


sabah Cigna, tetapi mendapat- 
kan penjelasan bertele-tele dan 
berbeda-beda setiap kali meng- 
hubungi, Saya dirugikan dan 
akhirnya menutup polis karena 
kecewa dengan pelayanan ini. 
JIMMY PERDANA 
Jalan Setia Jaya XIV, Grogol 
Petamburan, Jakarta Barat 


TelkomFlash 
Sedot Pulsa 

Saya pelanggan TelkomFlash 
prabayar 0813143290xx untuk 
langganan paket data Tpad, Saya 
menggunakan paket unlimited 
bulanan Rp 100.000 dan setiap 
bulan mengisi ulang sebelum 
masa berlaku habis. Bila ter- 
lambat, akan dikenai tarif 
penggunaan normal GPRS yang 
sangat boros pulsa. Agustus 
2012, saya mengisi ulang pulsa 
Rp 100.000 seperti sebelumnya. 
Meski sudah mengisi ulang pul- 


sa sebelum masa berlaku habis, 
ternyata tetap dikenai tarif 
GPRS normal dan dalam sehari 
pulsa langsung habis tersedot. 
Saya menelepon pusat layan- 
an nasabah dan dibantu Ibu 
Jenar (81/8). Ternyata, Agustus 
2012 Telkomsel menaikkan har- 
ga paket data menjadi Rp 
130000. Karena hanya mengisi 
Rp 100.000, paket saya tak di- 
perpanjang dan saya dipaksa 
menggunakan tarif GPRS nor- 
mal. Mengapa tak ada informasi 
kenaikan kepada pelanggan? 
Atau agar tak merugikan, 
mengapa tak secara otomatis 
dinonaktifkan paket langganan 
sebelumnya jika ada perubahan 
paket secara sepihak dari Tel- 
komsel? Cara ini menjebak dan 
menipu konsumen, Saya dipak- 
sa membayar Rp 100.000 untuk 
penggunaan internet satu hari. 
Saya merasa melakukan prose- 
dur normal seperti saya lakukan 
bulan-bulan sebelumnya. 
SUWARDIMAN 
Jalan Cikoko Barat/8, 
Pancoran Jakarta Selatan 


Transaksi Cabang 
Meningkat 

Menanggapi surat di Kompas 
(46/9) "Uang di Loket Bank 
Mandiri Habis” dari Bapak Ha- 
nes Hendri, kami mohon maaf 
atas ketidaknyamanan yang di- 
alami. Pada 30 Juli 2012, terjadi 
peningkatan transaksi cabang di 
atas rata-rata transaksi harian. 
Ini akan dijadikan bahan per- 
baikan agar dapat memberikan 
layanan prima kepada nasabah. 

Kami telah bertemu Ibu Ana 
Noor Wasiyanti, istri Bapak Ha- 
nes, selaku nasabah, untuk me- 
nyampaikan permohonan maaf 
dan menjelaskan permasalahan 
dimaksud, Yang bersangkutan 
dapat menerima. Pertanyaan 
atau saran dapat disampaikan 
lewat Mandiri Call layanan 24 
jam di nomor telepon 14000, 
website www.bankmandiri.co.id 
dengan memilih menu contact 
us, atau e-mail customer.ca- 
re@bankmandiri.co.id. 

SUKORIYANTO SAPUTRO 
Corporate Secretary PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk 


nak yang diduga 
A membunuh murid 
SMA Negeri 6 Ja- 


karta sudah ditangkap. Ba- 
nyak orang bertepuk tang- 
an, Perlukah? Ya, sebab 
sebentar lagi ia akan dapat 
diadili dan dihukum. Ka- 
lau bisa seberat mungkin: 
untuk ”efek jera”. Cukup- 
kah? Jangan-jangan kita 
sekadar membelah cer- 
min, walau sebenarnya 
”buruk muka” kita. 


Seorang ahli pendidikan di 
suatu radio swasta berkali-kali 
menegaskan bahwa "anak-anak 
kita adalah cermin kita—para 
orangtua—sendiri. Tingkah laku 
anak adalah cermin tingkah laku 
orangtua", Apakah penyelesaian 
"buruk muka” hanya dengan 
"cermin dibelah”? Cukup eduka- 
tifkah kita kalau—seperti dika- 
takan seorang pejabat tinggi di 
televisi—”kita sikat”? 


Cermin masyarakat kita 
Sudah sejak lama "dunia pen- 
didikan” kita dipermasalahkan. 
Baik Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional (yang diko- 
reksi sesudah dimaklumkan, tan- 
pa peduli protes rakyat sebelum 
dibicarakan di DPR), kurikulum 
persekolahan, gurunya, dan bah- 
kan kementeriannya. Juga para 
"pendidik luar sekolah”-nya, mu- 
lai dari orangtua dalam keluarga, 
petugas kampung, pelayanan 
publik, media, DPR, para pemim- 
pin negara, dan pemuka 2 
Tentu saja, pelaku kej 
pembunuh, perampok, dan ko- 
ruptor harus diadili dan dihu- 
kum. Memang orang cenderung 
"menyederhanakan” urusan juga 
pendidikan yang rumit, apalagi 
dalam pemerintahan dan dunia 
politik serta ekonomi yang cen- 
derung pragmatis: mau menye- 
lesaikan masalah secara praktis. 
Selesai? Tidak! Di balik itu, 
seluruh jajaran  persekolahan 
sebenarnya ikut bertanggung 
wab, bahkan jajaran pendidik. 
Bukankah dalam prinsip hukum 
ada tuntutan bahwa "complices” 
juga harus kena hukuman? 
Kita perlu ingat bahwa murid 


hanya empat jam sehari ber- 
temu dengan guru. Sesudah 
itu (selama 20 jam) me- 
reka dididik oleh sopir, 
pengendara bus, pekerja 
rumah tangga, polisi la- 


lu lintas, — karya- 
wan/karyawati toko, 
penyusun sinet- 


ron/film, menteri dan 
pemuka agama: dan 
yang terpenting adalah 
bapak-ibu. Apakah se- 
mua complices itu ti- 
dak harus dihukum 
juga? Begitu kalau 


pendekatan kita de- A7, 


ngan hukuman. A.A 
Acguaviva pada abad “LA 
ke-16 sudah mendesak 
supaya murid dan guru memen- 
tingkan hubungan batin justru 
demi perkembangan intelektu- 
alitas mereka. Seorang tokoh 
pendidik Jawa pada abad ke-19 
menegaskan supaya anak me- 
nyatu dengan guru atas dasar 
karakter yang baik. Ki Hadjar 
Dewantara meminta agar dicip- 
takan taman-taman belajar: bu- 
kan kursus-kursus dengan se- 
jenis kurikulum yang menonjol- 
kan hafalan. Hal serupa dicoba di 
Kayutanan, Sumatera Barat. 
John Dewey sudah lama me- 
nekankan perlunya relasi in- 
ter-subyektif positif antara murid 
dan guru, bukan pertama-tama 
administratif dan legalistik. 
Banyak murid kita kehilangan 
relasi kasih dalam keluarga dan 
sering teronggokkan dalam sis- 
tem persekolahan yang menon- 
jolkan otak (termasuk dalam apa 
yang diakukan sebagai pengajar- 
an agama). Tak jarang mereka 
bahkan tidak secara utuh belajar 
dari tokoh pendidik yang me- 
minta perhatian untuk pendi- 
dikan perasaan, pencerdasan 


musik, kepekaan atas gerak batin, 
keunggulan relasi antarsubyek, 
kedalaman refleksi rohani, 
Segi-segi pembelajaran yang 
ditawarkan Howard Gardner itu 
memang sulit diperhatikan oleh 


ik sertifikat-ij 
dan "gudang borang-borang”, 
serta menjejali anak dengan be- 
san mata-ajar yang menuruti 
saja aneka permintaan publik 
tanpa dikaji secara metodik-di- 
daktik. Terlewatkanlah pewaris- 


DiDIRsw 


an prinsip-prinsip dasar 
pendalaman ilmu, 
digantikan ratusan ke- 
pingan teknik aplikasi 
dan — kontekstualisasi 
pengetahuan. Dengan 
cara itu, terkikislah sa- 
at berharga untuk ber- 
andai-andai demi 
mencintai dan mem- 
perdalam ilmu antara 
murid dan guru, yang 
diserobot waktu dan 
kesibukannya untuk ra- 
pat dan penataran guna 


- mengisi borang-horang. 
Pe Ji Apalagi di luar ke- 
las/sekolah, — murid 


dijejali suapan lain, 
yang dapat menim- 
bulkan banyak konflik ba- 
tin. Sulitlah memahami, menga- 
pa murid harus mengikuti atur- 
an, kalau di jalan mereka me- 
nyaksikan bagaimana polisi dan 
rakyat kebanyakan diburu- buru 
ketatnya transportasi sehingga 
bukan hanya membiarkan, me- 
lainkan bahkan mendorong pe- 
langgaran aturan. Bingunglah 
murid yang harus belajar sesuai 
pranata dan mempersiapkan ke- 
las, kalau sedikit sekali guru yang 
melakukannya secara serius. 
Sukarlah murid memakai lo- 
gika yang benar kalau perdebatan 
di DPR lebih sering dimuati emo- 
sidan interupsi yang tidak sopan, 
kalau tayangan televisi memper- 
lihatkan sidang pengadilan yang 
memaparkan logika amburadul, 
kalau tayangan pengajaran aga- 
ma di media sering juga tidak 
logis dan merangsang kebencian. 
Tak mudahlah anak tak boleh 
tertidur di kelas atau ruang ce- 
ramah kalau mereka dipaksa ba- 
ngun pagi buta demi lalu lintas 
para bapak-ibu, dan juga tak di- 
sapa dengan bahasa anak-anak 
oleh aneka pidato seperti pada 
Hari Anak Nasional. 


Masyarakat yang sakit 
Rupanya benar pendapat: pe- 
rilaku murid kita adalah cermin 
tindakan dan sikap orang- 
yang lebih tua dalam masyarakat 
dan agama. Salahkah si cermin 
kalau memantulkan gambar yang 
terpampang di depan mereka se- 
cara apa adanya? Jangan-jangan 
kemarahan sejumlah orang ada- 
lah tanda bahwa tingkah lakunya 


justru secara gamblang terpam- 
pang dalam anak-anak kita sen- 
diri. Sebutan lain adalah "itulah 
proyeksi dari kritik diri”. 

Murid yang membunuh tem- 
an memang perlu ditindak dan 
dihukum sesuai usia dan sifat 
pendidikan. Bila tidak dipertim- 
bangkan dan diputuskan dengan 
bijaksana, tidaklah perlu disesali 
kalau bulan depan akan ada anak 
mati lagi karena dicelurit teman- 
nya atau korban kebejatan orang 
dewasa. Menghukum itu mudah, 
mendidik itu maharumit. Apalagi 
kalau tugas guru direcoki oleh 
orangtua yang tak terdidik atau 
pelayan publik yang merusak tata 
susila, atau pemuka agama yang 
kurang peka, atau pengaturan ke- 
menterian yang membanjiri gu- 
ru/dosen dengan lautan tugas ad- 
ministratif sehingga guru tak pu- 
nya cukup waktu untuk interaksi 
subyek-subyek dengan murid. 

Masalah tawuran dan kena- 
kalan remaja adalah cermin ke- 
adaan masyarakat sendiri, Murid 
nakal bukan akar masalah, tetapi 
korban masalah kemasyarakatan. 
Saling menyiksa antarmurid 
sampai saling bunuh adalah cer- 
min dari masyarakat yang mudah 
melakukan "pembunuhan karak- 
ter”, merangsang kebencian, 
menghancurkan sportivitas, me- 
malsukan kerohanian dengan to- 
peng kepentingan ekonomis/po- 
litis, dan sejenisnya. Sayang kalau 
kita memecah cermin karena lalu 
kita tak bisa/berani melihat wa- 
jah awak yang buruk juga. Ma- 
rilah kita buka kedok retorika 
dan statistik yang menonjolkan 
Indonesia yang anonim dan im- 
personal, sehingga mendapat pu- 
jian semu dari luar negeri. 

Jadi, catatan utama adalah 
"cermin kok dibelah", padahal 
“muka yang buruk”, Pun kalau 
orang luar negeri dengan sopan 
memuji seakan-akan kita ini can- 
tik atau tampan berkat kosmetik 
dan kemasan yang akan lapuk 
dimakan masa, Sebab, yang di- 
bunuh dan dihancurkan adalah 
murid, pemuda-pemudi, anak- 
anak kita: bukan sekadar bebe- 
rapa nomor induk sekolah (ren- 
dah-menengah-tinggi), — obyek 
tindak administratif atau materi 
pengumpulan data. 

BS MARDIATMADJA SJ 
Rohaniwan 


JUTAAN KELUARGA. SATU BANK. 


SIMPLE PAY AN 


24 BULAN 


solutions 


fitness 


Tax Point 2000 


@SHAGA EMAX Metandas 


ACTIVE MWELLNS Lifestyle Furniture 


ena Shop 


OKTAG IN 


@verytling about photography 
Me E ww oktagon.co.id 


& 


DELTACYCLES 


samar 
SORODALINK—SENAJANGINAN 


HINGGA 31 DESEMBER 2012 
PERMATAKARTU KREDIT 
Pn Bi |, KA PA” 
Informasi/Aplikasi 500120 atau 63399 (ponsel). 
bank.com 


www.permatal On-Time 5x 


Guarantee 
Benefit 


Keterlambatan penerbangan 
"Sa | lebih dari 2 jam" karni ganti 
“4” sebesar Rp 600.000 


"Berlaku untuk semua penerbangan AwAsia dengan 
pernbekan AirAsia #wure Syarat dan Ketentuan berlaku 


Syarat dan ketentuan berlaku INDONESIA 


PENERBANGAN (G2) DIOPERASIKAN OLEH PT INDONESIA AIRASIA, (AK) OLEH AIRASIA BERHAD, (FD) OLEH THAI AIRASIA 
Persediaan kursi terbatas dan tidak tersadia di seluruh penerbangan, libur umum, Hibur sekolah, 25 Okt 2012 dan aiktur minggu. Processing Fee yang tidak dapat 


ali jalan Harga 


V, 
PermataBani NY 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


dikembalikan akan dikenakan untuk setiap pembayaran yang menggunakan kartu kredit. debit atau charge cards dan dikenakan per penumpang per 


diluar biaya Airport Tax. PPN & IWIR. Berlaku untuk pembelian dengan jadwal terbang minimul 2 hari ke depan Syarat & Ketentuan berlaku 


KILASLUARNEGERI 


AS Tingkatkan Daya Jelajah Rudal Balistik Korsel 


Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat bekerja sama me- 
ningkatkan kemampuan peluru kendali balistik "Negeri Gin- 
seng” hingga lebih dari dua kali lipat kemampuan sekarang. 
Pemerintah Korsel, Minggu (7/10), memastikan hal itu untuk 
mengantisipasi ancaman negara tetangga seterunya, Korea 
Utara, Menurut Sekretaris Utama Presiden Korsel Chun 
Young-woo, saat ini kemampuan daya jelajah rudal balistik 
Korsel mencapai 300 kilometer yang akan ditingkatkan men- 
jadi 800 kilometer. Selain rudal balistik, dari kesepakatan itu 
Korsel juga akan mampu mengembangkan kendaraan pengintai 
udara berteknologi tinggi. Hal itu diprediksi semakin membuat 
berang Korea Utara yang teknologi persenjataannya sangat 
jauh ketinggalan, Namun, sejumlah negara, seperti China, Je- 
pang, dan Rusia, juga turut terancam karena wilayah mereka 
akan masuk dalam jangkauan rudal tersebut. (REUTERS/DWA) 


AU Israel Tembak Jatuh Pesawat Tanpa Awak 


Angkatan Udara Israel menembak jatuh pesawat tempur tak 
berawak (drone) yang belum diketahui berasal dari negara 
mana, Sabtu (6/10). Pesawat tak berawak itu masuk ke wilayah 
udara Israel dari Laut Tengah, "Sebuah pesawat tak berawak 
teridentifikasi menembus wilayah udara Israel pagi ini dan 
berhasil dicegat Angkatan Udara Israel pukul 10.00 (waktu 
setempat)," kata juru bicara angkatan bersenjata, Letnan Ko- 
lonel Avital Leibovich. Militer Israel tengah mencari sisa rerun- 
tuhan pesawat itu di sekitar kawasan sebelah utara Negev, 
Stasiun radio Angkatan Darat Israel menyebutkan, pesawat itu 
tak membawa bahan peledak, Militer Israel menghilangkan 
dugaan drone itu diterbangkan dari wilayah Jalur Gaza. Israel 
curiga pesawat itu diterbangkan kelompok militan Hezbollah 
Lebanon, Kantor berita Ynet mengutip sebuah sumber yang 
yakin Tran terlibat dalam pembuatan drone itu dan membantu 
Hezbollah meluncurkannya ke udara. (AFP/DWA) 


Protes Pembuangan Sampah, 49 Polisi Cedera 


Sebanyak 49 polisi cedera akibat bentrok dengan pengunjuk 
rasa yang memprotes pembukaan kembali tempat pembuangan 
sampah di Pulau Djerba, Tunisia, Sabtu (6/10). Juru Bicara 
Kementerian Dalam Negeri Tur Khaled Tarrouche menga: 
takan, protes massa dipicu keputusan pemerintah lokal yang 
membuka kembali tempat pembuangan sampah di lokasi wi- 
sata populer itu hingga 2013. "Ratusan demonstran di pusat 
kota Gallala menyerang kantor polisi dengan lemparan batu 
dan bom molotov,” ujarnya. Tarrouche menambahkan, enam 
mobil polisi juga dibakar massa dalam kerusuhan itu. Hanya 
dua orang yang terluka dan belum ada tersangka yang ditahan. 
"Minimnya pengunjuk rasa yang cedera memperlihatkan, ke- 
kerasan disebabkan oleh demonstran, bukan oleh polisi,” ujar 
Tarrouche lagi. Pasukan tambahan telah dikirim dari Tunis ke 
Gallala untuk mengamankan situasi. (AFP/WAS) 


Pesawat Militer Sudan Jatuh, 13 Orang Tewas 


Sedikitnya 13 orang tewas akibat jatuhnya pesawat militer 
Sudan, Minggu (7/10). Pesawat itu dalam perjalanan membawa 
personel dan peralatan ke daerah paling bergolak, Darfur, dan 
jatuh di dekat Khartoum, ibu kota negara itu. Mesin pesawat 
mati di udara dan pilot berusaha melakukan pendaratan da- 
rurat ketika pesawatnya turun di wilayah Omdurman, barat 
daya Khartoum, demikian laporan kantor berita resmi Sudan, 
SANA. Juru Bicara Militer As-Sawarmi Khalid mengatakan, 
pesawat angkut Antonov 12 buatan Rusia itu sedang melakukan 
penerbangan ke El Fasher di Darfur utara. Selain 13 korban 
tewas, sembilan orang lainnya terluka. Para korban adalah 
anggota militer yang hendak bertugas di daerah tujuan. Sudan 
adalah salah satu negara paling bergolak di Afrika. Amerika 
Serikat telah menerapkan sanksi bertahun-tahun yang mem- 
buat pesawat kesulitan suku cadang, (REUTERS/CAL) 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


Chavez Hadapi Pemilu Berat 


Rakyat Venezuela Berikan Suara Memilih Presiden 


CARACAS, MINGGU — Tempat pemungutan suara 
mulai dibuka, Minggu (7/10) pagi, di Venezuela, saat 
Presiden Hugo Chavez menghadapi tantangan ter- 
berat dalam 14 tahun pemerintahannya. Henrigue 
Capriles Radonski, pesaingnya, adalah tokoh muda 
yang memanfaatkan ketidakpuasan rakyat atas 


kriminalitas dan praktik KKN di negeri itu. 


Chavez (58) sukses memperta- 
hankan dukungan dari kelompok 
masyarakat miskin yang membu- 
atnya meraih kemenangan telak 
dalam dua pemilu sebelumnya. 
Namun, Capriles (40), Gubernur 
Negara Bagian Miranda, berhasil 
memperkecil ketinggalan dalam 
jajak pendapat setelah berkam- 
panye ke seluruh negeri. 

Capriles, yang telah menjadi 
Wali Kota Baruta dalam usia 28 
tahun, mampu mempersatukan 
oposisi menghadapi pemilu ini, 
Pertentangan kubu oposisi de- 
ngan pemerintah begitu kuat se- 
hingga ada kekhawatiran menge- 
hasil pemilu dan apa yang 
udahnya. 

Jika Chavez menang, dia 
mempertahankan kekuasaannya 
untuk enam tahun ke depan. 
Chavez bisa mendesakkan peran 
negara yang lebih besar dalam 
perekonomian, membatasi pem- 
bangkangan, dan terus bersaha- 
bat dengan negara-negara yang 
menentang dominasi Amerika 
Serikat di dunia. 

Sebaliknya, kemenangan Cap- 
riles berarti pergeseran radikal 
kebijakan luar negeri. Kontrol 
pemerintah atas perekonomian 
melonggar dan penanaman mo- 
dal & a meningkat. Namun, 
diprediksi terjadi ketegangan s 
lama transisi hingga pelantikan 
presiden pada Januari 2013. 


Perselisihan 

Sebagian warga Venezuela 
khawatir apa yang mungkin ter- 
jadi kalau terjadi perselisihan se- 
telah pemilu. Mereka menimbun 
bahan pokok sehari sebelum pe- 
milu, mengantisipasi adanya ke- 
kacauan. 

"Tak seorang pun percaya 
orang lain, terutama saingan po- 
litik mereka. Kami berada di se- 
buah negara yang terpecah dan 
saya rasa Chavez adalah penye- 
babnya,” kata Maria Villarcal, se- 
orang guru dan pendukung Cap- 
riles. 

Villareal dan penentang Cha- 
vez lainnya mengatakan, Chavt 
mengobarkan perpecahan de- 
ngan memberi cap musuh-mu- 


3 


Kalau Capriles tidak 
menerima kekalahan, 
akan ada masalah. 
David Hernandez 


suhnya sebagai "fasis” atau 
”neo-Nazi”, 

Komentar mereka merujuk 
pada kampanye terakhir Chavez 
di Caracas, Kamis. Saat itu, Cha- 
vez berseru, "Kita tidak akan 
memberikan kesempatan kepada 
kaum borjuis," 

David ” Hernandez, seorang 
pendukung Chavez, mengakui 
suasana tegang, tetapi dia mem- 
lahkan pihak oposisi. "Cha- 
kan menang dan Capriles 
$ menerima kekalahannya. 
Kalau Capriles tidak menerima 
kekalahan, akan ada masalah,” 
katanya. 

Kekerasan meletup secara spo- 
radis selama kampanye, terma- 
suk penembakan dan lempar ba- 
tu selama rapat dan konvoi mas- 
sa. Dua pendukung Capriles te- 
was tertembak di Barinas, Vene- 
zuela barat, akhir pekan lalu. 

Chavez, yang mengklaim pulih 
sepenuhnya dari penyakit kan- 
ker, mengadakan konferensi pers 
mendadak, Sabtu malam, Dia 
berharap kedua pihak menerima 
hasil pemungutan suara, apa 
pun hasilnya. 

Pasukan dikerahkan di seluruh 
negeri untuk menjaga ribuan 
tempat pemungutan suara, 
Minggu. Di kantong penduduk 
miskin, pendukung setia Chavez 
mempersiapkan terompet untuk 
membangunkan pemilih saat fa- 
jar. Adapun simpatisan oposisi di 
Caracas timur memukul-mukul 
panci dalam protes untuk meng- 
ungkapkan harapan perubahan. 

Sebagian besar polling menye- 
but Chavez unggul. Hanya dua 
jajak pendapat yang menyebut 
Capriles mengungguli Chav 


" “Bhndk" 


AP PHOTO/PERNANDO LLANO 


Warga antre di depan tempat pemungutan suara untuk memilih presiden di Caracas, Venezuela, 


(AP/REUTERS/DI) Minggu (7/10). Dalam pemilu ini, Presiden Hugo Chavez ditantang oleh Henrigue Capriles. 


Hotel Salak The Heritage 


I Where Historical Valves & Modern Technology Meet 


Hotel bintang 4 berada di pusat kota Bogor 


bEGtel Konvensi 
Internasional 


Hotel Bertai 
“White How: 


RAPAT KERJA, KOORDINASI, 
SUPERVISI & PELATIHAN 


Reservasi: Marketing Hotel Salak The Heritage 

Jl. Ir. H. Juanda No. 8 £ 16121 

Telp: 0251 8373111, Fax: 0251 8374111 

IP Hotel Salak The Heritage www.hotelsalak.co.id, 
marketing@hotelsalak.co.id 


MB @hototSatak 


Fujitsu 
Scanner 


fi-6140Z 


Connect with Fujitsu Indonesia 
B@rujitsu ID 

@fujitsu Indonesia 

Wfujitsu Indonesia 


Thursday, 11 October 2012 


at 9.00 AM 


Lippo Village (021) 546 0233 - 34 
Sentul City (021) 8796 0233 - 34 


totally new and up to date boarding facility 


Lippo Cikarang (021) 897 2786 - 87 


Why is efficiency important to you? 


The more efficient your IT infrastructure, the less it will cost you. 
Fujitsu provides end to end solutions to improve efficiency & reduce cost 


Why Fujitsu Scanner fi-6140Z : 


Fast Color Duplex Scanning 
Paper Protection Technology to prevent Paper Jam 
Bundled with Image Enhancement Software 

Centralized Management to reduce Total Cost of Ownership 
Automatic Job Separation 


DP PPP 


pecs 3 
« Milegal (3 with carrier sheet) 

" Speed : 60 page per minute/120 image per minute” 

« 50 pages ADF (Automatic Document Feeder) 

« Bundled with ScandAIl PRO, Kofax VRS Professional, ABBYY FineReader for ScanSnap, 
Scan to Microsoft Share Point, Scanner Central Admin, TWAIN, ISIS drive 


For more information please contact : 


@ 021 - 5293112 Ed info@id.fujitsu.com “at 200 dpi setting 


Market leader of Document Scanner in Indonesia, dominates 674 of Document Scanner market share" 


Also Available : Scanner Flatbed fi-6240Z | 


“Based on thie Document Scanner Market Tracker IM 2012 by 1DC 


PH 


| INTERNATIONAL | 


Strong Aa ia 
for Future Learning 


Christ | Godly Character 


Associations: 


Kemang Village (021) 290 56789, at 10.00 AM 
TK PLUIT (021) 6660 3652 


True Knowledge | Faith www.sph.edu h 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


Kontak Senjata 
Bisa Melebar 


Assad Pantas Digantikan Farug al-Shara 


MONTEVIDEO, MINGGU — Berlanjutnya kontak 
senjata antara Turki dan Suriah memicu kecemasan 
baru, konflik bisa meningkat dan meluas ke 
negara-negara tetangga. Amerika Serikat akan 
menggunakan semua saluran diplomatiknya untuk 
menyuarakan kekhawatiran agar konflik tak meluas. 


Menteri Pertahanan AS Leon 
Panetta mengungkapkan hal itu 
dalam jumpa pers di Montevideo, 
Peru, Sabtu (6/10). Jumpa pers 
itu dihadiri Menteri Pertahanan 
Peru Pedro Cateriano dan digelar 
seusai bertemu dengan Presiden 
Ollanta Humala, 

Pernyataan Panetta muncul ti- 
dak lama setelah Perdana Men- 
teri Turki Recep Tayyip Erdogan 
memperingatkan bahwa negara- 
nya kini tidak jauh dari ambang 
perang dengan Suriah. Erdogan, 
Jumat lalu, memperingatkan Da- 
maskus agar tidak menguji "batas 
dan tekad” Turki. 

Ketika Panetta menyampaikan 
kekhawatiran tentang konflik 
s a yang kian meningkat an- 
tara Turki da 
sama berlany 
di perbatasan, Selain kontak sen- 
jata antara Turki dan Suriah, mi- 
liter Damaskus pun terlibat ben- 
trok dengan oposisi Suriah. 


Sosok yang tepat 

Dari Ankara, Menteri Luar Ne- 
geri Turki Ahmet Davutoglu me- 
negaskan, Wakil Presiden Suriah 
Farug al-Shara adalah sosok yang 
paling tepat untuk menggantikan 
Bashar al-Assad sebagai kepala 
pemerintahan transisi Suriah. 
Dia tidak spesifik menyebut alas- 
annya, tetapi sosok Shara dinilai 
bisa mengakhiri perang saudara 

"Farug adalah orang 
yang masuk akal dan berhati nu- 
ni. Dia tidak terlibat dalam 
pembantaian di Suriah. Tidak ada 
orang yang mengerti sistem (Su- 
riah) lebih baik daripada dia,” 
kata Davutoglu, Sabtu, di saluran 
televisi publik, TRT. 

Menlu Turki itu menekankan 


Leon Panetta 


bahwa oposisi Suriah "cenderung 
untuk menerima Shara” sebz 
pemimpin masa depan pemerin- 
tahan Suriah. Shara adalah tokoh 
Muslim Sunni paling menonjol 
dalam lingkaran pemerintahan 
yang didominasi minoritas Ala- 
wite. Shara dipercaya rezim dan 
pernah menjadi menteri luar ne- 
geri selama 15 tahun sebelum 
menjadi wakil presiden pada 
2006, 

Laporan media menyebutkan, 
Shara telah membelot pada 
Agustus, tetapi laporan itu di- 
sangkal Damaskus. Beberapa pe- 
mimpin oposisi mengatakan, 
Shara tampaknya berada di ba- 
wah tahanan rumah di Suriah. 
Davutoglu yakin, Wakil Presiden 
Suriah masih ada di Suriah. 

Hubungan Ankara dan 
Damaskus menjadi tegang sejak 
awal konflik di Suriah pada Maret 
2011, Situasi ini memburuk tajam 
setelah pasukan Suriah menem- 
bakkan roket mereka hingga me- 
lintasi perbatasan kedua negara 


dan menewaskan lima warga 
Turki, pekan lalu, 

Turki, yang berbatasan sepa 
jang 900 kilometer dengan Suri- 
ah, kini menampung sekitar 
100000 pengungsi Suriah. Turki 
juga secara terbuka mendukung 
pasukan oposisi, yakni Tentara 
Pembebasan Suriah (FSA), untuk 
penggulingan Assad. PBB telah 
mengutuk Suriah karena telah 
menembaki wilayah Turki. 

Dari dalam Suriah dilaporkan, 
pertempuran sengit antara mili- 
ter rezim dan pasukan oposisi 
terjadi di berbagai tempat, selain 
di Provinsi Aleppo juga di Raga, 
ng berbatasan dengan 
Turki. Di kota Aleppo, kota terbe- 
sar Suriah, militer menembaki 
benteng pertahanan oposisi. 

Aktivis melaporkan, aksi pe- 
ngeboman di Aleppo dipusatkan 
di Distrik Sakhur di timur dan 
Kalasseh di barat daya kota itu, 
Selain itu, pertempuran sengit 
antara pasukan oposisi dan rezim 
Suriah di rik Hanano dan 
Midan. Akti 
tuhnya korban dalam pertem- 


Pemantau Hak 

Manusia Suriah (SOHR) 
laporkan, pasukan rezim, 
Minggu (7/10), menyerang kota 
Tal-Abyad di Provinsi Raga yang 
di perbatasan dengan 
i. Wilayah ini berada dalam 
1 pasukan opos 
ian bersenjata antara 
dan militer Assad juga 
berlangsung di Damaskus, ibu 
kota Suriah. Aleppo dan Dam: 
kus telah menjadi sasaran se- 
rangan oposisi karena keberha- 
silan dan kegagalan mereka di- 
tentukan di dua kota ini. 

SOFIR mengatakan, 10 ma 
ditemukan di Provinsi Dam: 
tu, Mayat itu ditemukan 
Hameh, tidak lama setelah 
militer mengambil alih kota itu 
dari oposisi. Televisi Pemerintah 
Suriah mengatakan, "Hameh dan 
@udsaya di Damaskus telah di- 
bersihkan dari teroris bersenja- 
ta.” (AFP/AP/REUTERS/CAL) 


t 


Tentara Kenya yang tergabung dalam Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM) berpatroli di ja 
kilometer sebelah selatan ibu kota Mogadishu, Minggu (7/10). Setelah menguasi 
Somalia merebut kota Wanla Weyn yang sebelumnya dikuasai kelompok Al-Shaba 
yang terkait jaringan Al Gaeda itu. 


APP/AU UN IST/STUART PRICB 


nan kota pelabuhan Kismayo, sekitar 500 
Kismayo, pasukan Uni Afrika bersama pasukan militer 
ab, yang menjadi pukulan terakhir bagi kelompok militan 


TERORISME 


Abu Hamza Diadili dan Ditahan di AS 


NEW YORK, MINGGU — Abu 
Hamyza al-Masri muncul di Peng- 
adilan Amerika Serikat di New 
York, Sabtu (6/10), sehari setelah 
dickstradisi dari Inggris. Hakim 
menetapkan Hamya tetap dita- 


Washingn nella Harus ye. 
bagai salah satu otak jaringan 


teroi Al Gaeda 
Hamza dan ne tersan 
lain dieks dari Inggris, 


Jumat malam, setelah melalui 
proses pengadilan yang panjang. 
dilan Tinggi Ir s meni- 
lai mereka tidak memiliki alas 
untuk tidak diekstradisi meski 
mereka telah mengajukan ban- 
ding sebelumnya, 

Hamza lahir di Mesir 54 tahun 
silam. Dia dituduh Washington 


mendukung Al Gaeda, memban- 
tu penculikan di Yaman, dan ber- 
sekongkol membuka kamp pela- 
tihan militan di Oregon, AS. 
Hamza diketahui memuji se- 
rangan 1 September 2001 dan 
mengelola masjid Finsbury Park, 
London, yang dis 
bagai "tempat radikalisme 
Mengomentari proses 
upaya ekstradis 
Perdana Menteri Inggr 
Cameron mengatakan, dia jelas 
merasa puas arang te- 
lah meninggi 
”Sama seperti warga Inggris 
lain, saya kesal dengan orang 
yang datang ke sini, mengancam 
negara kami, memanfaatkan 
uang negara, dan kami tidak bisa 
mengusir mereka,” kata PM Ca- 


meron seperti dilansir oleh BBC. 
Di ruang sidang di New York, 
Hlamza mengenakan pakaian ta- 
hanan berwarna biru. Dia duduk 
membungkuk dalam sidang yang 
dipimpim hakim Frank Maas, 
yang merangkum Il tuduhan ter- 
hadapnya. Sabrina Shroff, peng- 
acara utama, sempat meminta 
pemerintah memberikan pera- 
watan medis karena penyakit di- 
abetes yang diderita kliennya, 
Selain Hamza, sidang untuk 
mendengarkan keterangan yang 
berlangsung singkat itu juga 
menghadirkan Adel Abdul Bary, 
tersangka ya negara Mesir, 
dan Khaled al-Fawwaz, tersangka 
asal Arab Saudi. Keduanya ditu- 
duh bersekongkol dengan anggo- 
ta Al Gaeda untuk membunuh 


warga AS dan menyerang kepen- 
tingan AS di luar negeri. 

Bary juga dituduh melakukan 
pembunuhan, konspirasi untuk 
menggunakan senjata pemusnah 
massal, dan pelanggaran lain ter- 
kait dengan kasus pengeboman 
tahun 1998 di Kedutaan Besar AS 
di Kenya dan Tanzania. Dua lain- 
nya, Babar Ahmad dan Syed Tal- 
ha Ahsan, ga Inggris, muncul 
di hadapan seorang hakim di 
New Haven, Connecticut. 

"Mereka adalah orang-orang 
yang berada di pusat f 
teror Al Gaeda dan menyeb: 


kan 


jatuhnya korban jiwa, hidup akan 


hilang dan keluarga akan han- 

cur," kata Jaksa Preet Bharara 

dalam sebuah pernyataan. 
(AFP/AP/REUTERS/CAL) 


HADIAH NOBEL 


Seni Menebak Siapa Penerimanya 


ahun ini, musim hadiah 
| Nobel akan dimulai pada 
Senin (8/10). Penghargaan 


untuk pencapaian tertinggi ma- 
nusia dalam berbagai bidang ini 
ali dengan pengumuman 
hadiah kedokteran yang disam- 
paikan para juri di Stockholm, 
Swedia, sekitar pukul 1.30 wak- 
tu setempat (pukul 16.30 WIB). 

Enam komite akan mengu- 
mumkan pemenang untuk 
enam kategori, satu untuk se- 
tiap bari, diakhiri dengan pe- 
menang Nobel Ekonomi pada 15 
Oktober, Seperti tahun-tahun 
sebelumnya, sebagian besar spe- 
kulasi menjelang pengumuman 
berfokus pada penerima hadiah 
bidang perdamaian dan kesi 
traan, Meski kandidat penerima 
hadiah bidang kimia, fisika, ke- 
dokteran, dan ekonomi juga ra- 
mai dibicarakan. 

Orang bilang, menebak pe- 
menang hadiah Nobel itu se- 
perti memperkirakan pasar 
ham: para ahli tidak lebih baik 
daripada orang awam. 

Sejumlah ahli dan cendekia- 
wan bisa meramalkan "partikel 
Tuhan” atau partikel Higgs bo- 
son akan menjadi unggulan ha- 
diah fisika tahun ini, atau se- 
orang penulis Amerika Serikat 
akhirnya mendapatkan hadiah 
kesusastraan. Namun, ramalan 
mereka sama tak pastinya di- 
bandingkan ramalan orang bi- 
asa. 

"Kandidat top saya tidak per- 
nah menang dan ini tahun ke- 
empat saya melakukannya,” kata 
Kepala Lembaga Riset Perda- 
maian Oslo Kristian Harpviken, 
salah satu suara paling terkemu- 
ka dalam permainan menebak 
hadiah Nobel Perdamaian. 

Sekadar mengingatkan, lima 
pemenang hadiah Nobel dalam 
bidang kedokteran, fisika, kimia, 
ekonomi, dan kes 
tetapkan oleh in: 
Swedia. Adapun penerima No- 


(5 


Kandidat top saya tidak 
pernah menang dan ini 
tahun keempat saya 
melakukannya. 
Kristian Harpviken 


bel Perdamaian dipilih oleh Ko- 
mite Nobel Norwegia. 

Sepekan sebelum pengu- 
muman hadiah Nobel Perda- 
maian, agen taruhan internet Ir- 
landia, Paddy Power, Jumat, 
memperlihatkan, banyak yang 
bertaruh pada cendekiawan AS 
Gene Sharp, aktivis hak perem- 
puan Afganistan Sima Samar, 
dan blogger Tunisia Lina Ben 
Mhenni. Ketiganya ada dalam 
pilihan Harpviken dalam 
tahun-tahun sebelumnya. 

Harpviken mengakui, speku- 
pekulasi ber- 

la wa masa kini, 
penerima hadiah sebelumnya, 
dan preferensi pribadi. 
ada dalam daftar- 
h kelompok HAM Ru- 
sia, Memorial, dan pendirinya 
Svetlana Gannushkina: dua pria 
Nigeria penentang penyalahgu- 
naan agama, Uskup Agung John 
Onaiyaken dan Mohamed Sa'ad 
Abubakar, aktivis HAM Kuba 
Oscar Elias Biscet, serta Presi- 
den Myanmar Thein Sein. 

Untuk hadiah kesusastraan, 
pengarang China, Mo Yan, dan 
pengarang Jepang, Haruki Mu- 
rakami, ada di tempat atas pasar 
taruhan. 


Para ahli kesusastraan di 
Stockholm mengatakan, kini 
mungkin saatnya seorang pe- 
rempuan atau pengarang Ame- 
rika Utara terpilih. yang 
disebut-sebut, antara lain, penu- 
lis cerpen Kanada Alice Mun- 
ro—meski Akademi Swedia tak 
pernah memberikan hadiah itu 
kepada seorang penulis cerpen 
sebelumnya. Juga penulis AS 
Don Delillo dan novelis Soma- 
lia Nuruddin Farah. 

Agak lebih mudah menebak 
pemenang kalau Komite Nobel 
berpegang pada wasiat industri- 
alis Swedia Alfred Nobel, yang 
menginginkan hadiah tahunan 
itu mencerminkan pencapaian 
terbesar "dalam tahun sebelum- 
nya”. Namun, anggaran dasar 
Nobel diubah sehingga komite 
bisa memberikan penghargaan 
pada penemuan yang dibuat pu- 
luhan tahun lalu. "Saya rasa Al- 
fred tak akan keberatan,” kata 
Per Carlson, mantan ketua ko- 
mite hadiah fisika. 

Memberikan hadiah tei 
cepat meningkatkan risik 
gagal mengidentifi 
yang tepat di belakang sebuah 
penemuan, kata Carlson. 

Sikap berhati-hati itu bisa 
mengurangi kesempatan tero- 
bosan ilmiah yang paling banyak 
dibicarakan tahun ini: identifi- 
kasi Higgs boson, partikel sub- 
atomik yang juga dirujuk seba- 
gai "partikel Tuhan”. 

Walau ilmuwan Inggris Peter 
Higgs telah meramalkan eksis- 
tensi partikel itu pada 1960-an, 
baru Juli lalu para ilmuwan di 
Large Hadron Collider, luar kota 
Geneya, menyatakan telah 
mengidentifikasinya. 

Kerahasiaan sangat penting 
bagi Komite Nobel. Di Oslo, Ko- 
mite Nobel Norwegia memper- 
ketat keamanan. Para juri ke- 
susastraan sampai mengguna- 
kan kode saat membicarakan 
kandidat. (AP/REUTERS/AFP/DD) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


2 TEL : 021-6450123 


| Mamasa" 'WWWJAKARTAAUC DONS 


13 OKTOBER 2012 


Lokasi : Jl. Benyamin Sueb C-3 Kemayoran, Jakarta, Indonesia JAKARTA AUCTIONS va INSPEKSI: 10, tt & 12 OKTOBER 2012 


KPR 
BCA 


Bunga ringan & pasti, mewujudkan 
rumah impian sejak dini 
Periode: 1 Okt — 21 Des 2012 


(osca | 
500388 | 


10 INTERNASIONAL KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


Pentas Dukung Obama 


Fi Jameeba Ha Tiotok 


etika mengikuti 5thMalaysia-Indonesia Strategic Bilate- 
K ral Collogium yang diselenggarakan Institute of Strate- 
ic and International Studies Malaysia dan Centre for 
ic and Internasional Studies Indonesia di Kuala Lumpur, 
ia, Minggu (7/9), teringat kisah tentang Ibrahim Haji 
ih ini pernah disampaikan sejarawan Asvi Warman 
Adam di harian ini, tiga tahun silam. 

Alkisah, Ibrahim Haji Yaacob adalah Melayu keturunan Bu- 
gis. Ia lahir 27 November 1911 di Kampung Tanjung Kertau, 
Temerlok, Pahang. Leluhurnya merantau ke Pahang awal abad 
ke-20. Saat bersekolah di Maktab Perguruan Sultan Idris tahun 
1928-1931 di Tanjong Malim, Perak, guru-gurunya mengajarkan 
gerakan nasionalisme Ini dan Jepang, 

Tahun 1939, Ibrahim dengan beberapa rekannya mendirikan 
Kesatuan Melayu Muda. Ia sangat mengagumi Bung Karno. 
Dalam kesempatan bertemu Bung Karno dan Bung Hatta di 
Taiping, Tanjung Perak, Malaya, ia menyampaikan pikirannya: 
orang-orang Melayu ingin mencapai kemerdekaan bagi M: 
dalam kerangka Indonesia Raya. Dia mengusulkan agar kemer- 
juga diumumkan akhir Agustus 1945. Di In- 
donesia, Ibrahim dikenal dengan nama Iskandar Kamel. 

Di kemudian hari, Ibrahim diangkat menjadi anggota MPRS 
mewakili Riau. Cita-citanya tidak terwujud sampai ia meninggal 
di Jakarta, 8 Maret 1979, Memang, tidak mungkin mewujudkan 
gagasan itu. Apalagi kini, setelah kedua negara berkembang 
dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing, 

Namun, setiap kali muncul cabaran, tantangan, dan perso- 
alan antara Indonesia dan Malaysia, "gagasan” Ibrahim seakan 
hidup lagi. Memang, banyak cabaran antar dan 
Malaysia, seperti diakui Timbalan PM Malaysia Tan Sri Hj 
Muhyiddin Hj Mohd Yassin saat membuka kolokium. 

MUSISI Jon Bon Jovi (tengah) tampil dalam sebuah ac ang diselenggarakan Obama untuk America di House of Blues, Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Sabtu Kita bisa membuat daftar panjang cabaran yang ada. Sebut- 
(6/10). Hari itu adalah hari terakhir pendaftaran pemilih pada pemilu Amerika Serikat di Nevada. Pemilihan umum awal di Nevada akan dimulai pada 20 Oktober. lah soal tenaga kerja Indonesia (TKI), perbatasan, dan warisan 
budaya. Soal TKI, misalnya. Menurut Direktur Eksekutif M 
grant Care Indonesia Anis Hidayah, ada setumpuk persoalan 
yang belum diselesaikan. Persoalannya dipahami, tetapi per- 
anyaannya, adakah kemauan kedua belah pihak untuk me- 


Inggris Berjuang Atasi Resesi 


GETIY IMAGES/ DAVID BECKER 


resmi, jumlah TKI di Malaysia sebanyak 1,2 juta 
orang. Adapun sekitar 500.000 orang bekerja di Malaysia tanpa 
izin kerja. Menurut data Migrant Care Malaysia, ada 40.000-an 
. i i i i anak TKI yang berusia di bawah 12 tahun. "Mereka tidak 
Cameron: Belanja Publik Harus Dikurangi sa Mu dea Uap ip mp ea 
mereka menjadi TKI seperti orangtuanya,” kata Alex Ong Kian 
BIRMINGHAM, MINGGU — Perdana Menteri Kewajiban pemerintah untuk tinggal 8 persen. Tahun ini, ter- ' Dukungan dari Migrant Care Malaysia. 
Inggris David Cameron di Birmingham, Minggu membayar pinjaman pokok yang lalu dini untuk mengatakan jum- Situasi ekonomi yang tak kun- Dalam soal perbatasan, masih seg: 


arnya. jung membaik mengurangi du- hilangnya 1400 hektar wilayah RT di C 
G/10, mengingatkan, Inggris harus mengurangi Agustus naik 20 persen di n resmi pada Maret lalu  kungan rakyat pada pemerintah. meter persegi di Tanjung Datu 

« : $ Pn hun lalu. Hal ini mengindi 
belanja publik guna mengurangi defisit anggaran. 


dalam ingatan, berita 
Bulan dan 80.000 


jatuh tempo antara April dan lahnya terus berkurang," 
i ta- 


an berkurang hingga 6 Partai Buruh yang berop "Masalah di antara kedua neg: 
kan pemerintah akan memper- persen. Namun, target itu tam- mulai menarik simpati pemilih. komentar Djisman $ Kena Tari GIS, Tak cukup 
Hal ini menekankan tugas berat pemerintah untuk panjang program penghematan — paknya akan sulit dicapai. Dukungan bagi Partai Liberal De- mengakui k serumpun, hubungan itu harus terus dikem- 

et yaraaaferunmaNpe A NN Mana peka kataa ya atau memotong lebih besar be- Meninggalkan program peng-  mokrat, rekan koalisi Konserva- dengan perkembar 
mengeluarkan ekonomi Inggris dari jurang resesi, lanja sektor publik saat meng- hematan dan memilih pemo- tif, juga menurun, Para penye- "Dialog itu perlu dilakukan sec 
umumkan prediksi ekonomi, 5  tongan belanja bisa menjadi k lenggara polling mengatakan, Ca- karena media memainkan peran 


Ir Libatkan media 
angat penting memberikan 


Pemerintah Inggris dikabar- —— Terjatuhnya Inggris dalam re- — Desember mendatang. tuhan politik servatif  meron kesulitan meme- pemahaman kepada rakyat. Tidak ada yang menginginkan kon- 
kan tengah menyiapk sesi membuat isu ekonomi dan — “Tni situasi yang sangat me- abertentangan dengan jan- nangi suara mayoritas pada Pe- frontasi lagi. Tidak perlu?” kata Jusuf Wanandi d 
ikut program penge bagaimana mengontrol defisit” nantang. Anda hanya perlu me- ji mereka saat memenangi Pemi-  milu 2015 kecuali ekonomi mem- PM Inggris zaman Perang Dunia TI, Sir Winston Churchill, 
an, langkah yang dipilih ketim-  anggaranakan menjadi isuutama nyalakan televisi dan melihat apa — Tu 2010. baik dan program pengetatan pernah mengatakan, "Sekali seorang negarawan menabuh gen- 
bang mengurangi belanja peme- dalam Pemilihan Umum 2015. yang terjadi di zona euro, Ada” "Ekonomi mulai pulih, Na- anggaran berhasil mengurangi derang perang, dia tak dapat lagi jadi tuan atas keputusannya, 


a yang tenggelam mun, jalan yang harus kita lalui  defi: malah menjadi budak bagi kejadian yang tak teramalkan dan 


njang. Ini saat” lebih panjang dan sulit, Harus Partai Buruh dan Liberal De- tak terkendalikan.” 


rintah di sektor publik. Namun, Pemerintahan koalisi yang di- banyak nega 
para pengamat mengatakan, pe- pimpin Partai Konservatif me- dalam resesi 


ngetatan anggaran dan pemo-  nargetkan dapat menghapus de- yang sulit” kata Cameron dalam — ada pemotongan anggaran lagi,” mokrat ingin warga kaya berkon- Tentu, Ibrahim Haji Yaacob tidak menginginkan konfrontasi, 
tongan belanja publik lebih besar fisit anggaran pada 2015. Namun, wawancara dengan BBC. kata Menteri Keuangan George  tribusi lebih banyak, tetapi Kon- Kita saudara serumpun dan semestinya semua cabaran itu 
bisa dilakukan bersamaan untuk mereka terpaksa menambah — Kami mewarisi defisit ang- Osborne, seperti dikutip Daily  servatif menolak ide menaikkan tidak merusak hubungan kedua negara, 


en, sekat Mail, Minggu. CAHYONO, dari Kuala Lumpur, Malaysia) 


waktu dua tahun dari target. garan sebesar 11 pers 


mengurangi defis S/WAS) (TRIAS KI 


“Mbitar 2 


Fata 


Senin 


Inspirasi 


Oem 


@kompantv (GO) wwkompun tw JI wuneyoutube comMompaste 


Kompas TV sudah dapat disaksikan di : 
Jabodetabek | Serang | Bandung | Solo | Semarang | Yogyakarta 
Batu- Malang | Surabaya | Palembang | Pontianak | Banjarmasin | Makassar | Denpasar 


- kkamdnibamar pi 3 - 5 peraminy 
| 1 | 2 | www.kompas.tv/dramakompastv | www.kompas.tv/live KOMPAS 


& centrn Figs 


tvb | tv | | khatulistiwatv dewatatv rbtv tvb mostv 
28 UHF 47 UHF 3 39 UHF 23 UHF 40 UHF 46 UHF 52 UHF 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


EKSODUS 


Warga Kaya 
Perancis 
Ingin 
Hengkang 


PARIS, MINGGU — Warga ka- 
ya Perancis ingin keluar dari ne- 
gara mereka untuk menghindari 
rencana pemerintah memajaki 
pendapatan warga kaya hingga 75 
persen guna mengurangi utang 
"Ini belum menggambar- 
odus, tetapi kepanikan 
umum mulai terlihat,” kata 
Daniel Feau, broker properti 
yang khusus menangani properti 
supermahal. 

Sebanyak 800 hingga 400 war- 
ga kaya, pemilik kekayaan bersih 
di atas satu juta euro (1,3 juta 
dollar AS), telah menyatakan 
ingin menjual rumah mereka. 

Permintaan itu tidak terjadi di 
Paris saja, tetapi juga di luar Paris, 
Didier Bugeon, pengelola kekaya- 
an warga kaya dari Eguance, me- 
nyatakan, aksi jual saham dan 
perusahaan dilakukan para war- 
ga kaya. Mereka tidak suka de- 
ngan rencana pengenaan pajak 
75 persen atas pendapatan di atas 
satu juta euro per tahun. 

Thibault de Saint Vincent, Pre- 
siden Barnes France, institusi pe- 
ngelola kekayaan, menyatakan, 
minat eksodus warga kaya Peran- 
cis meningkat, Dengan kemajua 
teknologi inform: bisni: 
dilakukan dari man: 
dunia ini, 

Kota tujuan warga kaya itu 
adalah London, New York, Gene- 
va, dan Brussels. Kanada, Singa- 
pura, dan Israel juga menjadi 
negara tujuan yang diminati, Na- 
, ibu kota Belgia, 


menyatakan, akhir-akhir ini si- 
kap anti-pengusaha makin me- 
nguat di Peran: 

Menteri Keuangan Perancis 
Pierre Moscovici meng: 
dak ada indikasi pela 


debat soal tingkat pajak 75 per- 
sen itu sudah ditutup, Namun, 
kebijakan ini hanya temporer 
dan berlaku hanya untuk dua 
tahun saja setelah diputuskan pa- 
da 2013. (AFP/MON) 


Ulang Tahun Putin Diperingati 


APP/ANDREY SMIRNOV 


Seorang bocah berdiri di depan sejumlah lukisan Presiden Rusia Vladimir Putin karya pelukis Alexei Sergiyenko dalam pameran bertajuk 
Presiden, Orang Paling Ramah di ruang pamer Flacon, Moskwa, memperingati ulang tahun ke-60 Putin, Minggu (7/10). 


ESM Diresmikan 


Yunani Minta Kucuran Dana Segera 


BRUSSELS, MINGGU — Zona euro akhirnya secara 


resmi memiliki badan penampung dana talangan 
permanen sebesar 500 miliar euro. Institusi 
bernama Stabilitas Mekanisme Eropa (ESM) itu 
diresmikan Senin (8/10) ini pada pertemuan menteri 
ekonomi zona euro di Brussels, Belgia. 


Nasib ESM sebelumnya ter- 
katung-katung dan peresmian- 
nya tertunda. Hambatan terakhir 
adalah menunggu keputusan 
Mahkamah Konsi 
Lembaga itu akhirnya menyat: 
kan ESM tidak bertentangan de- 
ngan konstitusi Jerman. 
mian ESM ini tak sampai 
belum pertemuan para 
pemimpin Uni Eropa pada Kon- 
ferensi Tingkat Tinggi UE di 
Brussels, Belgia, 

Pertemuan itu dilakukan saat 
ketidakpastian soal Yunani dan 


Spanyol masih tetap tinggi. Krisis 
utang di zona euro juga belum 
ikan. Perkembangan 
adalah menantikan hasil 
pelaksanaan reform: 
di Yunani. Yang menjadi perta- 
nyaan besarapakah Spanyol akan 
menjadi negara selanjutnya yang 
meminta dana talangan. 

Yunani — tampakny belum 
akan mendapat lampu hijau pada 
pertemuan tingkat tinggi UE, 
18-19 Oktober, karena masih ada 
perbedaan pendapat antara UE, 
Bank Sentral Eropa (ECB), dan 


Dana Moneter Internasional 
(IMF). 

Para pejabat UE, IMF, dan 
im disebut Troika, 
masih n apakah 
Yunani perlu program pengetat- 
an tambahan, Sementara itu, Yu- 
nani berkeras mereka telah me- 
lakukan banyak hal dan memer- 
lukan perpanjangan waktu untuk 
memenuhi target Troika. 

Perdana Menteri Yunani An- 

Samaras mengatakan, Yu- 
mani tidak dapat lagi melakukan 
penghematan anggaran lebih ba- 
nyak. Jika kucuran dana talangan 
tahap selanjutnya sebesar 315 
euro tidak juga diberikan, 
kas negi akan kosong pada 
November, 

Salah seorang pejabat senior di 
ECB mengatakan, bank sentral 
tidak dapat membantu Yunani 
dengan cara memperpanjang ob- 
ligasi Pemerintah Yunani yang 


saat ini dipegang bank sentral. 
Samaras sebelumnya ingin ECB 
membantu Yunani dengan cara 
ini. 
Unjuk rasa Spanyol 

Sementara itu, akhir pekan la- 
lu ribuan orang kembali turun ke 
jalan untuk memprotes penge- 
tatan anggaran di Madrid, Para 
pemrotes membawa 
bertuliskan "Tidak ada 
ngetatan atau privatis 
gian besar dari mereka adalah 
pegawai negeri yang gajinya akan 
dibekukan tahun depan. 

Spanyol sudah tiga tahun ini 
berada dalam resesi. Tingkat 
pengangguran hampir 


mendaftarkan diri menerima 

tunjangan pengangguran menca- 

pai 4,71 juta orang. 
(AP/REUTERS/JOE) 


KILASAN KAWAT SEDUNIA 


@ Kiev 


6 St Petersburg 


Kiev 

Pengadilan Ukraina akhirnya memerintahkan seorang maha- 
siswa menjalani hukuman tiga tahun di penjara. Hukuman ini 
sebelumnya sempat ditangguhkan. Hanna Sinkova (21) terbukti 
bersalah karena telah menggoreng telur di atas api abadi di 
tugu peringatan Perang Dunia Kedua. Tindakannya itu dituju- 
kan untuk memprotes kebijakan pemerintah. Sinkova bersalah 
karena telah dianggap menodai kesucian Makam Prajurit Tak 
Dikenal di Kiev. Sinkova yang merupakan anggota gerakan 
pemuda radikal Persaudaraan Santo Lukas mengatakan, tindak- 
annya itu dimaksudkan untuk menarik perhatian pemerintah 
terhadap kesejahteraan para veteran perang. "Ini merupakan 
makna simbolis bahwa segera, para veteran, orang tua, dan 
orang miskin akan berbaris di depan api ini untuk memi 
karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki 
apa pun untuk dimasak, dan tidak memiliki apa-apa untuk 
dimakan,” katanya. Rata-rata tunjangan pensiun di negara pe- 
cahan Uni Soviet itu sebesar 140 dollar AS atau Rp 1,3 juta per 
bulan. Sinkova mengatakan, dia akan naik banding atas ke- 
putusan tersebut, Adapun jaksa mengatakan mereka ingin agar 
Sinkoya benar-benar masuk 

penjara. 


St Petersburg 


Berpura-pura menjadi 


hanya terjadi di ne- 
gara berkembang. 
Modus seperti ini ju- 
ga terjadi di Amerika 
Serikat. Petugas di 
Florida mengatakan, 
Joseph Pineda me- 
nyandang 
palsu dan ler 
palsu meminta ma- 
kanan gratis dari lo- 
ket drive Ihru res- 
toran cepat saji McDonald's. Deputi polisi di Pinellas menga- 
takan, Joseph Pineda mengatakan kepada petugas penjual di 
McDonald's bahwa dia berhak mendapatkan makanan gratis 
karena habis bertugas. Dia juga mengatakan tidak memiliki 
uang sepeser pun di dompetnya. Petugas penjual itu lalu 
menghubungi polisi. Pineda pada awalnya menolak perintah 
untuk menunjukkan tangannya, tetapi dia lalu menyerahkan 
diri Petugas polisi setempat mengatakan bahwa mereka me- 
nemukan dua lencana polisi palsu dan sebuah pistol palsu di 
laci mobilnya. Pria berusia 38 tahun ini dituduh menyamar 
sebagai polisi gadungan dan memperlihatkan senjata secara 
tidak benar, Dia akhirnya dibawa ke penjara di Pinella: 
(REUTERS/AP/JOE) 


DIDIEsw 


Ke 


(MD P1. Krama Yudha Tiga Berlian Motors 


21787, 21786. Palembang: 


'4281604-09. Batu Licii 


MOTORS A. Yani (022) 7200555. Cikampel 


Imam Bonjol (0361) 483002-03, 483744. Mataram: 


HUBUNGI DEALER RESMI MITSUBISHI: 
Jakarta: » PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Mampang (021) 79188888-78, 79190066: Sunter (021) 6506825, 6510900 » PT CIWANGI BERLIAN MOTORS Ciputat (021) 7401448 » PT SETIA KAWAN PAHALA MOTOR Pluit (021) 6624956-60 
» PT DWINDO BERLIAN SAMJAYA Bintaro (021) 7458383 « PT BUMEN REDJA ABADI Latumenten (021) 6312381 « PT SUN STAR PRIMA MOTOR Fatmawati (021) 7507352-56, 7507316, 7509222. Bekasi: « PT SUN STAR MOTORS 
Juanda, Margahayu (021) 88347777. Bandung: » PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Sukarno Hatta (022) 5403000, 5407000, 5421593 « PT SURYA PUTRA SARANA Abdurachman Saleh (022) 6031040 « PT WICAKSANA BERLIAN 
PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Jend. A. Yani (0264) 316191-95. Cirebon: « PT TEJA BERLIAN Kalijaga (0231) 201651-53, 201624, 201774. Tasikmalaya: » PT DAHANA BERLIAN MOTOR 
HZ. Mustofa (0265) 333288. Semarang: » PT BUMEN REDJA ABADI Arteri Puri Anjasmoro (024) 7605506 « PT SUN STAR MOTOR Banyumanik (024) 7464567. Yogyakarta: « PT BOROBUDUR OTO MOBIL Adisucipto Km 7,3 
(0274) 486706, 488601. Solo: « PT SUN STAR MOTOR Kol. Sutarto (0271) 647444, 647835, 648770. Surabaya: » PT SRIKANDI DIAMOND INDAH MOTORS Pecindilan (031) 3771000-1, Panglima Sudirman (031) 5348555, 5452966 
» PT SUN STAR MOTOR Ngagel (031) 5017311. Malang: » PT SUN STAR MOTOR Panglima Sudirman (0341) 456592-95. Jember: “ PT MAYANGSARI BERLIAN MOTOR Gajah Mada (0331) 484366-68. Denpasai 
PT BERLIAN CAHAYA BIMA Selaparang (0370) 640777, 640705. Medan: « PT SUMATERA BERLIAN MOTORS Sisingamangaraja Km 7 (061) 7866868 « PT SARDANA INDAH 
BERLIAN MOTORS Jend. Gatot Subroto (061) 4557800. Padang: « PT SUKA FAJAR Veteran (0751) 32906-07, 34096, 31074 « PT ANDALAS BERLIAN MOTORS By Pass Km 11 (0751) 497199. Pekanbaru: » PT PEKAN PERKASA BERLIAN 
MOTOR Jend. Sudirman (0761) 848808 « PT SUKA FAJAR Soekarno-Hatta (0761) 572543-44. Jambi: « PT KERINCI PERMATA MOTORS Kol. Abunjani (0741) 60300, 63087, 63449. Muara Bungo: » PT SUKA FAJAR Jend. Sudirman (0747) 
PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR Jend. A. Yani (0711) 510585, 512900 » PT BERLIAN MAJU MOTOR KH. Wahid Hasyim (0711) 510858, 515180. Lampung: 
(0721) 709999, 785934 « PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR Tenggiri (0721) 483000. Balikpapan: « PT MANDAU BERLIAN SEJATI Ring Road (0542) 875479, 875926, 872776. Sami 
KH. Wahid Hasyim (0541) 771771, 260363, 260843. Pontianak: « PT GEMILANG BERLIAN INDAH Jend. A. Yani II Km 1,2 (0561) 581111, 583333. Banjarmasin: « PT SUMBER BERLIAN MOTOR Jend. A. Yani Km 10,3 (0511) 4281699, 
PT SRIKANDI DIAMOND INDAH MOTORS Jend. Sudirman Km 2,6 (0531) 6711157-58. Makassar: « PT BOSOWA BERLIAN MOTOR 


« PT BARITO BERLIAN MOTOR Raya Batulici 
Urip Sumoharjo (0411) 444444, 447744. Manado: « PT BOSOWA BERLIAN MOTOR Kairagi, Dimembe (0431) 863856, 862420, 863757. 


www.ktb.co.id/outlandersport 


Tanah Bumbu (0518) 75800. Sampi 


OUTLANDER 


. 


UTLANDER 
Bb SPORT 


@KTBMitsubishi 


(f) Kt8 Mitsubishi Motors Indonesia 


: PT BUMEN REDJA ABADI 


PT BUDI BERLIAN MOTOR Haji Mena Km 15 
Inda: « PT MAHAKAM BERLIAN SAMJAYA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


LANGKAN 


on 


PENDIDIKAN & 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


Dirintis, Pembangunan Teknopolitan di Pelalawan 
Teknopolitan untuk pertama kali akan dibangun di Indonesia. 
Daerah yang dipilih sebagai percontohan pembangunan ka- 
wasan itu adalah Pelalawan, Riau. Dalam pembangunan tek- 
nopolitan itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT) menyusun rencana induk teknopolitan untuk pem- 
bangunan selama 25 tahun, yang terbagi dalam lima tahapan 
pembangunan. "Tahap awal pembangunan di kawasan seluas 
2000 hektar itu dimulai tahun ini," kata Direktur Pusat 
Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi BPPT Asep Husni Yasin 
Rosadi, akhir pekan lalu. Selain Pelalawan, teknopolitan akan 
dibangun di Pekalongan, Jawa Tengah: Gresik, Jawa Timur: 
dan Anambas, Kepulauan Riau. (YUN) 


Dua Panda Ditukar Sepasang Komodo 


Pemerintah China menyetujui pertukaran sepasang panda 


@Ailuropoda melanoleuca) dengan sepasa 


g komodo (Varanus 


komodoensis) milik Taman Safari Indonesia. Ditargetkan panda 
berusia dewasa itu tiba pada November 2013. "Hanya sedikit 
kebun binatang di dunia yang diberi kepercayaan Pemerintah 
China untuk memelihara panda. Di antaranya, Amerika Serikat, 


Jepang, dan Inggi 


ujar Direktur Taman Safari Indonesia 


Frans Manangsang di Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa 


Barat, Sabtu (6/10). (CHE) 


Bali Tuan Rumah Forum Budaya Dunia 2013 


Bali akan menjadi tuan rumah International World Culture 
for Development Forum pada November 2013, "Dalam forum 
internasional itu, kearifan budaya lokal dan peran budaya 
dalam pembangunan akan menjadi isu strategis,” kata Wiendu 
Nuryanti, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang 
Kebudayaan, di Gianyar, Bali, Sabtu (6/10). (COK) 


Konser David Benoit di Yogyakarta 


JATA INDRA RIATMOKO 


Musisi jazz fusion David Benoit asal Amerika Serikat bersama 


pemain s 
tampil pad 


di Grand Pacific Ballroom, Yogyakarta, 
David membawakan sejumlah karyanya 


ofon Michael Paulo memukau penonton saat 
la Permata Bank-UGM Economics Jazz 2012 


Sabtu (6/10) malam. 
perti "Freedom at 


Midnight” dan "Botswana Bossanova”, 


Belajar di Kolong Tol 


Puluhan 
anak belajar 
bersama di 
kolong jalan 
tol Grogol, 
Jakarta, 
Minggu (7/10). 
Sebagian 
anak-anak ini 
adalah anak 
jalanan dan 
anak kurang 
mampu 

yang ingin 
mendapat 
tambahan 
belajar gratis. 
Para relawan 
umumnya 
mahasiswa 
dan karyawan. 


WAN SETIYAWAN 


Lebih dari 50 persen SD, yakni 
55.545 sekolah, belum memil 


ki 
perpustakaan. Di SMP, 12.029 sc- 
kolah belum mempunyai perp 


takaan, Adapun di j 
SMA/SMK, 8.904 sekolah 
memiliki perpustakaan, 
Kepala Perpustakaan Nasional 
Sri Sularsih di Jakarta, Minggu 
(10), mengatakan, pengadaan 
perpustakaan sekolah menjadi 
tanggung jawab Kementerian 
Pendidikan dan — Kebudayaan 


JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 76478 sekolah 
dari jenjang SD hingga SMA sederajat belum 
memiliki perpustakaan. Padahal, perpustakaan 
merupakan sarana standar yang harus ada di 
sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. 


(Kemdikbud). Dengan alokasi 
pendidikan nasional yang sema- 
kin meningkat, seharusnya ke- 
beradaan perpustakaan di seko- 
uga meningkat, termasuk ko- 
si bukunya. 

Menurut Sri, perpustakaan s 
kolah harus dikembangkan. 
suai dengan amanat Undang-Un- 
dang Perpustakaan, sekolah ha- 
rus mengalokasikan 5 persen 
Anggaran Pendapatan dan Be- 
lanja Sekolah untuk meningkat- 


kan koleksi perpustakaan. 

Pelaksana Tugas Direktur Jen- 
deral Pendidikan Dasar Kemdik- 
bud Suyanto menjelaskan, tahun 
2012, pemerintah akan memba- 
ngun 9442 perpustakaan. Pada 
2013 dibangun 1.500 perpus 
kaan lagi sehingga pada akhir 
tahun 2013 ditargetkan 75 persen 
SD sudah memiliki perpustaka- 
an. 

Di SMP, 20.540 sekolah (63 
persen) sekolah sudah memiliki 
perpustakaan, Kekurangan per- 
pusi n yang cukup bi or 
jadi di SMK. Dari 9.875 SMK, 
bari 3g sekolah atau tak sam- 
pai 50 persen yang memiliki per- 
pustakaan, sedangkan 5.5 
lah tak memiliki perpustal 

Di tingkat SMA, dari 11.585 


76.000 Sekolah Belum 
Memiliki Perpustakaan 


5 Persen Anggaran Sekolah untuk Perpustakaan 


sekolah, baru 8.144 sekolah yang 
memiliki perpustakaan. Adapun 
3.301 sekolah belum dilengkapi 
perpustakaan. 

Ketua Umum Ikatan Penerbit 
Buku Indonesia Lucya Andam 
Dewi mengatakan, pemerintah 
mendukung berbagai upaya pe- 
ningkatan minat baca di masya- 
rakat, "Perpustakaan sekolah jadi 
salah satu cara potensial untuk 
membangun minat baca di ka- 
langan yang jumlahnya pu- 
luhan juta orang” ujar Lucya. 

Diah Harianti, Kepala Pusat 
Kurikulum dan Perbukuan Kem- 
dikbud, menyatakan, ada pemi- 
kiran supaya perpustakaan se- 
kolah tidak hanya dimanfaatkan 
siswa dan guru, tetapi juga ma- 
syarakat sekitar. (ELN) 


FESTIVAL 


Krakatau 
Diusulkan 
Menjadi 
”Geopark” 


BANDAR LAMPUNG, 
KOMPAS — Kementerian Pa 
riwisata dan Ekonomi Kreatif 
akan mengusulkan Kepulauan 
Krakatau di Lampung Selatan 
bisa menjadi global geopark Or- 
ganisasi Pendidikan, Ilmu Penge- 
tahuan, dan Kebudayaan PBB 
(UNESCO). 

”Dengan penetapan status se- 
bagai global geopark, maka situs 
itu akan dipromosikan ke seluruh 
dunia,” ujar Direktur Jenderal 
Pengembangan Destinasi Pariwi- 
sata Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Firmansyah 
Rahim pada pembukaan Festival 
Krakatau XXIT, Sabtu (6/10), di 
Bandar Lampung. 

Firmansyah mengatakan, bu- 
lan lalu, Danau Batur di Bali telah 
ditetapkan sebagai “ ygeopark 
UNESCO. Selain Krakatau, pe- 
merintah kini tengah mengusul- 
kan Danau Toba, Gunung Rin- 
jani, dan Raja Ampat untuk ma- 
suk daftar Global Geoparks 
UNESCO, Total ada 88 geopark di 
dunia saat ini, 

Gubernur Lampung Sj 
din ZP mengakui, selam 
tensi wisata di Lampung kur 
maksimal, Selain pert: 
struktur, promosi wisata di Lam- 
pung coba digencarkan, salah 
tunya melalui perhelatan Festival 
Krakatau. Dalam Fe: 1 Kra 
XXII yang dibuka akhir pekan lalu, 
Pemerintah Provinsi Lampung 
mengundang 22 duta besar negara 
sahabat untuk ikut serta, 

Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Lampung Gatot Hudi 
Utomo mengatakan, pada festival 
seni budaya terbesar di Lampung 
ini dilakukan tur ke Gunung 
Anak Krakatau, Minggu. Kegiat- 
an andalan kedua adalah 
Tourism Mart Expo atau Pasar 
Wisata 2012 pada 9-12 Oktober 
ini. JON) 


TEROKA 


Membaca Buku di Penjara 


Oleh ROHADI BUDI WIDYATMOKO 


erita itu cukup mengejut- 
B kan, tetapi cerdas dan 

merangsang: Pemerintah 
Brasil menerapkan kebijakan 
para tahanan akan dapat pemo- 
tongan masa tahanan jika me- 
anyak membaca buk 
kan yang penuh visi. 
kultural. 

Membaca yang sering diar- 
tikan untuk menyalurkan hobi, 
hiburan, atau pembelajaran kini 
igunakan dengan tujuan 
penyadaran moral, bahkan pem- 
Aturan main 
bagi para tahanan yang ingin di- 
kurangi jatah hukumannya ada- 
lah memenuhi kewajiban mem- 
baca buku. Mereka harus bisa 
menyelesaikan satu buku paling 
lama empat hari. Pilihan buku- 
nya antara lain novel dan fil- 
safat. Setelah itu, mereka mem- 
buat tulisan berbentuk esai 
mengenai buku yang telah 
dibacanya. 

Sebuah tim kemudian meni- 
lai tulisan tersebut. Berdasarkan 
nilai itu, pemerintah menentu- 
kan siapa saja yang berhak men- 
dapat pemotongan hukuman. 

Pemerintah B memberi 
kesempatan bagi para tahanan 
membaca 12 buku, Untuk setiap 
karya yang lolos penilaian, ta- 
hanan mendapat potongan em- 
pat hari tahanan. Jika dipenuhi 
12 buku, masa hukuman akan 
berkurang 48 hari. 


Diadopsi di Indonesia 

Bagaimana jika kebijakan itu 
diadopsi di Indonesia? Kita bo- 
leh pesimistis atau pesimistis. 
Kalau masalah buku dan pen- 
jara sepertinya sudah hal biasa. 
Banyak koruptor menghabiskan 
waktu di dalam penjara dengan 
membaca buku. 

Buku bagi mereka mungkin 
saja sekadar hiburan, mengusir 
sepi, atau bahan renungan. 


Jika dipenuhi 

12 buku, masa 

hukuman akan 
berkurang 48 hari. 


Mereka yang biasanya tidak su- 
ka membaca saat dipenjara 
menjadi rajin membaca karena 
banyak waktu luang. 


Pencitraan 


Kondisi sekarang tentu ber- 
beda dengan zaman dulu. Kini, 
banyak orang masuk penjara 
karena korupsi atau melakukan 
jahatan, Selama di penjara, 
mereka ingin mengubah citra- 
nya, salah satunya dengan rajin 
buku. 
juga yang saat masih di 
penjara atau sesudah bebas me- 
nerbitkan buku. Hal ini sungguh 
berbeda dengan zaman kemer- 
dekaan dulu, saat para pendiri 
bangsa harus hidup dari penjara 
ke penjara. Mereka masuk pen- 
jara karena alasan politik, me- 
lawan kolonialisme dan nasi 
ne, bukan karena korup 

Soekarno saat menjalani hu- 
kuman penjara di Bandung se- 
lalu rajin membaca buku. He- 
batnya, buku-buku yang dibaca 
diselundupkan oleh Inggit Gar- 
nasih. Keinginan belajar atau 
mengubah nasib bangsa ternya- 
ta juga terkait dengan buku. 
Kebiasaan membaca buku yang 
membuat Soekarno terus me- 
miliki optimisme, tidak berpu- 
tus asa untuk berjuang. Di pen- 
jara pula, Soekarno menghasil- 
kan tulisan-tulisan yang mem- 


bakar semangat rakyat. Ruang 
yang sempit, kotor, berbau, dan 
dingin tidak menyurutkan ak- 
tivitas intelektualny: 

Hal itu juga terjadi pada Mo- 
hammad Hatta dan Sutan Sjah- 
rir. Dua tokoh bangsa ini sering 
dipenjara dan dibuang pemerin- 
tah kolonial, Alasannya adalah 
poli ik. Mereka hidup di pen- 
jara, tetapi tetap saja membaca 
dan rajin menu 

Tokoh yang misterius tetapi 
inspiratif, Tan Malaka, berhasil 
menuangkan buah pikirannya 
dalam buku yang fenomenal, 
Madilog. Buku yang berisi kisah 
penderitaan dan petualangannya 
juga telah terbit, yakni Dari 
Penjara ke Penjara. 

Jika kita menyimak banyak 
pengalaman dari para tokoh 
bangsa, muncullah kesadaran, 
sejak dulu penjara masih mung- 
kin dijadikan ruang belajar dan 
mengasah intelektualita: 

Semua terjadi pada zaman 
dulu. Namun, sekarang zaman 
berubah. Para penghuni penjara, 
khususnya para koruptor, seper- 
tinya tidak mencerminkan in- 
telektualitas, tetapi keserakahan 
dan kerakusan. Walaupun me- 
reka membaca buku, kesannya 
hanya mengusir kejenuhan dan 
i waktu. Ironisnya lagi, 
membaca buku bagi mereka 
ada yang untuk pencitraan. 

Kebijakan Pemerintah Brasil 
dan Indonesia jelas-jelas berbe- 
harus terus ba- 
nyak belajar dalam mengelola 
penjara. 

Penjara ternyata dapat men- 
jadi ruang belajar, meningkat- 
kan dan mengasah kemampuan 
intelektual. Artinya, membaca 
buku dan menulis di penjara 
membuat para tahanan semakin 
beradab. 


ROHADI BUDI 
WIDYATMOKO 
Aktif di Komunitas 
Cething Ombo, Boyolali 


Rahasia Menjadi Konglomerat Properti dengan Memanfaatkan 


BOOMING PROPERTY 2012 - 2014 


MATIUS JUSUF 


NATHALIA SUNAIDI 


Ir BENYAMIN SINTING . 


WAKTU 
Jam 09.00-17.00 WIB . 


hitungan hari 


PENDAFTARAN 
021-29020241 
108 (Jam kerja) 


lanfaatkan booming propert 


juta rupiah dalam 
 barnyak lo 

Tiket 

VIP Rp 65 

Premium 

General Rp 


o (sold out) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Lag 


“et 


ULTIMATE PROPERTY 


ENTREPRENEUR & INVESTOR 


SHOW 2012 
. HN Ed 


Institut Pertambangan Nemangkawi IPN) didirikan tahun 2003 dan & 
menyiapkan tenaga kerja asli Papua untuk memasuki industri modem. Sega 


NEMANGKAWIP 


diantaranya adalah masyarakat asil Papua Letih dari 7,7 juta jam 


Saat int sekitar 1 800 alumni IPN t 


-» 


Operator haul truckwanita 
lulusan Institut Pertambangan 
Nemangkawi PT Freeportlndonesia 


bekerja 


encana, Kabupaten Mimika, Papua dengan tujuari 
hh mendidik 3.800 siswa magang, dimana 906 
persiapkan tenaga terampil sap paka 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


13 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


Kurangi Emisi 
engan Integrasi 


Lembaga MRV Sedang Dibangun 


JAKARTA, KOMPAS — Pelaksanaan program 
pengurangan emisi melalui pencegahan kerusakan 
hutan (REDD#) perlu sistem pemantauan, 
pelaporan, dan verifikasi terintegrasi. Hal ini 
untuk memastikan semua aspek terkait sehingga 
penghitungan karbon memiliki dasar ilmiah kuat. 


Pembangunan sistem peman- 
tauan, pelaporan, dan verifikasi 
(MRV) terintegrasi digarap pe- 
neliti Indonesia dan Jepang sejak 
tahun 2008. Hasilnya telah di- 
serahkan kepada Dewan Nas 
nal Perubahan Iklim untuk men- 
jadi bahan rekomendasi penyu- 
sunan sistem MRV bagi pelak- 
sanaan REDD: di Indonesia. 

Mitsuru Osaki, peneliti dari 
Universitas Hokkaido, Jepang, 
melalui surat elektronik, akhir 
pekan lalu, mengatakan, sistem 
MRV integrasi perlu energi dan 
biaya bes Pengukurannya 
menggunakan elemen yang kom- 
pleks dan jangka panjang. 

Namun, dalam jangka panjang, 
hal itu lebih efisien. "Jika In- 
donesia hendak mengoperasikan 
REDD:, perlu titik yang sangat 
banyak untuk survei lapangan. 
Hal itu tidak mungkin di! 
di Indone: 

Osaki 
MRV terintegrasi 
kan dalam sistem yang dibangun 
institusi terkait di Indone 
salnya Lembaga Penerbangan 
dan Antariksa Nasional serta Ba- 


dan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi, "Kalau sistem telah 
terbangun, pengoperasian akan 
sangat murah,” lanjutnya. 

Pada lahan gambut digunakan 
delapan elemen untuk menghi- 
tung stok karbon dan aliran COb, 
« Data yang haru 
lain pengukuran 
kondisi batas air dan kandungan 
tanah, kedalaman gambut, de- 
teksi kubah gambut, ketengge- 
laman gambut, dan kandungan 
organik terlarut pada air, 

Osaki adalah pemimpin pro- 
yek penelitian Indonesia-Jepang 
yang melibatkan ratusan peneliti 
kedua negara itu. Penelitian di- 
fokuskan seputar kebakaran la- 
han/hutan dan gambut melalui 
berbagai pendekatan teknologi 
dan keilmuan, 

Menurut Osaki, tahapan MRV 
merupakan hal sensitif dan harus 
dapat dibuktikan secara ilmiah. 
Pendekatan  peneli harus 
mencakup area menyeluruh, mu- 
lai dari bagian atmosfer, atas ta- 
nah, dan bawah tanah. 


Hutan gambut, — demikian 
Osaki, merupakan ekosistem 


kompleks dibandingkan dengan 
hutan biasa. Penyebabnya, hutan 
gambut tergantung pada kondisi 
air serta rentan mengalami ke- 
rusakan. Hal ini menjadi 
ngelolaan dan rehabilitasi « 
berbeda, 

Karena itu, keakuratan sistem 
MRV jadi salah satu kunci kesuk- 
sesan pelaksanaan REDD4. "Data 
di lapangan yang digabungkan 
dengan pengindraan jauh men- 
jadi bahan penting," ujarnyz 


Sedang dibangun 

Saat ini, Satuan Tugas Kelem- 
bagaan REDD- sedang memba- 
ngun lembaga MRV. "Saya ber- 
harap dalam waktu dekat sudah 
bisa terbangun,” kata Agus Pur- 
nomo, Sekretaris Satgas Kelem- 
bagaan REDD:, dalam peluncur- 
an bukunya, Menjaga Hutan 
Kita, beberapa w: 

Selain kelembagaan MRV, Sat- 
gas sedang membangun lembaga 
pendanaan yang berfungsi seba- 
gai semacam bank. Lembaga 
pendanaan ini menyalurkan ke- 
uangan kepada setiap orang/in- 
s ang menjaga stok karbon 
di hutan, gambut, atau lahan, 

Untuk ma asyar kat adat 
s nya terbatas, 
Agus mengimbau agar dijem- 
batani LSM atau perusahaan, 
"Intinya, tidak ada orang tidur 
lalu dibayar, Harus menunjukkan 
usaha bagaimana menjaga hutan 
atau lahan gambut tetap utuh, 
baru dibaya jarnya. (ICH) 


ng 


PEMANASAN 


Mangrove 
Diandalkan 
Menyerap 
Karbon 


PURWOKERTO, KOMPAS — 
Hutan mangrove diproyeksikan 
menjadi andalan program pengu- 
i karbon di Indo- 


n hutan tropis kita, 
kan ekosistem ini berdam- 
pak jauh lebih besar ketimbang 
kerusakan hutan konvensional. 
Hal ini mengemuka dalam s 
minar internasional mangrove 
"Conservation & Community 
Empowerment” yang diseleng- 
Universitas Mental 


Sabtu (6-7/10). Semi. 
nar menghadirkan Ketua Satuan 
Tugas REDD# Kuntoro Mangku- 
subroto: Guru Besar Georg-Au- 
gust-Unive tingen, Jer- 
man, Michael Muhlenberg: Chan 
Hung Tuck dari International 
Society for Mangrove Ecosystem: 
dan Sanjay Swarup dari NUS 
Environmental Research Tnsti- 
tute, Singapura. 

Berdasarkan data terbaru Ba- 
dan Informasi Geospasial, luas 
hutan mangrove di Indonesia ha- 
nya 3,2 juta hektar (ha). Jumlah 
itu 22 persen dari seluruh eko- 
jenis di dunia, lebih 
pada luas hutan tropis 
kita sekitar 100 juta ha. 

Muhlenberg, mengutip pene- 
litian Ocean and Coastal Policy 
Program Duke University me- 
nyebutkan, menghancurkan 1 ha 
hutan mangrove, emisinya setara 
dengan menebang 3-5 ha hutan 
tropis. Penelitian Proceedings of 
the National Academy of Scien- 
ces menyebutkan, upaya meng- 
hindari emisi karbon dengan 
menjaga kelestarian hutan mang- 
rove dilakukan dengan biaya 4-10 
dollar AS per ton COb. Pada hu- 
tan tropis lain mencapai 10-20 
dollar AS per ton COp. 

Chan Hung Tuck mengatakan, 
hutan mangrove yang dikatego- 
rikan ekosistem lahan basah 
mampu menyimpan 800-1200 
ton CO: per ha. Pelepasan emisi 
ke udara pada hutan mangrove 
lebih kecil daripada hutan di da- 
ratan, Pembusukan serasah ta- 
naman akuatik tidak melepaskan 
karbon ke udara. Tanaman hutan 
tropis yang mati melepas 50 per- 
sen karbon. 

Kuntoro mengakui, pemerin- 
tah baru serius memperhatikan 
mangrove dalam skema REDD: 
setelah beberapa tahun terakhir 
fokus pada hutan konvensional. 
Dia mendorong pemerintah dae- 
rah memiliki peraturan khusus 
terkait pelestarian mangrove. 

Rektor Unsoed Edy Yuwono 
mengatakan, dampak hilangnya 
mangrove mulai dirasakan ma- 
syarakat pesisir. Rusaknya mang- 
rove di kawasan Laguna Segara 
Anakan menyebabkan tangkapan 
ikan, kepiting, serta kerang di 
Cilacap berkurang. (GRE) 


BANGUNAN PESISIR 


Aturan Banyak, 
Kerusakan Masih Terjadi 


JAKARTA, KOMPAS — Pen- 
dirian bang i ih pe- 
s memiliki sejumlah instru- 
men peraturan untuk memini- 
malkan kerusakan lingkungan. 
amun, praktik di lapangan, ke- 
akan masih terus terjadi. 
"Laporan dari World Bank ter- 
kini, dari Sumatera sampai Pa- 
pua, dari Miangas sampai Rote, 
tidak ada pesisir yang tidak ter- 
cemar, Semua mengalami keru- 
sakan lingkungan meski perang- 
kat peraturan telah dibuat 
Imam Hendargo Abu Ismoyo, 
Deputi Tata Lingkungan Kemen- 
terian Lingkungan Hidup (KLH), 
Kamis (4/10), di Jakarta, 

Ia bersama Sudirman $ 
(Direktur Jenderal Kelautan Pe- 
sisir dan Pulau-pulau Kecil Ke- 
menterian Kelautan dan Per- 
ikanan/KKP), Suprapto (Kepala 
Subdtektoat Perencanaan Tek- 
Jan Pantai Kemen- 
n Umum), dan 
n (Kepala Sub- 
direktorat Pengembangan Pela- 
buhan Kementerian Perhubung- 
) menjadi pembicara dalam Se- 
minar Bangunan Pantai Ramah 
Lingkungan yang digelar KKP. 

Imam mengatakan, KLH me- 
miliki instrumen ketat terkait 
pembangunan di pesisir, Sebagai 
contoh, dalam reklamasi, pemra- 
karsa diwajibkan melengkapi 


us 


pers sis me- 
ngenai dampak lingkungan (am- 
dal). 

"Pembangunan di pesisir wajib 
sesuai rencana tata ruang wi- 
layah atau rencana zonasi per- 
airan yang ditetapkan peraturan 
daerah,” katanya. Namun, dalam 
pelaksanaan amdal, pemrakarsa 
tidak mau tahu substansi doku- 
men, Tanggung jawab dipasrah- 
kan kepada konsultan penyusun 
dokumen amdal. 

Dalam pemetaan perizinan 
tambang di Kalimantan oleh 
KLH bersama — Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
ditemukan 10400 izin tambang, 
Dari jumlah itu, 4000 izinnya 
lengkap dan tidak tumpang tin- 
dih. Hanya 385 izin yang di- 
lengkapi amdal. “Tni belum ter- 
masuk tambang ilegal," ujarnya. 

Chandra mengungkapkan, Ke- 
menterian Perhubungan berupa- 
ya melaksanakan pembangunan 
di pesisir yang ramah lingkungan. 
Contohnya, pembangunan der- 
maga tipe terbuka menggunakan 


m tidak meng- 
ubah pola arus, sedimen, dan 
garis pantai, — meminimalkan 
gangguan pada biota laut, dan 
tidak menggunakan material 
alam setempat dalam jumlah be- 
. (ICH) 


TANTANGAN KONSERVASI 


Peneluran Penyu di Paloh 
Terancam Pelabuhan LNG 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
lestarian pantai berpasir Paloh di 
Kalimantan Barat, yang menjadi 
tempat bertelur penyu hijau, ter- 
ancam. Di pantai sepanjang 90 
kilometer itu akan dibangun pe- 
labuhan gas alam cair (LNG) Blok 
Natuna D-Alpha, 

”Kalau di Paloh jadi dibangun 
pelabuhan, otomatis daerah yang 
semula sunyi akan ramai dan 
terang, Ini membuat penyu tak 
mau bertelur lagi di sana,” ujar 
Policy, Capacity Building, 2 
CTI Manager WWF Indone 
Sudarsono, Kamis (4/10), di Ja- 
karta, di sela Seminar Bangunan 
Pantai Ramah Lingkungan yang 
digelar Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP). 

Sudarsono mengkhawatirkan 
pembangunan pelabuhan mem- 
buat penyu berpindah lokasi ke 
pesisir Malaysia. Ini merupakan 
kerugian besar bagi Indonesia. 
"Rencana pembangunan sudah 
pasti. Kami sudah melihat pa- 
paran rencana pembangunan da- 
lam format tiga dimensi,” ka- 
tanya. 

Menanggapi hal ini, Direktur 
Jenderal Kelautan Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil KKP Sudir- 
man Saad menyatakan, pemba- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ngunan pelabuhan LNG harus 
mengacu pada Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Ke Pembangun- 
an itu wajib mengacu zonasi wi- 
layah perairan laut. "Sangat perlu 
dilakukan kajian komprehensif, 
Apa sudah tidak ada tempat lain 
untuk pelabuhan LNG itu,” ujar- 


sisir Paloh terdapat di Sam- 
bas, Kalbar. Struktur pantainya 
berpasir putih tebal sehingga 
menjadi tempat favorit penyu hi- 
jau (Chelonia midas) bertelur. 
Sudarsono mengungkapkan, 
keberadaan penyu belimbing 
(Dermochelys coriacea) di pesisir 
utara Papua Barat (Pantai Ja- 
mursba-Medi dan Pantai Wer- 
mon) juga terancam pemba- 
ngunan. Di sepanjang pantai uta- 
ra Papua Barat akan dibangun 
jalan tembus Manokwari. 
tong. Di tempat itu kerap ditemui 
pula penyu hijau, penyu lekang 
(Lepidocheys olivacea), dan penyu 
sisik (Eretmochelys imbricata). 
Deputi Tata Lingkungan KLH 
Imam Hendargo Abu Ismoyo 
mengatakan, pembangunan di 
pantai perlu penyusunan izin 
lingkungan. ICH) 


Pentas Lunnaa" lumba Keliling 


KOMPAS / HERU SHI KUMORO 


Meskipun di negara lain sudah dilarang, pentas lumba-lumba di Indonesia masih diizinkan, seperti terlihat di 
perbelanjaan di Semarang, engah, Sabtu (6/10). Sejumlah negara melarang pentas lumba-lumba keliling ka 
dianggap menyiksa binatang, 


h satu pusat 
ena mobilitasnya 


PENGOBATAN ASMA 


Lendir di Saluran Napas Dapat Mengancam Nyawa 


Wiwien mengatakan, mukus 
berfungsi melembabkan saluran 
napas dan menjerat mikroorga- 
nisme atau kotoran untuk di- 


Pada penderita asma, mukus 
diproduksi terus, Untuk 
ringan terjadi pembers 
luran napas sentral Produk dari 


Wahyuningsih dari Departemen 
Pulmonologi RS Pusat Pertamina 
mengatakan, N-Acetyleysteine te- 
lah luas digunakan sebagai agen 


JAKARTA, KOMPAS — Len- 
dir berper j 
luran pe: 
yang berlebihan pada penderita 


asma bisa mengancam nyawa. — keluarkan lewat batuk. "Mukus peradangan di jalan napas ikut” mukolitik “dalam meng 
tahanan tubuh dan saluran nya encer, tetapi bisa me- memicu peningkatan produksi masalah di saluran pernapasan, 
n dijaga oleh mekanis- ngental untuk menangkap mik- — mukus N-Acetyleysteine memengaruhi 


nisme atau kotoran,” u 


me yang tidak spesifik, seperti 
batuk, hingga oleh sistem lendir nya. Gen mukus teraktivasi oleh 
(mukus) di saluran pernapasan,” — kuman. Bentuk awal yang berupa 
kata Wiwien Heru Wiyono, dok- butiran berubah mer 
ter spesialis paru dari Depar- Namun, pada penderita asma, 
temen Pulmonologi dan Ilmu yakni penyakit peradangan kro- parah. Untuk mengatasinya, ikat- — cair dan mudah dikeluarkan. 
Kedokteran Respirasi Universi- nis dan terkait dengan kesen- an disulfida perlu diputus N-Acetyleysteine terbukti men- 
tas Indon dan RS Per sitifan, produksi mukus tes hingga lendir cair dan mudah jadi agen antioksidan yang dapat 
batan, dalam The 14" Interi banyak sehingga menyumi dikeluarkan. Sal da- meredakan peradangan. Selain 
tional Meeting on Respiratory lan napas dan menyebabkan ke- lah dengan obat N-Acetyley- itu, untuk mengurangi serangan, 
Care Indonesia (Respina) 2012,  matian. Hal itu terjadi pada se-  steine. penderita harus pandai menge- 
Jumat (5/10), di Ja tangan asma berat. Dalam kesempatan yang sama, — lola asmanya. (INE) 


Pada asma berat, mukus yang — ekspresi lendir dengan mer 
kental dan lengket sangat sulit” peradangan. Zat itu berinteraksi 
diurai. Adanya ikatan disulfida — dengan ikatan disulfida pada pro- 
membuat pelekatan kuat dan su- ten di lendir bronkus, meme- 
litdilepaskan. Sumbatan menjadi — cahnya sehingga menjadi lebih 


be 201 


TRANSAKSI APAPUN 
DAN DIMANAPUN 


5 AE 4 BNI credit card 
Nikmati cicilan 0,8” 


di semua merchant” 


BNI memberi lebih 


Gunakan Kartu Kredit BNI dari Bank Negara Indonesia dan nikmati 
BNI Installment 0,896 periode 3, 6, 9 &12 bulan min. transaksi Rp 1 Juta 
untuk semua transaksi di berbagai merchant mulai dari gadget, elektronik. 
fashion, home appliances, health & fitness dan lainnya 


Untuk mengubah cicilan dan info lebih lanjut hubungi BNI Call 500046 
atau (021) 500046/68888 dari ponsel atau kunjungi www.bni.co.id 


“Syarat dan ke 


am 


tentuan berlaku. 


Aelayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


Ikan Melindungi Jantung 

Konsumsi ikan lebih melindungi jantung daripada konsumsi 
suplemen asam lemak omega-3, Demikian hasil penelitian da- 
lam jurnal Clinical Nutrition, seperti dikutip Reuters, Rabu 
(8/10). Peneliti menggali informasi dari kebiasaan dan kadar 
asam amino lebih dari 200.000 pria. Ditemukan pria yang 
mengonsumsi suplemen omega-3 masih berisiko gagal jantung. 
Pria yang makan ikan secara teratur berisiko lebih rendah. 
"Penemuan kami menunjukkan, risiko lebih rendah mengalami 
masalah jantung pada pria yang mengonsumsi cukup ikan per 
minggu," kata Luc Djousse, guru besar di Harvard Medical 
School di Boston, AS. Direkomendasikan untuk makan dua 

an ikan berlemak tiap minggu. Salmon, herring, sarden, dan 
tuna merupakan ikan yang dinilai bermanfaat. (RBUTERS/ELN) 


Suara Kelelawar Pejantan untuk Merayu Pasangan 
Studi dalam Proceedings of the Royal Sociely B mengungkapkan, 
suara kelelawar berisi informasi seputar seks. Pemimpin pene: 
litian Mirjam Knornschild dari Universitas Ulm, seperti diberi- 
overynews, Selasa (2/10), mengatakan, suara pejantan 
n pejantan lain untuk membedakan calon pasangan 
atau calon pesaing. Suara yang dihasilkan kelelawar jantan 
untuk menarik perhatian kelelawar betina bervariasi. "Kombi- 
nasi antara visual, akustik, dan penciuman," ujar Knornschild, 
yang meneliti kelelawar Saccopteryx bilineata, Selama menarik 
perhatian, pejantan akan melayang-layang di sekitar kelelawar 
betina dengan penuh semangat. Kelelawar jantan akan menge- 
luarkan wewangian yang berasal dari urine dan kelenjar sekresi 
di kantong sayap. "Kelelawar betina akan mencari kelelawar 
jantan yang cocok secara fisik dan genetik," kata Knornschild, 
Sebelumnya, suara kelelawar dianggap hanya untuk melihat 
dalam gelap dan mencari mangsa, (DISCOVERYNEWS/ICH) 


Perangkat ”Baju Berotot” 


NEP/NOSHIKAZU TSUNO 


Mahasiswa Sains Universitas Tokyo mendemonstrasikan 
perangkat robotik "Baju Berotot” pada pameran dagang 
elektronik terbesar di , Cutting-Fdge IT & Electronics 
Comprehensive Exhibition di Chiba, pinggiran Tokyo, Jepang, 
Selasa (2/10). Perangkat yang dikembangkan Guru Besar 
Universitas Tokyo Hiroshi Kobayashi itu menggunakan tenaga 
udara yang dimampatkan untuk meningkatkan kinerja otot 
perawat dan pekerja manual. 


UJI KOMPETENSI GURU 


Gagal 


Ujian, 


Bukan hanya siswa yang terpukul ketika tidak lulus 
ujian, utamanya ujian nasional. Para guru 

yang gagal mencapai nilai minimal saat menjalani 
uji kompetensi guru juga merasa terpukul dan malu. 
Tidak saja malu kepada sesama rekan guru, tetapi 
Juga kepada siswa, orangtua, dan masyarakat. 


Oleh ESTER LINCE NAPITUPULU 


ap guru tidak profesional 
Cc seketika melekat pada 

para guru yang gagal 
menjalani uji kompetensi awal 
(UKA) yang pertama kali dilak- 
sanakan tahun 2012. Yang 
menjadi korban dari proses ini 
umumnya guru-guru senior 
yang sebenarnya setia mengabdi 
dalam keterbatasan di sekolah 
mereka selama belasan hingga 
puluhan tahun. 

Zainuddin Mansyur (50), 
guru SDN 4 Suranadi Narmada, 
Lombok Barat, Nusa Tenggara 
Barat (NTB), mengaku kecewa 
saat dirinya tidak masuk dalam 
daftar guru yang lulus ujian. 
Pengalamannya selama 27 ta- 
hun mengajar sebagai guru SD 
seakan tak berarti 
dapan dengan 100 
ganda yang menguji kompetensi 
pedagogi dan profesionalnya. 

Bayangan untuk bisa menda- 
pat selembar sertifikat sebagai 
guru profesional dari Kemente- 
rian Pendidikan dan Kebudaya- 
an (Kemdikbud) seketika buy 
Bukan soal tambahan satu bulan 
gaji semata yang gagal menam- 
bah pendapatan yang membu- 

. Namun, anggapan 
guru yang belum pro- 
fesional yang terasa menyakit- 
kan hati. "Ada sedikit kecewa, 
tetapi sudahlah. Saya coba bel- 
ajar saja karena ada kesempatan 
untuk dapat pendidikan dan pe- 
latihan,” kata Zainuddin. 

Saat namanya masuk daftar 
guru yang bernilai di bawah 30 
sehingga harus menjalani pen- 
didikan dan pelatihan selama 


10 hari di Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan (LPMP) NTB 
di Mataram, Zainuddin pasrah. 
Ternyata bukan hanya dirinya 
seorang guru senior yang tidak 
lulus dalam UKA. 

Ada 782 guru SD dari 1.132 
guru di NTB yang tidak lulus 
UKA. Umumnya guru SD se- 
niorlah yang gagal masuk dalam 
250.000 guru kuota seri i 
tahun 2012. 

Perasaan malu dan kecewa 
itu ditumpahkan guru di hadap- 
an Unifah Rosyidi, K 
Pengembangan Prof 
Badan Pengembanga 
Daya Manusia Pendidikan dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan 
Kemdikbud. Unifah memantau 
pelaksanaan pendidikan dan la- 
tihan (diklat) di LPMP NTB, be- 
berapa waktu lalu. Sejumlah gu- 
ru tak kuasa menahan tangi 
at mengungkapkan perasaan ke- 
cewa mereka. 

'Apa kami yang tidak lulus 
ini tidak pantas disebut guru 
profesional? Apa pengabdian ka- 
mi selama ini tidak perlu di- 
perhitungkan untuk bisa lulus 
kata Syafii, seorang guru SD. 


Bukan hukuman 


Dengan tangis tertahan, se- 
jumlah guru meminta sup 
pemerintah meluluskan mereka, 
Para guru ini 
dapatkan 
profesio: 


gai guru 
kadar se- 
4 menda- 
ngan « 
fikasi. Yang lebih penting adalah 
untuk menghapus cap guru ti- 


al. Bukan s 
r untuk bi 


bagai d 


Guru Terpukul 


LINGE NAPITUPULU 


Guru-guru SD yang tidak lulus uji kompetensi awal menjalani pendidikan dan pelatihan di LPMP 
Nusa Tenggara Barat. Mereka yang awalnya malu karena tidak lulus menjadi bersemangat lagi karena 


mendapat ilmu baru. 


dak profesional yang diarahkan 
masyarakat dan pemerintah ke- 
pada guru-guru senior ini. 
”Jangan anggap ketidaklulus- 
an bapak dan ibu guru sebar 
'hukuman'. Kita sedang berupa- 
ya mencari cara terbaik untuk 
meningkatkan mutu guru de- 
ngan memetakan kompetensi 
guru yang sesungguhn 
yang tidak lulus pun 
biarkan, tetapi dibina dengan le- 


kembali hal-hal d 
menjadi guru yang mampu 

menciptakan suasana belajar 
aktif dan menyenangkan bagi 


siswa, Materi pelajaran SD yang 
seharusnya dikuasai guru juga 
diberikan kemba 
Tujuan utamanya adalah 
membuat guru “diisi” kembali 
kepala dan hatinya sehingga ada 
perbaikan saat mengajar. 


32.000 guru 


Sebanyak 32.000 guru di se- 
luruh Indonesia yang gagal UKA 
tahun ini ikut diklat. Kesedihan 
karena tak lulus bagi sebagian 
guru cukup terbayar dengan 
konsep-konsep dasar 


untuk memotiva 
juga siap diterapkan. 

Upaya untuk meningkatkan 
mutu guru memang masih men- 


jadi tantangan besar. Guru yang 
sudah bersertifikat, yang telah 
diakui sebagai guru profesional, 
pun nyatanya memiliki kompe- 
tensi yang tak jauh beda dengan 
-guru yang belum terserti- 


nggung- 
jawaban anggaran besar yang di- 
gunakan untuk peningkatan ke- 
n dan kualitas guru, 
nya belum memuas- 


yang jumlahny 
orang, hanya mencapai 
sekitar 45 skala 100. Sungguh 
ironis! 


RUU KESEHATAN JIWA 


Pembahasan Perlu Dikawa 


JAKARTA, KOMPAS — Sejak 
13 Juli 2012, sidang paripurna 


manfaatkan peraturan DPR 
harus mempriori 


yang 


an pemba- 


sunan 


DPR menetapkan Rancangan hasan RUU melewati dua masa 
Undang: Te Kesehatan Jiwa sidang, 

sebagi m legis- —— Menurut Nova, penyi 

lasi, tetapi hingga kin belum jelas draf RUU Kesehatan Jiwa hi 


kapan hendak dibahas. Dikha- 
watirkan prioritas pembahasan 
di DPR akan berubah seiring de- 
ngan pergantian tahun, 
"Perlu kita kawal ber: 
RUU Kesehatan Jiw: 


sepakati menjadi priorita: 


lam program legislasi nasi 
lu waktu tiga tahun. "Empat 
aka- 


pe 
kali kami fotokopi naskah 
demis RUU ini dan menye 
ke badan legi 


ma agar 
gol,” 


ngga 


kata Nova Riyanti Yusuf, Wakil 
Ketua Komisi IX DPR yang Wakil Menteri Kesehatan Ali 
membidangi kesehatan, Sabtu — Ghufron Mukti memaparkan, ba- 


(6/10), di Jakarta, dalam Work- 
shop Peran Media dalam Me- 
ningkatkan Derajat Kesehatan 
Jiwa di Indonesia yang digelar 
Kementerian Kesehatan dalam 
rangkaian Hari Kesehatan : 
tanggal 10 Oktober, 
Kegiatan ini menghadirkan 
pembicara lain, Yeni Rosa Da- 
mayanti (Ketua Umum Perhim- 


provinsi, Banten, Gorontalo, 


Barat, Sulawesi Barat, dan 
pulauan Riau belum memili 

Diah menyatakan, ada 
kiater untuk melayani 
penduduk Indonesia. Kecuki 
infrastruktur dan « 


ru ada 81 rumah sakit jiwa di 


Mi 


luku Utara, Nusa Tenggara Ti- 
mur, Kalimantan Tengah, Pz 


'apua 
Ke- 
ki. 


uta 
pan 


rana kese- 


punan Jiwa Sehat), Diah Setia hatan jiwa jadi salah satu kunci 
Utami (Direktur Bina Kesehatan meningkatkan kesehatan jiwa, 
Jiwa Kementerian Kesehatan), Apalagi Indonesia merupakan 
dan Agus Sudibyo (Dewan Pers). — daerah rawan bencana, yang bisa 

Nova mengatakan, desakan menjadi penyebab masalah ke- 
pembahasan RUU Kesehatan Ji-  sehatan jiwa bagi korban,” ujar- 


wa bisa dilakukan dengan me- nya, (CH) 


TERAPI SEL PUNCA 


Potensi Besar, 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
ningkatan kasus penyakit dege- 
neratif dan banyaknya penyakit 
yang terapinya belum ada atau 
belum optimal membuat potensi 
pengembangan kedokteran rege- 
neratif dan sel punca sangat be- 
sar, Namun, penelitian sel punca 
di Indonesia jauh tertinggal di- 
bandingkan negara ASEAN lain. 
Ferdiansyah, Ketua Pusat Ke- 
dokteran Regeneratif dan Sel 
Punca Fakultas Kedokteran Uni- 
versitas Airlangga-Rumah Sakit 
Umum dr Soetomo, seusai Semi- 
nar Penelitian Sel Pun 
likasinya di Indonesia di 
Sabtu (6/10), mengat: 
ngembangan sel punca selaras 
dengan banyaknya pasien yang 
tidak sembuh atau fungsi organ- 
nya tak bisa pulih pascaterapi. 
penderita stroke 
yang masih ada gejala sisa seusai 
terapi, seperti lumpuh atau sulit 
bi atau penderita gangguan 
jantung yang fungsi jantungnya 
tak pulih sehingga masih sesak 
at beraktivitas agak berat. Di 
amping itu, ada penyakit epi- 
lepsi, osteoartritis, dan luka bakar 
besar yang sulit diterapi. "Untuk 


Riset Masih " 


dapat terapi sel punca, sebagian 

pasien berobat ke China atau 

Singapui atanya, 
Saat RSU dr 


Soetomo 


ini, 
membangun gedung Pusat Ke- 
dokteran Regeneratif dan Sel 
Punca yang akan memproduksi 
sel punca bagi para dokter yang 
memberikan terapi sel punca, 


Pusat pembelaji 
juga muncul di 
Namun, hasil in- 
ternasional atau jumlah uji klinik 
masih sangat sedikit. 

Hingga awal Oktober 2012, uji 
i di In- 
s. Jum- 
jauh di bawah Thailand 
(0.166), Singapura (1.019), Filipina 
(559), dan Malas 500). 


1 sel punca 


Sel Punca Indonesia 
Boenjamin Setiawan mengata- 
kan, tertinggalnya penelitian sel 
di Indonesia dibandingkan 
negara-negara Asia atau ASEAN 
akibat kecilnya dana penelitian. 
Total dana riset Indonesia tahun 
ini, termasuk penelitian sel pun- 
ca, hanya Rp 10 triliun (100 juta 
dollar AS). Jika pendapatan do- 
mestik bruto (PDB) Indonesia 


Terbatas 


sekitar 900 miliar dollar AS, dana 
riset itu hanya 001 persen PDB, 
"Idealnya dana riset setiap ne- 


tuk mendukung kemaj 
gara” tuturnya. 

Selain keterbatasan dana, di- 
lema etika menjadi pe 


punca. Selama ini 
kedokteran harus didas 
da bukti klinis yang memadai. 
Namun, hal ini sulit diterapkan 
dalam terapi sel punca. 

Ketua Majelis Kehormatan 
Etik Kedokteran Ikatan Dokter 
Indonesia Agus — Purwadianto 
mengatakan, terapi sel punca 
masih banyak didasarkan pada 
teori yang aplikasinya masih co- 
ba-coba. Dasar pemberian terapi 
bukan bukti klinis, melainkan ke- 
percayaan dan kepuasan pasien 
terhadap pelayanan dokter. 

”Jumlah kasus terapi sel punca 
di Indonesia tidak memadai un- 
tuk dijadikan evidence base (bukti 
klinis). Kasus di luar negeri tidak 
dapat dijadikan bukti perban- 
dingan karena terapi yang di- 
berikan bersifat spesi kata- 
nya. (MZW) 


GANGGUAN PENGLIHATAN 


Penderita Harus Diedukasi 


BANDUNG, KOMPAS — Pen- 
derita gangguan penglihatan 
berupa low vision, terutama 
anak-anak, perlu diedukasi. Re- 
habilitasi tak bisa mengembali- 
kan penglihatan. Makin dini 
gangguan diketahui dan diperik- 
sakan, penderita bisa cepat men- 
dapat alat bantu yang sesuai dan 
beradaptasi dengan maksimal. 

Hal itu disampaikan Shiane 
Hanako, Manajer Syamsi Dhuha 
Foundation (SDF), LSM nirlaba 
yang memberi perhatian khusus 
kepada penyandang low vision, di 
Bandung, Sabtu (6/10). Bekerja 
sama dengan Dinas Pendidikan 
Kota Bandung, SDF menggelar 
edukasi low vision bagi 150 guru 
SD. Edukasi dalam rangka per- 
ingatan Hari Penglihatan Sedu- 
nia 2012 yang jatuh tiap Kamis 
kedua bulan Oktober. 

Menurut Shiane, para guru SD 
diharapkan jeli dan peduli me- 


ngenali tanda dan gejala kelainan 
penglihatan pada muridnya. 
Pemerhati 


low vision dari 

ndo, Bandung, Ine 
mengatakan, jum- 
lah penyandang low vision di du- 
nia mencapai 245 juta orang, 


Low vision adalah gangguan 
penglihatan dan lapang pandang 
menetap setelah melalui tindak- 
an pengobatan dan a 
8 5 kel 
ksi: glaukoma, kelainan kornea, 
retina f mata dan efek sam- 
ping obat merupakan penyebab 
gangguan penglihatan. Sebanyak 
80 persen dapat dicegah N 
diobati dengan obat, operasi, ka- 
mata standar, dan lensa kon- 
tak, 

Diperlukan edukasi dan 
siali deteksi dini kel 
penglihatan, terutama pada 


nonton televisi dengan ji 
ngat dekat: kesulitan mengenali 
wajah, makanan di piring, me- 
naiki tangg: ndung 
jika berjals 
dalam aktivit 
Evaluasi diperlukan untuk me- 
nentukan alat bantu yang di- 
butuhkan, berupa alat bantu op- 
tik (lensa pembesar) ataupun 
non-optik (buku tulisan besar). 
Dengan alat bantu, penderita da- 
pat memaksimalkan penglihatan 
sehingga percaya diri, mandi 
dan lebih bermakna. (DMU) 


Your Skin Care Expert 
Temukan 


Keremgjaan 
Kulit Anda Secara 


Instan 


Perbaharui dan pancarkan 
keremajaan kulit Anda dengan 
perawatan Bio Platinum Therapy 
dari Bella. Perawatan ini bekerja 
dari dalam untuk melawan tanda — 
tanda penuaan, membentuk 
kembali wajah Anda dan 
memberikan hasil maksimal 
layaknya operasi, 

Keuntungan Perawatan: 

« Mengangkat kantung mata 

« Menghilangkan noda di wajah 
» Menghaluskan kerut 

« Menegaskan bentuk wajah 
Untuk kesempurnaan dan 


keremajaan kulit, Anda dapat 
mengandalkan Bella. 


(K3 Berasbunglah bersama kami sekarang di hittp://www.facebook.com/BellaSkinINDO! 


Miliki kulit indah sekarang juga, Hubungi 021- 3916863 
Atattt 


Me30 -MPu 


HONG KONG | SINGAPORE | MALAYSIA | INDONESIA | CHINA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BRUNEI 
BELLA" wa tradawark onnad by Cosmetic Care Asia Limited, & member af Globa' Beauty Intersatoral Laitad Group. 


www.bellaskin.co.id 


dengan menggunakan 


kartu kredit tertentu" 
Sura da batman ba 


x DIPO STAR FINANCE 


Solusi Kredit Otomotif Terpercaya 


wuw.dipo Mei 


Gta dan Ta 


PT Bumen Redja Abadi 
Motor, 

PT Bs 
PT Setiakawan Pahala Motor, 


Bintang Berlian, P 


TPT Metro Tiga Beriian 


1 Satindo 


MY 


masi lebih lanjut, hubungi Dipo Star Finance: 


Head Office: 


Jakarta Selatan: 
4 Floor, Suite 2AB, 


PT Ciwangi Berlian Motor, 


.?7 Maika Prima Berlian, Nai 


“PT prabu 


Jakarta Utara: 


Untuk pembelian kendaraan dapat langsung menghubungi dealer resmi Mitsubishi terdekat: 


- PT Dwindo Berlian Samjaya, 


PT Srikandi Diamond Mc 


andiri Motor, Slipi 3057 - PT Pri 


- PT. Sinar Beri 


ad padja Raya Motor, 


«PT Lautan Berian Utama 


PPT Sun Star Prima 
pandawa Motor, B0901 i 
n Auto Graha 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


ANTARA/IRSAN MULYADI 


Sejumlah warga melihat kondisi sebuah mobil yang rusak tertimpa tiang listrik di Jalan Ibus Raya, 
Medan, Sumatera Utara, Minggu (7/10), Peristiwa tersebut terjadi akibat hujan deras disertai angin 
kencang yang melanda Kota Medan. 


30 Kapal Penjarah 
Ikan Ditangkap 


Nelayan Asing Kian Nekat Memasuki Indonesia 


PONTIANAK, KOMPAS — Sepanjang tahun 2012, 
kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan 
menangkap 30 kapal asing yang menjarah ikan di 
Indonesia, terutama di kawasan Laut China Selatan, 
Natuna, dan Kalimantan Barat. Terakhir, minggu lalu, 
kapal yang dipimpin warga Vietnam pun ditangkap. 


Kapal yang ditangkap terakhir 
bernama Kapal Motor (KM) Su- 
dita 14, dengan nakhoda warga 
Vietnam, berbobot 120 ton. 
Berdasarkan data Direktorat 
Jenderal Pengawasan Sumber 
Daya Kelautan dan Perikanan 
(PSDKP) Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP), tingkat 
pencurian ikan oleh nelayan 
asing di sekitar Laut China Se- 
h tinggi. 
aut China Selatan 


dengan beberapa negara dan po- 
tensi ikannya banyak. Kawasan 
Laut China Selatan rawan penja- 
rahan ikan oleh nelayan asing,” 
ujar Direktur Jenderal PSDKP 
Syahrin Abdurrahman, di Ponti- 
anak, Kalimantan Barat, Sabtu 
(6/10). 


Pengamanan potensi laut di 
sekitar Laut China Selatan, ujar 
Syahrin, terus ditingkatkan. Saat 
ini ada empat kapal yang berpa- 
troli rutin di kawasan yang 
berbatasan des Malaysia, 
Thailand, dan Vietnam itu. Setiap 
kapal memiliki 120 hari operasi. 


Tak takut 

Kepala Stasiun PSDKP Ponti- 
anak Bambang Nugroho, Minggu, 
menambahkan, belakangan ini 
nelayan asing semakin nekat 
menjarah ikan di wilayah Indo- 
nesia, Hal ini, antara lain, terlihat 
dari modus nelayan asing asal 
Vietnam yang tertangkap di wi 
layah Kepulauan Riau, pekan la- 
lu, yang jelas masuk ke wilayah 
perairan Indonesia. 

"Ada 18 anak buah kapal dan 


nakhoda yang tertangkap men- 
darah ikan di kawasan karang 
dekat pantai Kepulauan Riau. 
Mereka memakai KM Sudita 14 
berbendera Indonesia. Kami ma- 
sih menyelidiki. Ini modus 
malsuan dokumen atau penga 
in penangkapan secara ile- 
ungkap Bambang, 

Kapal dan 18 nelayan asing itu 
kini diamankan di Stasiun 
PSDKP Pontianak untuk peny 
dikan. Nelayan asing itu mema- 
kai alat selam untuk menangkap 
ikan di karang. Cara ini termasuk 
salah satu model penangkapan 
ikan secara ilegal menurut per- 
aturan KKP. Pasalnya, cara ini 
bisa merusak terumbu karang 
Ikan yang ada di karang seperti 
kerapu juga termasuk salah satu 
jenis ikan yang harganya mahal. 

Selain menangkap ikan ka- 
rang, KM Sudita 14 juga me- 
nangkap 7 penyu si Bambang 
curiga bahwa kapal yang tertang- 
kap itu hanya kapal pencari, 
sanya, dengan anak buah kapal 
yak itu, mereka hanya men- 
n. Setelah terkumpul, ikan 
ambil oleh kapal lain yang lebih 
besar,” katanya, (AHA) 


Memilih Bunuh 


(Sambungan dari halaman 1) 


(WHO) perwakilan Indonesia 
untuk pelatihan deteksi dini dan 
pendampingan kelompok risiko 
tinggi bunuh diri. 

"Saya baru ditelepon seorang 
perawat di Puskesmas Wonosari 


klinik Jiwa RSUD Wonos 

Ida mengaku terkejut ketika 
keesokan harinya diberi tahu 
bahwa pada hari yang sama de- 
ngan kematian Rubir 
lagi warga Gunung Kidul tewas 
bunuh diri. Korban kedua ada- 
lah Abu Sumono (38), warga 
Dusun Wilayu, Pacarejo, Keca- 
matan Semanu. Abu tewas se- 
telah menerjunkan diri ke da- 
lam Luweng Grubug sedalam 80 
meter, Dikabarkan Abu meng- 
alami depresi dan kesedihan 
mendalam karena anaknya me- 
nuntut dibelikan sepeda motor 
dan telepon seluler, 

Tak hanya di Gunung Kidul, 
pekan lalu, seorang mahasiswi 
sebuah perguruan tinggi di Su- 
rabaya, Jawat Timur, mencoba 
bunuh diri karena penyakit se- 
ring kejang yang membuatnya 
depresi. Di Denpasar, Bali, se- 
orang pasien sakit paru di Ru- 
mah Sakit Wangaya ditemukan 
tewas setelah memotong urat 
nadi tangannya. Sementara itu, 
seorang perempuan menabrak- 
kan diri di Jalan Tol JORR ruas 
TB Simatupang, Jakarta. 


Tragedi dan statistik 
Pemimpin Uni Soviet, Joseph 
Stalin, pernah menyatakan bah- 


Diri sebagai Jalan Pintas 


wa kematian satu-dua orang bo- 
leh jadi adalah tragedi, tetapi 
ratusan, ribuan, apalagi jutaan 
orang akan menjadi statistik be- 
laka. Kematian tragis Rubini, 
Abu Sumono, dan beberapa 
lainnya dapat dikatakan sebagai 
tragedi, tetapi bagaimana jika 
diprediksi setiap hari ada 150 
orang bunuh diri karena depresi 
di Indonesia? Dalam setahun 
jumlah orang bunuh diri men- 
capai 50.000 orang! Adakah ini 
menyiratkan kegentingan bagi 
kesehatan jiwa di Indones 

Tahun 2005, Benedetto Sisa 
ceno, Direktur Departemen Ke- 
sehatan Mental dan Penyalah- 
gunaan Substansi WHO, menya- 
takan, kematian rata-rata kare- 
na bunuh diri di Indonesia 24 
kematian per 100.000 pendu- 
duk. Jika penduduk Indonesia 
220 juta jiwa, diperoleh angka 
50.000 kasus kematian akibat 
bunuh diri, 

Data ini pernah diungkapkan 
A Prajitno, Guru Besar Emeritus 
Psikiatri Universitas Trisakti, 
dalam Simposium Nasional Bu- 
nuh Diri, di Surabaya, April 
2009. "Data itu, menurut hemat 
saya, terlalu tinggi untuk Indo- 
nesia, Angkanya begitu tinggi 
karena ada depresi massal di 
'Aceh pascatsunami akhir 2004. 
Di Gunung Kidul, angka bunuh 
diri tinggi, 9 per 100.000 pen- 
duduk. Hal ini karena selama 
tiga dekade terakhir ada yang 
merasa tertinggal oleh laju pem- 
bangunan. Angka bunuh diri di 
Jakarta lebih rendah daripada 
Gunung Kidul, 5,8 per 100.000 
orang tahun 1995-2004. Ini ka- 


rena pelaporan di Jakarta baik,” 
kata Prajitno yang memperoleh 
gelar doktornya dengan disertasi 
tentang bunuh diri di Jakarta. 

Menurut Hervita Diatri, 
psikiater komunitas FKUI/RS- 
CM, angka bunuh diri di per- 
kotaan dan di pedesaan Indo- 
nesia relatif sama. Di desa me- 
mang masyarakatnya lebih gu- 
yub, di perkotaan warganya le- 
bih individual dan persaingan 
hidup lebih keras, tetapi mem- 
punyai akses lebih baik terhadap 
informasi dan fasilitas layanan 
kesehatan, 

Depresi, yang merupakan 80 
persen penyebab bunuh diri, 
bukan penyakit menular seperti 
demam berdarah dengue atau 
HIV/AIDS. Namun, bunuh diri 
sebagai pilihan untuk meng- 
akhiri hidup mereka yang putus 
asa tak sedikit pula yang me- 
nimbulkan efek tiru-tiru (copy- 
cal). 

Di kota besar seperti Jakarta 
dan Surabaya, beberapa tahun 
terakhir marak modus bunuh 
diri dengan melompat dari lan- 
tai atas mal atau menara BTS. 
Tahun 1980-an, modus bunuh 
diri dengan insektisida juga ba- 
nyak ditiru orang, Di pedalaman 
seperti Gunung Kidul, pola bu- 
nuh diri paling lazim adalah de- 
ngan menggantung diri seperti 
yang dilakukan Rubini atau de- 
ngan racun hama tikus, 

Mungkinkah bunuh diri di 
Gunung Kidul dan tempat lain 
di Indonesia bisa ditekan jika 
pemerintah dan masyarakat 
abai dan lalai terhadap pencetus 
utamanya, yakni depresi? 


Perdagangan dalam Siklus Krisis Global 


aling kurang, ada dua perkembangan 

positif pada perekonomian kita akhir- 

akhir ini. Pertama, Indeks Harga Sa- 
ham Gabungan di Bursa Efek Indonesia 
mencetak rekor baru menembus level ter- 
tinggi dalam sejarah, mencapai 4.311. Kedua, 
setelah mengalami defisit selama 3 bulan 
berturut-turut, neraca perdagangan Agustus 
mencatat surplus sebesar 248,5 juta dollar 
AS. 

Namun, benarkah perekonomian kita ko- 
koh menghadang siklus krisis global jangka 
panjang? Para penganut teori siklus bisnis 
(business eyele theory) mengingatkan, dinami- 
ka naik-turunnya kinerja perekonomian ha- 
rus dilihat dalam perspektif waktu yang pan- 
jang. 

Para investor di pasar modal juga menge- 
nal dua pendekatan, analisis teknikal (jangka 
pendek) dan fundamental (jangka panjang). 
Terkadang indikasi teknikal jangka pendek 
justru membuat bias proyeksi jangka pan- 
jang, 

Ekspor Agustus dibandingkan dengan bu- 
lan sebelumnya masih tetap mengalami pe- 
nurunan cukup besar, yakni 12,27 persen. 
Jika dibandingkan dengan Agustus 2011 (year 
on year/tahunan), turunnya lebih besar lagi, 
yaitu 24,30 persen. Sementara itu, impor 
'Agustus terhadap Juli memang mengalami 
pelambatan sebesar 15,21 persen. Namun, 
bila dibandingkan dengan Agustus tahun lalu 
(tahunan) tetap naik sebesar 10,28 persen. 

Artinya, meskipun dalam jangka pendek 
ekspor bisa mengungguli impor, dalam jang- 
ka panjang tetap menyimpan berbagai per- 
soalan, Penurunan ekspor terjadi karena fak- 
tor-faktor struktural, seperti penurunan per- 
mintaan global dan rendahnya daya saing. 
Sementara penurunan impor bisa jadi lebih 
karena faktor musiman (eyelicah, seperti 
konsumsi yang menurun pasca-Lebaran atau 
karena kebijakan Bank Indonesia yang me- 
lakukan relaksasi nilai tukar, sehingga kurs 
terdepres agak tajam. 

Sebenarnya lonjakan impor juga tidak se- 


lalu berarti negatif mengingat sebagian besar 
komponen impor adalah bahan baku (72,30 
en). 


persen) dan bahan penolong (20, 
Hanya sebagian kecil (6,81 pe 
rupa barang konsumsi. Hal p 
tidak lonjakan impor akan meningkatkan 
rantai pasokan (supply chain) produksi eko- 
nomi domer Namun, seberapa besar se- 
benarnya nilai tambah yang ditimbulkan? 
Berdasarkan data BPS, kelompok barang 
yang melonjak paling tinggi adalah kelompok 
barang kapal terbang dan bagiannya (naik 


ANALISIS EKONOMI 


" 1 


A PRASETYANTOKO 


6144 persen), disusul barang dari besi dan baja 
(naik H,47 persen) serta kendaraan bermotor 
dan bagiannya (naik 35,54 persen). 

Data ini konsisten dengan data pertumbuh- 
an sektoral, di mana sektor transportasi dan 
pengangkutan tumbuh sangat tinggi. Dari pro- 
porsinya terhadap total impor, jenis barang 
mesin dan peralatan mekanik menempati 
urutan tertinggi (sebesar 18,97 persen). Sektor 
telekomunikasi juga berkembang sangat pesat. 

Bila lonjakan impor bahan baku dan peno- 
long diikuti dengan peningkatan kapasitas 
ekspor nonmigas, tentu sangat positif. Namun, 
Jika sebagian besar produksi berorientasi pada 
pasar domestik, persoalan akan muncul. Julius 
Baer Wealth Report 2012 mencatat, penam- 
bahan jumlah kelas atas (highly net worth 
individuals) Indonesia merupakan yang ter- 
cepat di Asia, mengungguli China. 

Sementara jumlah penambahan kelas me- 
nengah (individu dengan pengeluaran 2 dollar 
AS-20 dollar AS per hari) juga tumbuh pesat. 
Suka atau tidak, kita adalah pasar yang begitu 
menggiurkan sehingga menarik minat investor 
asing Kita berfungsi sebagai katup pengaman 
di negara maju, 

Perkembangan pada sisi global menunjuk- 
kan krisis tidak akan selesai dalam waktu 
dekat. Kepala Ekonom Dana Moneter Inter- 
nasional (IMF) Olivier Jean Blanchard me- 
nyatakan, krisis di Eropa dan negara maju 
paling kurang membutuhkan waktu 10 tahun 
untuk pulih. Artinya, baru tahun 2018 per- 
mintaan global akan kembali meningkat. 

Sebaliknya, selama itu negara maju berupa- 
ya mempercepat pemulihan ekonomi dengan 
cara memacu ekspor dan meningkatkan in- 
vestasi ke negara berkembang, 

Sebenarnya, negara-negara Uni Eropa ha- 
nya menyerap sekitar 11 persen dari total 
ekspor kita. Sebagian besar ekspor kita meng- 
alir ke China (13 persen) dan Jepang (2 
persen). Kemudian disusul Amerika Serikat (9 
persen) dan India (8 persen). Sementara pro- 
porsi ekspor ke negara-negara ASEAN juga 
tinggi (sekitar 21 persen). 

Jika ekspor ke Uni Eropa dan AS di- 
gabungkan, hanya 20 persen dari total ekspor 
. Namun, jika penurunan itu terjadi 
multan di hampir semua negara, koreksinya 
secara global juga akan tajam. 


ki 


KZP 


Memang defisit neraca perdagangan sa- 
ngat mungkin bisa dikompensasi dengan 
surplus neraca modal. Jika negara-negara 
maju masih mengandalkan strategi pelong- 
garan likuiditas dalam menyelesaikan krisis, 
pasokan modal di pasar keuangan global 
masih akan tinggi sehingga arus modal masuk 
ke pasar domestik juga akan meningkat. 
Namun, mengandalkan surplus neraca modal 
secara berlebihan justru mendorong pereko- 
nomian kita terekspose secara lebih besar 
pada risiko krisis. 

Pokok persoalannya adalah bagaimana 
melakukan penguatan ekspor dan tidak 
menggantungkan diri pada arus modal asing, 
baik langsung maupun tidak langsung, Se- 
mentara desakan arus barang, modal, dan 
jasa dari negara maju akan terus meningkat, 
kapasitas ekonomi domestik juga haru 
dorong. Jika tidak, perekonomian kita akan 
menjadi gelembung (bubble) yang sangat 
berbahaya. 

Kita masih ingat, negara-negara maju ada- 
lah solusi ki Asia dan Amerika Latin tahun 
1990-an, Krisis yang sekarang mereka alami, 
paling tidak, karena dua hal: menjadi negara 
net importir dan mengandalkan sektor ke- 
uangan sebagai basis kompetisi. Sekarang, 
posisinya terbalik, Negara berkembang harus 
rela mengurangi ekspor dan menerima lebih 
banyak barang impor, sambil menerima alir- 
an modal, baik berbentuk likuiditas maupun 
investasi langsung, 

Perekonomian kita memiliki dua PR besar: 
meningkatkan daya saing produk ekspor dan 
memperluas basis investasi keuangan melalui 
pendalaman finansial Yinancial deepening). 
Jika dua hal ini gagal dilakukan, risiko krisis 
bisa datang sangat cepat dan tiba-tiba 
kita berada dalam situasi semuanya sudah 
terlalu terlambat dan krisis tak bisa dihindari 
lagi, 

Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah 
kecuali lebih ekspansif membangun kapasitas 
produksi domestik melalui berbagai program 
struktural jangka panjang. Untuk itu, strategi 
fiskal harus lebih produktif. 

A PRASETYANTOKO 

Ekonom dan Dekan Fakultas Ilmu 
Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi 
Unika Atma Jaya, Jakarta 


Presiden Akan Turun Tangan 


(Sambungan dari halaman 1) 


Keadaan sebenarnya tidak seru- 
nyam seperti yang digembar- 
gemborkan orang tertentu,” ujar- 


buan orang dan mahasiswa ber- 
satu berpegangan tangan mulai 
dari perempatan Tugu di Jalan 
Mangkubumi 


lioboro. Gerakan ini merupakan 


Jalan Ma- 


mpai 


Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum 
UGM, "Pada hari yang sama akan 
ada aksi demo yang dilakukan 
oleh clemen masyarakat sipil 
Yogyakarta pukul 13.00,” 


dengan mencari-cari k 
atau membuat-buat kesal 
agar bisa menangkap orang se- 
sungguhnya sudah dihafal 'luar 


kata — kepala oleh publik di republik ini, 


nya. 


Unjuk rasa 


Kemarin di Burotareni Hotel 
Indonesia, Ja 

langsung ak 
mendukung KPK. Aksi ratusan 
orang dari berbagai lapisan ma: 
syarakat ini ditandai dengan or 
para tokoh masyarakat dan di- 
kumandangkan berbagai la- 
gu, seperti lagu Iwan Fals ber- 
judul “Bongkar”. 

Aktivis TAM Usman Hamid, 
di tengah massa, mengatakan, 
"Tni merupakan reaksi dari usaha 
penangkapan penyidik KPK dan 
usaha pelemahan KPK? 

Usman Hamid juga memper- 
tanyakan, mengapa ada pernya- 
taan bahwa ada yang berusaha 
mengadu domba antara KPK dan 
polisi. Ia juga mengatakan, uc: 
an pejabat yang mengatakan Ke- 
pala Polri tidak tahu dan tidak 
diberi tahu terjadi usaha penang- 
kapan di kantor KPK akan men- 
jadi bumerang bagi pemerintah. 

Pada hari yang sama, dari pagi 
hingga malam, di Yogyakarta ri- 


dukungan moral terhadap KPK. 
Sambil berpegangan tangan, me- 
reka menenteng kertas-kertas 
bertuliskan #Save KPK. 

Dosen Fisipol Universitas 
Gadjah Mada, Arie Sudjito, yang 
turut berorasi di Jalan Mangku- 
bumi, mengatakan, KPK adalah 
lembaga yang kredibel sehingga 
harus didukung. "Tanya dengan 
cara seperti ini KPK bisa d 
matkan, Rakyat membela KPK 
bukan sebagai lembaga, melain- 
kan membela ideologi untuk 
memberantas korupsi. Ini adalah 
komitmen agar KPK tidak dihan- 
curkan sewenang-We- 


licianus, yang juga terjun di la- 
pangan, menyerukan, "Siapa 
yang peduli dengan KPK mari 


espons terhadap 
upaya pelemahan KPK, UGM 
akan membuat sikap resmi yang, 
menurut rencana, disampaikan 
langsung oleh Rektor UGM Prof 
Dr Pratikno pada Senin ini pukul 
08.30-09.30 di Pusat Kajian Anti- 


Hasrul Halili, Direktur Eksekutif 
Pukat Fakultas Hukum UGM. 
Unjuk rasa mendukung KPK juga 
terjadi di Solo, Blitar, dan kota- 
kota lain, 


Reformasi jilid kedua 


Presiden Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Institut Tek- 
nologi Sepuluh Nopember Su- 
baya Imron mengatakan, ma- 
hasiswa dari sejumlah universitas 
akan turun ke jalan untuk men- 
dukung KPK. Presiden BEM 
Universitas Palangkaraya Setia- 
wan juga menyatakan mendu- 
kung KPK. 

Ketua Umum Asosiasi Perj 
ruan Tinggi Swasta Indonesia 
Edy Suandi Hamid, yang juga 
Rektor Universitas Islam Indo- 
nesia Yogyakarta, menyatakan, 
upaya pelemahan KPK mema- 
lukan karena disaksikan dunia. Ta 
mengingatkan, gerakan massa 
akan bisa bergelombang dan pa- 
da akhirnya dapat melahirkan 
reformasi jilid kedua. 

Ta menyatakan, model-model 
penekanan pola-pola masa lalu 


Sementara itu, kemarin, belas- 
an orang keluarga korban keke- 
rasan dari beberapa provinsi, di- 
dampingi Komisi untuk Orang 
Hilang dan Korban Tindak Ke- 
kerasan (Kontras), mendatangi 
Gedung KPK. Mereka mengaku 
sebagai korban kekerasan akibat 
tindakan polisi. 

Sinung Karto, Kepala Divisi 
Advokasi Hukum dan HAM Kon- 
tras, mengatakan, sejak Juni 2011 
hingga Oktober 2012, Kontras 
menerima pengaduan sebanyak 
50 kasus yang belum diselesaikan 
kepolisian. Salah seorang yang 
mengadu, Yeni, warga Rumpin, 
Bogor, Jawa Barat, melaporkan 
tentang kekerasan yang dilaku- 
kan anggota Polri yang meng- 
akibatkan adiknya meninggal, 

(ABK/ODY/SIR/ETA/ADH/ 
BAY/AMB/INA/ELN/WHY) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Ramai-ramai Dukung Save 
KPK" di vod.kompas.com/ 
dukungsavekpk 


Wabah Bisu Pencetus Bunuh Diri 


(Sambungan dari halaman 1) 


Tiga gejala utama depresi ada- 
lah kehilangan minat terhadap 
ke 


hal-hal yang dulu disukai, 
hilangan energi, dan suasana 
rasaan murung. Gejala ini, jika 
dialami terus-menerus, individu 
menjadi tidak bersemangat da- 
lam menjalani aktivitas dan hi- 
dupnya. Belum lagi gejala lain 
seperti pesimi sulit konsen- 
trasi, sulit tidur, bahkan kondis 
berat yang dapat mendorong in- 
dividu bunuh diri. Sekitar 80 per- 
sen penyebab bunuh diri adalah 
depresi, 

Begitu besarnya pengaruh de- 
presi dalam hidup seseorang se- 
hingga pencegahan dan tata lak- 
sana depresi harus benar. Di ne- 
gara maju, misalnya, tenaga me- 
dis primer menangani keluhan- 


keluhan fisik (somatik). Ternyata, 
orang yang datang dengan ke- 
luhan-keluhan tersebut ke layan- 
an kesehatan primer sekitar 20- 
30 persen mengalami depresi. 
”Jika pelayanan kesehatan pri- 
mer, seperti puskesmas dan dok- 
ter keluarga, mampu menyaring 
depresi lebih awal, hal itu akan 
lebih baik,” ujarnya. 

Di Australia, gerakan Beyond- 
blue berupaya mendekatkan isu 
kesehatan jiwa ke publik. Be- 
yondblue merupakan sebuah 
lembaga nonprofit hasil kerja 
sama pemerintah pusat, peme- 
rintah daerah, dan komunitas 
untuk mengangkat masalah de- 
presi, kecemasan, dan gangguan 
mental lain. Para tenaga lintas 
sektor di Beyondblue membe- 
rikan informasi, mengedukasi 
masyarakat agar mengenali ge- 


jala, dan menyediakan pelayanan 
hotline, 

Pesannya dalam iklan layanan 
masyarakat yang diletakkan di 
ruang publik terbilang 
berupa gejala-gejala dep 
ke mana harus mencari perto- 
longan. Dengan membawa isu 
kesehatan jiwa ke sarana publik 
dan komunitas, depresi menjadi 
informasi yang umum dan orang 
yang mengalami tidak terstigma. 
Masyarakat juga mengetahui ha- 
rus ke mana mencari pertolong- 
an 


Sesak dengan penyendiri 
Jalaluddin Rakhmat, pakar ko- 
munikasi dari Universitas Padja- 
djaran Bandung, menyatakan ke- 
prihatinan bahwa Indonesia ma- 
kin penuh sesak oleh para pe- 
nyendiri. Meski Indonesia me- 


nyandang prestasi sebagai daerah 
yang memiliki populasi akun me- 
dia sosial seperti Facebook dan 
Twitter lima besar di dunia, Ja- 
laluddin justru resah. Hal itu 
menjadi penanda jelas bahwa 
masyarakat Indonesia kian ke- 
sepian. Kesepian dan depresi itu- 
lah yang membuat seorang ma- 
nusia bisa kehilangan makna hi- 
dupnya. Salah satu pintu keluar 
adalah bunuh diri. 

Sebaliknya, depresi akibat per- 
pecahan keluarga di kalangan ka- 
um muda ada yang berma 
festasi pada kekerasan dan ta- 
wuran. Ini diperparah oleh 
Jraming dan agenda setting me- 
dia, Hal ini diamati pakar ko- 
munikasi S Sinansari Ecip dan 
Rektor UIN Syarif Hidayatullah, 
Komaruddin Hidayat. 

(NE/ETA/ELD/RIZ/IJ) 


KOMP. 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budi 


Cyprlanus Anto Sapta 


BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaningr im, DENPASAI 
Antonlus Ponco Anggoro, MEDAN: Aufrida Wismi (War 


Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: Tony D. Widi 


tan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 7710/20/30, 530 2201 FAK: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): PO, BOX 461 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


KANTOR REDAK: 
M8/SK/Menpen/ 


Palmerah Se 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/nnke belum termasuk PPN 10k, 
MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN 5/D JUMAT OB. 
LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1948 Jakarta Kota Na. 14132806 # BRI Jakarta 


Shambazy, Mulyai 
Sadlu, Ferry Santoso, Elok Diah Messwati, Jolce Taur 
Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antontus Tomy Trinugroho, Amir Sadikin, Evy 
9, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudin, 
Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Suli 
Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi NurbiaJanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pujo Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Agnes 
Gokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Karnei MAKAS 'BON! 
Kl le BANDA Ace khamir BEKANGAAD, Syam Rangkai BATAM: Ko kana Mada PADANG, Tn Rap JAMBI Tana TON BANDARLAMPUNG Yuvaan on BANJARMAKSN Dati Werlonn PALANGKAHAYA, Du! nu Kadis BALIKPAPAN Lakon hat 


la 
SI UPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan 


In Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


“STAF REDAKSI: Banibang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Pet: 
Harianto, Bre Redana, Maria Hartininasih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, 

Gunawan Direga, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Subur TJahJONO, Yovita Arika. Ida Setyorini, Nasrullah Nara, A. Maryoto, Jannes Eud 
adjawane, Brigitta Isworo Laksi 
|, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Tri 


pernbayaran di muka, Iklan dukacita untuk diruat besok dapat 
30:1600, SABTU 08.30-12.00, MINC 


'AW Subarkah, Soelast 
At 


diterima 


U TUTUP 


'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nernar A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kompasigkompas.com 


'# Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Gero, Sri Fitrisia Martisasi, M. 
sayas Oktavianus, Julian Sihombing, Agnes 


tri, Ratih P 
s Susanta, Lusiana Indriasari, Sidik Pramono, Nan 
“asti Kurnia, M. Yunladihi Agung, Har 


Suprihadi, 


Wdarsono, Pepih Nugraha, Arbain Rarni 


wati, Agung Setvahadi 
tta Pandia, LAMONGAN! 


na Ratna M,, Johnny T, Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Aston 
tlarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntart 
Wawa, Nasru Alam Az1z, Imam Priha 
Suhartono 
Tunggal, Susat 
an, Prasetyo Eko P, 


Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ay 


12 JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 37/1965/11/A/2002 PERCETAKAN: PI Gramedia ISSN 0215 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagyo GM IKLAN: Ellv Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umum//display) BW Rp 105.100/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Ro 50.000/ mmk: mini (mnin 3brs, maks 12brs) Rp 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/ mmk. Nusantara: 1 kolom Rp 58.300/mmk, rnini (min 
$ mpai pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Jl. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 


o, Adi Prinantyo, Daru Kusi 


rmsul Hadi, Hermas Effendi Pi 


hamad Subhan, Try Harijana, P Tri Agung Kristant 
Ibrahimsyah Rahman, Frans Sartono, Elly Ronsita, Atika Walujani, Anton Sanjay 
ro, Sutta Dharmasaputra, Dahona Ftrianto Gesit anjago Wis 
lorma Simanunakalit, C Windora A T, Rakaryan Sukarjaputra, Edi 
Susi Ivwaty, Marcellus Hernowa, Luki Aulia, 
»0WO, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, 
Ihmad Arif, Neli Trlana, Brigita Maria Lukita, Harya Damardono, Ilham Khoiri, M. Zaid Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarne, Fransisca Rernana Ninik, Am 


ng 


nge Santhani Aziz Johanes Mskita 
R. Adhi Kus 


Is Harto, Dermitrius Wi 


putra, Rusdi Armral, Ac 
Nugraha, Maruli ebi 


Giyannasin, Affan Adenensi Ria Fatnon? 
u Widlantora, Aryo Wisanggeni Genthohg, € 


Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Fx. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahrnan, BANDUNG: Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 


Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Ir 
KASSAR: Asvwin Rizal Harai 


BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 111419 TELEPON (LANGSUNG): 250 161 7-18 PABX: 260 1224 DAN 260 
ta No. 0019:01000168308 # Gira Pos: A 134/4 # BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-203521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 0123004679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http//www.kompas.cam 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 


ati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri As 
», JAYAPURA: B, Jasie Susila Hardianto, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, Al 


UT, JEMBER: Syamsul Hadi 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
2074 ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


maks 12 bra) Rp 55.000/baris, 


369 9080 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08,30-12.00, MINGGU 13.00-16.00: JL. GAJAH 


PESAWAT 1230 5/0 1239 FAX: 260 1622 


HARGA 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


Yang Saing Koma 
Perjuangan untuk Petani Kamboja 


Saat pertama kali memperkenalkan 
metode penanaman padi alternatif 
kepada petani di negerinya tahun 
2000, Yang Saing Koma (46), 
salah seorang peraih penghargaan 
Ramon Magsaysay tahun 2012, 
mengaku kesulitan. 


OLEH WISNU DEWABRATA 


etode dan teknik bercocok 
Mam yang ditemukan dan 
A dikembangkan seorang pen- 
deta Perancis di Madagaskar tahun 
1980-an itu memang berbeda dari 
kebiasaan bercocok tanam yang tu- 
run-temurun dijalankan petani di 
Kamboja. 
Namun, hanya lima menit setelah 
pertama kali membaca artikel tentang 


lem of rice intensification/SRI) te 
sebut, Koma meyakini, metode ini 
yang dibutuhkan petani negerinya 
untuk mengubah nasib mereka. 

Bukan perkara gampang untuk me- 
yakinkan petani. Dari 28 petani yang 
diperkenalkannya pada metode yang 
sama sekali baru buat mereka itu, 
hanya satu orang yang bersedia men- 
jalankan. 

Sisanya, kenang Koma, menerta- 
wakan, Metode dan teknik menanam 
SRI memang aneh buat mereka, Cara 
itu tak membutuhkan pasokan air 
banyak, seperti yang biasa mereka 
lakukan untuk tanaman padi. 

Selain itu, hanya diperlukan sedikit 
tunas padi yang ditancapkan tak ter- 
lalu dalam ke tanah, Ini ke 
metode yang biasa mei 
yakni dalam setiap petak, petani me- 
nancapkan serumpun tunas, Ini 
mengakibatkan tunas-tunas itu bere- 
but "makanan" dari tanah. 

Alhasil, mereka lalu tergantung pa- 


itu membantu tanaman tak berebut 
makanan,” ujar Koma. 

Walau awalnya hanya seorang dari 
28 petani yang diperkenalkannya de- 
ngan SRI mengerti dan mau me- 
nerapkan, tak lama kemudian petani 
lain yang sebelumnya malas dan me- 
ragukan metode itu justru terkesima 
dengan hasil panen petani yang me- 
nerapkan SRI. 


Kiat unik 


Dalam wawancara video yang di- 
kam Manori Wijesekera dari TVE 
Asia Pasifik tahun 2010, Koma meng- 
ilustrasikan salah satu kiat unik tetapi 


ARSIP CORNELL UNIVERSITY 


kusikan proses dan hasilnya bersama 
mereka,” papar Koma, 

Ia sedikit "menasihati" peneliti 
yang sering duduk di laboratorium 
meneliti sesuatu tentang pertani 
Namun, mereka malah tak memi 
pengalaman bertani, Bagi Koma, me- 
juga harus mengubah 
rdan kebiasaan itu. 
”Petani bergelut sehari-h: 


jang hidupnya dengan tanaman dan 


mereka. Sudah seharusnya pe- 
neliti sepert kan ke- 
pada mereka bagaimana bis 
dari apa yang mereka alami setiap 
hari” ujarnya. 


da pupuk kimiawi dan obat pem- 
bunuh hama untuk "membantu" per- 
tumbuhan, Semua itu, menurut Ko- 
ma, tak perlu dilakukan dengan me- 
tode SRI. 

"Padi pada dasarnya tanaman aku- 
atik. Padi tidak memerlukan banyak 
air untuk tumbuh, secukupnya saja. 
Dengan sedikit tunas di setiap petak, 


efektifnya untuk merangkul petani 
» mau menerapkan SRI. 

4 ini penting diingat dan di- 
terapkan, Tak perlu banyak bicara dan 
membuat banyak pertemuan, cukup 
kita lakukan saja. Kita turun ke sawah, 
menemui petani, diskusikan, lalu te- 
rapkan. Bekerja dan kunjungi petani 
terus-menerus, lalu evaluasi dan dis- 


Awal ketertarikan 


Tahun 2000, Koma tert: metode 
I dari artikel yang dibacanya di 
majalah pertanian, Metode SRI di- 
temukan dan dikembangkan seorang 
pendeta Perancis, yang menyempur- 
nakan dan menerapkan metode itu di 
Madagaskar. 


YANG SAING KOMA 


& Lahir: 18 Juli 1966 

» Pendidikan: PhD bidang pertanian 
dari Universitas Leipzig, Jerman, 
beasiswa Friedrich Naumann 
Foundation, 1995 

& Pekerjaan: Presiden Pusat Studi 
dan Pengembangan Agrikultur 
Kamboja (CEDAG), 1997-kini 

# Penghargaan: SEED Award 
untuk SRI, 2005 


"Awalnya, mereka menertawai dan 
mengkritik cara baru yang saya dis- 
kusikan. Mereka paham, tetapi $ 
menerapkan. Tetapi, begitu melihat 
langsung ada yang berhasil, mereka 
tertarik sendiri. Memang tak mudah 
mengubah cara berpikir orang, ibarat 
memaksa seorang kidal memakai 
tangan kanan,” ungkapnya. 

Kini, sekitar 140.000 petani Kam- 
boja di 21 provinsi menerapkan me- 
tode SRI. Dampaknya mengejutkan. 
Total produksi nasional 3,82 jut: 
pada tahun 2002 meningkat mei 
797 juta ton sewindu kemudian 

Tahun 1997, Koma mendirikan or- 
ganisasi nonprofit, Pusat Studi dan 
Pengembangan Agrikultur Kamboja 
(CEDAC). Lembaga ini berupaya 
menghubungkan dan membuka akses 
bagi petani langsung ke pasar. 

Dia mengembangkan — CEDAC 
menjadi perusahaan sosial yang kini 
memiliki dan menjalankan sedikitnya 
13 toko untuk menjual hasil beras 
organik yang ditanam sekitar 5.000 
petani, Mereka an telah meng- 
ekspor beras organik ke negara te- 
tangga. 

CEDAC juga memiliki tabungan 
senilai 8 juta dollar AS, Mulai tahun 
2005, Pemerintah Kamboja mengakui 
dan menjadikan metode SRI yang 
dikembangkan Koma sebagai salah 
satu strategi nasional pengembangan 
pertanian negeri itu. 


Masa kecil 

Mendapat penghargaan seperti Ra- 
mon Magsaysay bukan tujuan Koma, 
Apa yang dia lakukan semata-mata 
keinginan untuk memperbaiki nasib 
negeri dan rakyat Kamboja, yang 65 


persen hidup dari sektor pertanian. 

”Saya hanya ingin melakukan se- 
suatu yang berguna bagi negara, ter- 
utama untuk petani, Saya tak ber- 
harap mendapat penghargaan aj 
pun, Penghargaan itu hanya nilai 
tambah serta sepenuhnya untuk pe- 
tani dan mereka yang terlibat mem- 
bantu usaha ini,” ujarnya. 

Koma mengaku, masih banyak 
yang harus dilakukan. Meski begitu, 
dia senang dan bangga dengan apa 
yang telah berhasil dicapai selama ini. 
Kerja keras dan semangat pantang 
mundur menjadi modal utama Koma, 
selain otak yang cerdas. 
sebagai putra guru di d 
miskin, kehidupan Koma mempri- 
hatinkan. Saat rezim brutal Khmer 
Merah pimpinan Pol Pot berkuasa, 
Koma dan saudaranya terpaksa men- 
jadi yatim saat tentara Khmer Merah 
membunuh ayahnya. 

Pada waktu itu, Khmer Merah 
membunuh mereka yang dicap se- 
bagai intelektual dan memaksa orang 
menjadi petani demi menciptakan 
negeri utopia komunis ala Pol Pot. 


Tak lama setelah ayahnya tewas, Ko- 
ma juga kehilangan kakak lelaki yang 
kelaparan di kamp konsentrasi dan 
kerja paksa Khmer Merah. 

Koma kecil terpaksa mengungsi 
dari kampung asalnya di daerah ter- 
pencil di Provinsi Takeo ke ibu kota 
Phnom Penh. Pada 1979, tentara Vi: 
nam masuk dan mengalahkan rezim 
Pol Pot. 

Saat itu, Koma berusia 13 tahun. 
Dia bertekad kembali bersekolah. 
"Saya bersekolah pagi hari, lalu ber- 
jualan beras dan sayur di sore hari,” 
kata Koma mengenang, 

Berbekal kecerdasan dan kemauan 
keras, ia mendapat beasiswa penuh 
pada 1984. Koma melanjutkan studi 
ke Jerman, tempat ia mengantongi 
gelar master dan doktor bidang per- 
tanian. 

Tahun 1995, Koma kembali ke 
Kamboja dan mengajar di Royal Uni- 
versity of Agriculture, Phnom Penh, 
Kesibukan mengajar tidak membuat 
tekad dan semangatnya majal. Dia 
tetap tergerak turun ke dunia nyata 
dari "menara gadingnya”. 


PT. MERE MOTOR INDONESIA 


ZE BANK BUKOPIN 


ALL NEW ARITAI IMANTE 


Find our dealers at www.mazda.co.id/dealers/ 


MEMAHAMI DAN MEMBERI SOLUSI 


meNabung Mulai 20 Juta 
Langsung dapat Hadiah 


Promosi 
Perdana 


Kantor Penjualan Jetstar 


Jakarta (langsung) Y- 
Singapura 
Jakarta (via Singapura) Y- 


Hong Kong 
Osaka" 


Tujuan menyenangkan lainnya juga tersedia 


USD4A0 


VsDJ35 
USD219 


Penjualan berakhir pada I0 Oktober 2012 (18:00), kecual ika fejual habis sebelum Waktunya. Promosi mungkin akan 
diperpanjang. Untuk penerbangan di period tartentu tahun 2013 Harga Economy Siorter/ sekali jalan dengan bagasi kabin saja: 
Anda dapat memilih untuk membawa bagasi tambahan yang dilaporkan mulai dari 1Ska-4Okg dengan hanya menambah mulai 
dari USDI2 - USD'52 per penumpang. Ketersediaan kursi sangat terbatas dan mungkin tidak tersedia pada semua penerbangan 
atau tanggal. Ketentuan berlaku. "Penerbangan Singapura ke Osaka dimulai tangal | Nopember 2012, mengacu pada 
persetujuan pihak berwenang. 


iPhone 4s, 16 GB 
New iPad 16 GB, Wifi 


Jetstar. 


Marga tersebut adalah harga sekat jalan. Berlaku untuk pembukuan baru saja. Bagasi kabin dibatasi termasuk berat dan ukurannya. Penumpang yang 
membawa bagosi melebihi dari ketentuan ukuran bagosi kabin akan diminta untuk melaporkan bagasi nya dan dikenakan biaya tambahan. Penerbangan 
Jakarta-Singapura dioperasikan oleh Jetstar Airways (JG) Maluair (VP). Penerbangan Singaputa-Hang Kong dioperasikan oleh Jetstor Asia (3K). Penerbangan. 
Singopura-Osuka dioperasikan oleh Jeistar Aiwoys (JA). Harga dengan kategori Ini tidak bisa dibatalkan (non-efundoble). Perubahan tertentu dapat 
dilekukan dengan tambahan biaya. Syarat dan ketentuan lain berlaku. Semua perjalanan mengacu pada syarat pengangkutan Jetsta Asi Airways, Jetsiar 
Asia Airways Pie Li (Registration No. 2004035700). 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Syarat dan ketentuan berlaku 


Samsung Galaxy S III 
Samsung Galaxy Note 


Samsung Galaxy Tab II, 7” 


wwwJacebook.corm/ 
'bukopinsiaga 


fe ovooona 


tnlormas 


www-bukopin.co.id 


EKONOMI 


KOMPAS SENIN, 8 OKTOBER 2012 


Rimba Tergusur mz 


Nusantara: Orang 


Olivia Zalianty: 
Budaya Politik na.:z 


KORPORASI 


Usahawan Tangguh 


idup ini seperti roda berputar: "Ada kalanya di atas, ada 
H pula saatnya di tengah atau di bawah,” ujar seorang 
usahawan besar di Jakarta, Jumat (5/10). 

Ia bercerita, sebelum krisis tahun 1997-2000, ia memimpin 
sebuah megakorporat. Ada bank, properti, ritel, dan jasa. 

Tiba-tiba datang badai ekonomi. Banyak usahawan Indo- 
nesia terempas, termasuk dia. Hampir semua usahanya me- 
nyurut nyaris ke titik nol. Banknya ditutup. Usaha propertinya 
hampir tanpa kegiatan. Perusahaan ritel dan jasa ia jual. Ta 
memilih berkonsentrasi pada hanya usaha properti, bisnis yang 
paling ia kuasai. Menurut pengalaman, fokus pada usaha inti 
akan menyelamatkan suatu usaha, 

Selama ekonomi nasional limbung, ia bertekad tidak me- 
mecat karyawannya. Sebagai bekas "orang si usahawan 
yang kini berusia 61 tahun ini sadar betapa pahitnya nasib 
karyawan yang diputus hubungan kerjanya. Usahawan ini ber- 
tahan dengan apa yang dia miliki. 

Namun, banyak karyawannya y 
tiarnya. Mereka keluar, s2 
pamit, usahawan ini mati-matian menahan haru. Kerap be- 
berapa anggota staf intinya melihat ia menangis di balik pintu. 
Hubungan majikan dan karyawan di perusahaan itu memang 
dekat. 

Tak tahan dengan situasi ini, pengusaha tersebut menjual 80 
persen aset pribadi. Ia mencairkan 70 persen depositonya dan 
menjual 80 persen sim- 
panan emasnya. Dengan 
uang itu, ia membuka se- 
jumlah unit usaha agar 
karyawan yang tersisa ti- 
dak pergi, Dari restoran, 
industri kreatif, hotel, biro 
perjalanan, sampai ke usa- 
ha jahit pakaian. Ta juga 
menemani p: 
itu bekerja, hari demi hari. 
Ikhtiar ini berhasil me- 
nahan karyawannya. 


Para 
karyawan, yang melihat 
pemilik perusahaan baik 
hati, bertarung keras di 
semua lini bisnis. Semua 
aha usahawan ini ber- 
hasil dan untung. Usaha propertinya pun perlahan bangkit 
kembali. Kini keadaan berubah, ibarat roda. Usaha propertinya 
berkel 

Di titik ini, tatkala ia dan karyawannya bisa menghela napas, 
ia mengajak semua karyawannya membiasakan diri menabung. 
”Kalau mampu hidup di Rp 8 juta sebulan, hiduplah 
dengan Rp 3 juta kend: ika sebutlah, Rp 18 juta. 

isanya tabung, Jangan « bentar diambil, Ketika gaji 
kalian naik, misalnya menjadi Rp 30 juta, tetaplah hidup 
dengan Rp 8 juta itu. Namun uang yang dikumpulkan, jadikan 
uang yang membawa manfaat. Misalnya, membeli emas atau 
masukkan saja di bank sebagai deposito. Kelak kalian merasa- 
kan manfaatnya,” ujar pengusaha itu. 

Ia menambahkan, tidak punya uang sungguh tak enak, Tidak 
saja kita susah memenuhi kebutuhan hidup, tetapi sebagian 
orang juga tidak memandang” kita. "Saya mengalami ketika 
usaha saya di tubir jurang," katanya. 

Usahawan lain, yang bergerak di beberapa jenis industri, 
menuturkan hal senada, "Ketika usaha kita tengah berkibar, 
semua mendekat. Namun ketika usaha kita redup, tidak ada 
yang mendekat, termasuk para pejabat,” ujarnya. 

Pebisnis ini menyarankan semua usahawan untuk mandiri, 
Jangan pernah dekat pejabat. Profesional, bebas dari aroma 
fasilitas negara dan pejabat. Kalau mampu melakukannya, pasti 
akan menjadi usahawan tangguh. (ABUN SANDA) 


Jakarta IHSG 


4.400 4311,31 
4.200 
4.000 


3.800 


Hongkong HANG SENG 


22.000 21.012,38 


— 
20.000 


18.000 
16.000 


Minyak 
dollar AS per barrel 


10 90,20 
nd 


80,0 
700 


Emas 
dollar AS per troy ounce 
2.000 
AA ee —— 
aa 179160 
1400 
1 2 3 4 5/10 


Kurs Rupiah 


per dollar AS 
9.200 


9.400 
NEO ar 


9.200 1 


1 1 $ 4. 510 
Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 


Lebih cepat punya rumah, 
lebih ringan cicilannya 


BNI memberi lebih 


NI 


Kerajinan unggulan Indonesia, seperti kain songket, batik, dan tenun, dipamerkan di Pasar Indonesia di Jakarta, Minggu (7/10). Selain pasar lokal yang besai 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


, produk kerajinan 


juga menjadi andalan ekspor. Pemerintah menargetkan ekspor produk kerajinan Indonesia mencapai 1,5 miliar dollar Amerika Serikat pada tahun 2015. 


Dana Pembangunan di Bank 


Fasilitas Pelayanan Publik Tak Dibangun 


JAKARTA, KOMPAS — Dana pembangunan 
bernilai triliunan rupiah yang mengendap di bank 
sampai akhir tahun terus meningkat, Hal ini berarti 
hak rakyat untuk menikmati fasilitas pelayanan 
publik yang lebih baik pada tahun berjalan 
terus-menerus dibajak pemerintahnya sendiri, 


Berdasarkan data Kementeri- 
an Keuangan, anggaran penda- 
patan dan belanja daerah (APBD) 
yang mengendap di bank pada 
akhir tahun 2002 dan akhir ta- 
hun 2009 masing-masing senilai 
Rp 2218 triliun dan Rp 5981 
triliun, Per akhir Desember 2011, 
meroket menjadi Rp 
iiliun dengan rincian Rp 
1312 triliun di simpanan ber- 
jangka, Rp 45,77 triliun di re- 
kening giro, dan Rp 919 miliar di 
tabungan. 

Direktur Eksekutif Komite Pe- 
mantauan Pelaksanaan Otonomi 
Daerah Robert Endi Jaweng, di 
Jakarta, Minggu (7/10), menyata- 
kan bahwa anggaran yang meng- 
endap di bank sampai akhir ta- 
hun itu pada dasarnya adalah 
dana 


anggaran (silpa). Umumnya ada- 
lah belanja modal yang mayoritas 
untuk pembangunan infrastruk- 
tur. 


aya tidak membaca hal ini 


(banyaknya dana mengendap) 
sebagai efisiensi pemerintah ka- 
rena itu bukan penghematan di 
mana pemerintah mampu meng- 
efisienkan pengeluaran dengan 
output yang sama. Tapi, ini adalah 
cermin rendahnya kapasitas pe- 
merintah menyerap anggaran,” 
kata Robert. 

Di samping faktor ketidakca- 
kapan mengelola anggaran, Ro- 
bert berpendapat, besarnya en- 
dapan dana di bank memang 
disengaja pemerintah daerah un- 
tuk mendapatkan bunga bank. 
Bunga itu dijadikan sumber al- 
ternatif pendapatan asli daerah. 
Persoalannya, bunga itu tidak je- 
las apakah kembali ke peme- 
rintah atau tidak. 

"Silpa adalah istilah yang me- 
kan karena bukan hasil efi- 
tapi penyunatan atas hak 
masyarakat mendapatkan pela- 
yanan publik pada tahun ber- 
jalan. Dana untuk pembangunan 
tertunda, bahkan mungkin tidak 
akan pernah digunakan untuk 


TOTAL DANA APBD YANG MENGENDAP DI BANK 


(TRILIUN RUPIAH) 


» 
» 


BIAN NAN la 


DRNOY210 


. M1 4 
2009 1 2010 | 2011 


20,580 


Giro 17,480 M 


58,570 


Tabungan 147 1 


1,289 


"1 


anoy210 221901 21,548 M 20,573 


- Total 
AE MA, 
Sumber: Kemogserian Kevangat 


FOTO KOMPAS/RIZA FATHONI 


pembangunan,” kata Robert. 
Lahan korupsi 


Secara terpisah, Sekretaris 
Jenderal Forum Indonesia Un- 
tuk Transparansi Anggaran Yuna 
Farhan menyatakan, faktor ke- 
sengajaan tersebut dilakukan pu- 
la untuk dua tujuan lain. Tujuan 
pertama adalah membiayai ke- 
giatan pemerintah daerah pada 
awal tahun berikutnya, terutama 
belanja pegawai. Ini disebabkan 
transfer dari pusat pada awal 


tahun acap kali terlambat karena 
beberapa alasan. Salah satunya 
adalah keterlambatan penyusun- 
an APBD sendiri. 

Kedua, Farhan melanjutkan, 
besarnya dana yang ditaruh di 
bank menjadi modus kepala da- 
cerah dan para pembantunya un- 
tuk mendapatkan komisi dari 
bank yang bersangkutan. Nilai 
komisi ini, di beberapa kasus 
korupsi kepala daerah, mencapai 
miliaran rupiah. 

Sebelumnya, Menteri Keuang- 


80,439 


DioKy 


an Agus 
mengatakan bahwa APBD yang 
tidak dicairkan kebanyakan di- 
simpan di bank dalam bentuk 
rekening giro. Padahal, bunga re- 
kening giro paling kecil. 


DW Martowardojo 


"Tapi yang paling utama, 
APBD itu untuk dicairkan dan 
untuk meningkatkan kes 
raan rakyat serta meningkatkan 
pelayanan publik, Tapi itu tidak 
dicairkan karena kapasitas kita. 
SDM kita mesti ditingkatkan,” 
kata Agus. (LAS) 


CALL 


0715 900 


@021-75 900 900 


atau kunjungi Cabang Asuransi Astra 


Syarat & ketentuan berlaku 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


EKONOMI 


Antre ke Pabrik Gula 


KILAS EKONOMI 


Pelumas PT Pertamina Tembus 22 Negara 

PT Pertamina memperluas pasar pelumas ke Jepang. Bekerja 
sama dengan Inoa Shouji sebagai distributor, perseroan itu 
telah memasok produk pelumas ke 10 cabang pusat perbe- 
lanjaan NAFCO yang berlokasi di daerah selatan Jepang. 
rektur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan menyampaikan 
hal itu dalam pertemuan dengan para konsumen Jepang, Sabtu 
(6/10), di Tokyo, Jepang. Acara itu juga dihadiri Presiden 
Direktur Toyota Motor Indonesia Masahiro Nanomi. Dalam 
acara itu, Karen memperkenalkan PT Pertamina sebagai pe- 
mimpin pasar di dalam negeri dan agresif berekspansi ke luar 
negeri. "Pelumas Pertamina sudah dapat ditemui di dalam dan 
luar negeri. Di dalam negeri, kami mendominasi pasar hingga 
60 persen,” kata Karen dalam siaran persnya. Pelumas PT 
Pertamina bisa ditemui di 22 negara, seperti Australia, Uni 
Emirat Arab, China, Singapura, Myanmar, dan Pakistan. @/5VY) 


Buruh Duga Perusahaan Alihkan Pekerja Tetap 


Aliansi Buruh Menggugat Jawa Timur (Jatim) menengarai, 
selama tiga tahun terakhir sejumlah perusahaan mengalihkan 
status pekerja tetap menjadi tenaga alih daya (outsourcing). 
ngan lain, tenaga alih daya tidak sekadar menge 
rjaan pendukung, tetapi justru pekerjaan pokok di 
pabrik meski mereka hanya memperoleh upah maksimal sesuai 
dengan upah minimum kota atau kabupaten. Koordinator Ali- 
ansi Buruh Menggugat Jatim Jamaluddin yang ditemui di 
Sidoarjo, Jatim, Minggu (9/10), mengatakan, pengalihan status 
pekerja itu merupakan penyimpangan, tetapi tidak ada tindak- 
an tegas dari pemerintah. Di Jatim, berdasarkan data Dinas 
Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jatim, se- 
banyak 1.022 perusahaan alih daya mempekerjakan sebanyak 
112.000 pekerja. (ETA) 


S—masi 
Me ang 


KOMPAS/ADI SUCIPTO 


Truk-truk pengangkut tebu antre masuk di Pabrik Gula Krebet, Bulu Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (4/10). Selain Pabrik Gula Krebet, di Malang juga 
terdapat Pabrik Gula Gondanglegi di Pakisaji. Saat ini pabrik gula memasuki musim giling. 


Pupuk Urea Overdosis 


Jepang: Kelebihan Urea Berdampak pada Rasa Nasi 


JAKARTA, KOMPAS — Penggunaan dosis pupuk 
urea oleh petani di Indonesia untuk budidaya padi 
masih sangat berlebih. Selain hal ini merupakan 

pemborosan anggaran subsidi, pemberian urea TAHUN 20072008 209 210 


Pulau Sumba Bebas Energi Fosil Tahun 2014 


PT PLN menargetkan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur 
(NTT), tidak lagi menggunakan energi fosil pada tahun 2014. 
Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwi- 
yanto dalam siaran persnya, di Jakarta, Minggu (7/10), me- 
ngemukakan, menurut rencana, Pulau Sumba akan dil 
sepenuhnya dengan memanfaatkan energi baru terbarukan. 
r PT PLN Wilayah NTT Richard Safkaur me- 
lan pengembangan kelistrikan di Pulau Sumba 
sudah digantikan energi terbarukan pada tahun 
2014. "Sumba akan jadi pulau bebas energi fosil, Saat ini, dari 
total 8 megawatt (MW) pada beban puncak, 3 MW sudah 
disuplai dari energi terbarukan. Salah satunya, Pembangkit 
istrik Tenaga Mikro Hidro Lokomboro unit 1, 2 dan 8 di 


PRODUKSI DAN REALISASI PENYALURAN 
PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2007-2012 
(DALAM TON) 


dengan harga 
kin bes 
du petani dari penggunaan pu- 
puk juga bisa dikurangi. 


Sumba Barat. Selanjutnya akan diresmikan unit 4,” kata Ri- PUPUK: 2011 2012” s efektif 
chard, (/EVY) berlebih pada tanaman padi ternyata juga bab ebddbaadal 
berdampak pada rasa nasi yang dikonsumsi. Urea PIOMUSI 51865056 6213202 GISGANN GT2LMB 6745423 AAS241O Arifin mengalakan, kontribusi 
Realisasi 4.316.991 4.301.035 4.654.387 4.278.249 4.526.875 2.606.700 Beronwtengkatan PeBBUlel i 
PERDAGANGAN Direktur Utama PT Pupuk In- model pemupukan yang tepat. sp3g POUKSI 6601653 470829 742986 636207 441223 340466 ngan nasional, Grafik tren pe- 
donesia (Persero), yang merupa- Dengan cara ini, PT Pupuk In- Realisasi 644159 534667 715884 Gddd02 721898 550620 ningkatan produksi pangan se- 
Ek Bi : k N: ik kan holding lima perusahaan pu- kin dapat efektif mem- Produksi — 652486 692604 767.837 792917 818810 528100  perti padi, jagung, dan kedel. 
Spor Dj Kakao Nai puk BUMN, Arifin Tasrif, Minggu pemahaman pada petani, ZA Realisasi 624437 751321 917733 TIASON 9MM035 696733 selaras dengan peningkatan sub- 
(7/10), di Jakarta, mengungkap- Dalam proyek pilot tersebut, Produksi 760444 1239994 1821056 1953172 2179853 171980 — Sidi pupuk, 
JAKARTA, KOMPAS — Se- Meski pada Septemberekspor | kan bahwa di lapangan peng- PT Pupuk Indonesiaakan mem- | NPK Roafsasi 539399 962772 1401996 1370911 1765208 154722 Mengacu pada data Badan Pu- 
panjang September 2012, ekspor biji kakao melonjak, secara ku- | gunaan pupuk urea oleh petani perkenalkan penggunaan urea Hang atistik dan PT Pupuk In- 
biji kakao tercatat 21024,56 met-  mulatif pada Januari-September | bisa 500 kilogram (kg) sampai 150 kg sampai 200 kg, NPK 300 Organik PORSI LSI7 AAOL. NA962. DLS. NASOL 475573 ia, tahun 1985-1996 pro- 
rik ton. Angka tersebut naik 64 2012 ekapor biji kakao hanya | 600 kg per hektar. kg dan pupuk organik 500 kg Sella : 69251 00378 28012 375969 472019  Juksi padi terus meningkat. Pada 
persen. dibandingkan dengan mencapai 105000 tonatau turun |” Penggunaan ures untuk tiap satu hektar pertanam- gp PrOUsi 7901086 0629120 10206702 10.025,60110197900 7516358 — tahun 1985 produksi padi di ba- 
ekspor pada Agustus 2012. Mulai 88,54- persen karena lebih banyak | bihan ini akan ber an padi, Realisasi 6.425.186 6619052 7980377 7226081 8333984 5,780793 — wah 4903 juta ton gabah kering 


retnya penyerapan industri di 
dalam negeri serta tingginya per- 
mintaan internasional menjelang 
Natal dan Tahun Baru menjadi 
faktor pemicunya. 

Berdasarkan data Asosiasi Ka- 
kao Indonesia (Askindo), Minggu 
(7/0), ekspor September 2012 
juga tercatat naik 37 persen di- 
bandingkan dengan September 
2011. "Permintaan ekspor me- 
ningkat karena pabrik pengolah 
mulai menyiapkan cokelat untuk 
perayaan Natal dan Tahun Baru, 
Selain itu, penyerapan kakao di 
dalam negeri juga berkurang,” 
kata Firman Bakrie, Sekretaris 
Eksekutif Askindo, di Jakarta. 

Dia mengatakan, menurunnya 
penyerapan kakao di dalam ne- 
geri kemungkinan Ke - 


kao saat musim panen ber ng. 
sung pada semester T, Sepanjang 


periode Januari-Juni, harga ka- 
kao di dalam negeri berada di 
level Rp 17000 per kilogram (kg. 
Memasuki September, harga mu- 
lai bergerak naik ke level Rp 
20.000 per kg. 

Pieter Jasman, Ketua Umum 
Asosiasi Industri Kakao Indo- 
nesia, mengatakan, tingginya 
ekspor biji kakao pada Septem- 
ber akibat produksi 
tahun ini melebihi kebutuhan. 
Tahun ini proyeksi produksi biji 
kakao sebesar 500.000 ton, se- 
mentara kebutuhan industri se- 


ap dalam negeri. Ekspor biji 
kakao sepanjang tahun 2011 juga 
turun sebesar 40 persen, Ekspor 
tahun lalu hanya sebanyak 
207000 ton, sementara tahun 
2010 sebanyak 430.000 ton. 
Menurut Wakil Menteri Per- 
dagangan Bayu Krisnamurthi, 
jak pemerintah memfokuskan 
h Jan menetapkan pajak 
ekspor biji keikan, struktur ek 
kakao mengalami perubahan 


geser ke bentuk produk olahan. 
Volume ekspor kakao olahan p: 
da Januari-Juli 2012 mencapai 
121000 ton, naik 37,5 persen di- 
bandingkan dengan periode sana 
tahun 2011 yang sebanyak 88.000 
ton, 

Di dalam negeri 
gkan di pasar fisik, biji 
kao juga diperdagangkan di bursa 
komoditas. Pada pertengahan 
Desember 2011, biji kakao secara 
resmi diperdagangkan di Bursa 
Berjangka Jakarta. Kontrak k: 
kao diperdagangkan dengan 
bol CC5 dan setiap lot bernilai 5 
metrik ton. 

Bulan kontraknya pada Maret, 
Mei, Juli, September, dan De- 
sember. Mutu biji kakao adalah 
kakao fermentasi sesuai dengan 
SNI. Meskipun baru saja dilun- 
curkan, jumlah kontrak kakao 
terus melesat dengan rata-rata 


200-300 lot per hari. (ENY) 


struktur tanah dan pada rasa 
Idealnya, penggunaan urea 
secukupnya sesuai dengan ke- 
butuhan tanaman. 

Arifin mengatakan, pengguna- 
an pupuk sangat efektif dalam 
mendorong peningkatan produk- 
si pangan. Karena itu, PT Pupuk 
Indonesia akan memperkenal- 
kan kepada para petani pola pe- 
mupukan tanaman padi yang 
tepat, 

Mulai tahun 2013, PT Pupuk 
Indonesia akan membuat 4.000 
pilot proyek di lahan seluas 4.000 
hektar untuk memperkenalkan 


Rasa nasi berubah 


Dalam seminar pupuk nasi- 
onal, peneliti dari Pusat Pene- 
litian Internasional Jepang un- 
tuk Tlmu Pertanian, Masato Oda, 
mengatakan bahwa dampak bu- 
ruk konsumsi urea yang berle- 
bihan pada tanaman a seperti 
orang yang menderita gula darah, 
yang akhirnya akan berdampak 
pada kesehatan manus 

Produktivitas padi memang 
akan meningkat seiring dengan 
peningkatan asupan urea. Na- 
mun, hal itu justru akan ber- 


Catatan: "Sampal Agustus 2012 
Sumbar: PT Pupuk Indonesia 


dampak buruk pada kualitas rasa 
nasi yang dikonsumsi. Orang 
akan meninggal kalau kelebihan 
nutrisi. Begitu juga dengan ta- 
naman padi. Tantangannya me- 

bagaimana memberikan 
tepat pada iklim yang ber- 


ubah, 
Jepang mempunyai dua tipe 


padi hibrida, yaitu tipe produk- 
tivitas tinggi dan yang rasanya 


enak, tergantung pada input 
urea. Menurut Masato, pengem- 
bangan padi dengan kualitas rasa 
yang lebih enak berpeluang 
besar, 

Menurut Arifin, penggunaan 
urca dengan dosis tepat dapat 
menekan anggaran subsidi dan 
bisa mendorong perbaikan kiner- 
ja perusahaan pupuk nasional. 
Hal ini karena peluang volume 


juta ton GKG, 


giling (GK), tetapi pada tahun 
1996 naik menjadi di atas 5105 
ubsidi urea pada 
sedikit 
di men- 


periode sama dari tadin 
di atas 2,6 juta ton mer 
dekati 3,92 juta ton. 

Akan tetapi pada tahun 1997, 
produksi padi turun menjadi 
49,34 juta ton karena subsidi pu- 
puk juga turun menjadi 3,32 juta 
ton. Tahun 1999-2009, volume 
pupuk bersubsidi terus naik dari 
344 juta ton menjadi 416 juta 
ton, Produksi padi juga naik dari 
5087 juta ton GKG menjadi 
64,84 juta ton GKG. (MAS) 


UL 


PI 


IKAN/ 


YA 


Kepiting Bakau Diekspor ke Jepang, China, dan Filipina 


MAKASSAR, KOMPAS — Ke- 
piting bakau yang dibudidayakan 
di sepanjang pesisir Kabupaten 
Bone, Sulawesi Selatan, telah me- 
nembus pasar Asia. Daging ke- 
piting yang berhabitat di kawasan 
tanaman bakau itu amat dige- 
mari di Jepang, China, dan Fi- 
lipina. 

Budidaya kepiting — bakau 
umumnya menjadi mata penca- 
harian utama warga di Keca- 
matan Cenrana, 230 kilometer 
arah timur Kota Makassar, se- 
lama dua dekade terakhir. Sentra 
kepiting bakau tersebar sedikit- 


nya di enam desa, yakni Desa 
Labotto, Cakkeware, Laoni, Pu- 
sunge, Pallime, dan Panyiwi. 
Sekretaris Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Bone Wa- 
hidah, Minggu (7/10), mengemu- 
kakan, budidaya kepiting bakau 
berkembang pesat berkat kerim- 
bunan hutan bakau di sepanjang 
21 kilometer garis pantai di Teluk 
Bone. Di Kecamatan Cenrana 
terdapat sekitar 30 pedagang pe- 
ngumpul yang menampung ke- 
piting dari sekitar 1000 warga, 
Para pedagang pengumpul me- 
masok daging kepiting ke se- 


jumlah eksportir di Makassar. 
Daging yang d hkan dalam 
tiga jenis kualitas itu dijual se- 
harga Rp 80.000-Rp 120000 per 
kilogram (kg). Produksi kepiting 
dalam sebulan rata-rata 100 ton 


hingga 120 ton. Sekitar 80 persen 
di antaranya untuk memenuhi 
kebutuhan ekspor ke Jepang, 
China, dan Filipina. 

Menurut Wahidah, tingginya 
minat pasar ma negeri mena 


Tama lebih berat 05 kg 


dari kepiting bakau biasa dan 
tidak berbau lumpur atau amis 
seperti pada ikan,” ujar Wahi- 
dah, 


Kepala Desa Laoni, Nur Lawu, 
mengatakan, budidaya kepiting 
bakau dilakukan warga dengan 


reka menaruh beberapa 
dan ular sawah yang dipotong 
kecil-kecil di dalam bubu sebagai 
umpan kepiting. 

"Kepiting akan masuk dengan 
sendirinya ke bubu. Dalam se- 
pekan, seorang warga umumnya 


mendapat 10 kepiting seberat 8 
kg,” kata Nur Lawu. 

Menurut Nur Lawu, penanam- 
an bakau giat dilakukan warga 
sejak pertengahan tahun 1980. 
Mereka menanami lahan seluas 
15 hektar dengan bibit bakau 
(propagul) yang diperoleh dari 
anakan bakau yang tumbuh liar 
di kawasan pantai. 

Kebetulan menanam bakau ti- 
daklah terlalu rumit karena ta- 
naman pesisir itu akan tumbuh 
dengan sendirinya setelah pro- 


pagul ditanam dengan jarak an- 


tara 0,5 meter. (RIZ) 


KYOCERA yang identik dengan ketangguhan dan efisiensi telah memenangkan penghargaan dalam 
bidang teknologi berkat kesuksesannya mengembangkan teknologi ECOSYS. KYOCERA telah diakui 
sebagai mitra kerja yang efisien dengan biaya operasional rendah serta produk ramah lingkungan yang 
dilengkapi dengan kualitas warna yang unik. Variasi modular KYOCERA memberikan kemudahan dalam 
memilih produk multi fungsi & printer yang tepat untuk kebutuhan Anda. 


Dapat Diandalkan. Terpercaya. Efisien. Berkembang lebih mudah, dengan KYOCERA. 


PT. KOMINDO BIZOLUSI 


Untuk informasi lebih lanjut, hubun: 


Jl. Kaji No. 23C - Jakarta Pusat 10130 
Tel: (021) 6385 4333 (Hunting) Fax: (021) 6385 5592 
Website: www.komindo.biz Email: sales@komindo.biz 


KYOCERA Document Solutions Singapore Pte Ltd 
KYOCERA Document Solutions Inc. - www.kyoceradocumentsolutions.com 


KYOCERd 


Document Solutions 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


EKONOMI 


Aturan Rumah 
Subsidi Direvisi 


Pemerintah Lebih Dorong Rumah Inti Tumbuh 


JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perumahan 
Rakyat berjanji akan merevisi aturan tentang batas 
minimal luas rumah sejahtera tapak yang bisa 
mendapat fasilitas likuiditas pembiayaan perumah- 
an, Sebagai gantinya, pemerintah akan lebih men- 


dorong rumah inti tumbuh. 


Demikian disampaikan Deputi 
Perumahan Formal Kementerian 
Perumahan Rakyat Pangihutan 
Marpaung, di Jakarta, Minggu 
(7/0). 

Dalam Peraturan Menteri 
Perumahan Rakyat (Permenpe- 
ra) Nomor 13 Tahun 2012 ten- 
tang Perumahan dan Permukim- 
an, rumah sejahtera tapak yang 
bisa memperoleh kredit pemilik- 
an rumah dengan dukungan fa- 
silitas likuiditas pembiayaan pe- 
rumahan (FLPP) adalah yang 
memiliki luas minimal 36 meter 
persegi (m9. 

Menurut Pangihutan, revisi 
Permenpera No 13/2012 dilaku- 
kan menyusul keputusan Mah- 
kamah Konstitusi tanggal 3 Ok- 
tober 2012 yang membatalkan 
ketentuan Undang-Undang (UU) 
Nomor 1 tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Per- 
mukiman Pasal 22 Ayat (3) yang 
melarang pendirian rumah tung- 
gal/deret berukuran kurang dari 


Uji materi terhadap UU No 
1/2011 diajukan Dewan Pengurus 
Pusat Asosiasi “Pengembang 
Perumahan dan Permukiman Se- 
luruh Indonesia. 

Ia mengemukakan, revisi per- 
menpera akan mengarah pada 
pengembangan rumah inti tum- 
buh bagi masyarakat berpeng- 
hasilan rendah. Rumah inti tum- 
buh bermakna bahwa pemba- 
ngunan rumah dengan luas lantai 
36 m2 (tipe 36) dapat dilakukan 
bertahap. Namun, pengembang 
diminta menyediakan luas tanah 
yang memadai bagi konsumen 
untuk rumah inti tumbuh. 

"Luas rumah 36 m? membu- 
tuhkan penyediaan kavling lahan 


berukuran minimal 60 m2,” ujar- 


1, harga satuan 
rumah sejahtera tapak di Papua 
saat ini dipatok maksimal Rp 145 
ita, Dengan kondisi hi lahan 


g lebih rendah dibandingkan 


dengan DKI Jakarta, luas rumah 
yang dijual diharapkan totap 36 


PR, 


Dorong penyerapan 


Kementerian Perumahan Rak- 
yat menargetkan penyerapan 
rumah bersubsidi dengan FLPP 
bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah sebanyak 143.200 unit. 

Hingga pertengahan Agustus 
2012, FLPP yang disalurkan le- 
wat perbankan baru 21.857 unit 
atau 15,26 persen dari target. Dari 
jumlah itu, penyaluran rumah 
sejahtera tapak bersubsidi seba- 
nyak 21858 unit, sedangkan 
rumah sejahtera susun hanya 4 
unit 

Sebelumnya, Ketua Umum 
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi 
Pengembang Perumahan dan 
Permukiman Seluruh Indonesia 
Eddy Ganefo meminta pemerin- 
tah segera merevisi Permenpera 
2012 dan perjanjian kerja 
sama dengan perbankan terkait 
penyaluran FLPP, 
itu diperlukan agar 
rumah di bawah tipe 36 segera 


terserap pasar dan developer 
yang khi fokus dalam pe- 
ngembangan perumahan bagi 


masyarakat berpenghasilan ren- 
sa memperoleh akses k 
ari bank-bank peny 

FLPP, (LKT) 


Batubara Kualitas Rendah Tak Diekspor 


BANJARMASIN, KOMPAS — 
Pemerintah mempertimbangkan 
untuk tidak membolehkan e 
por batubara berkualitas rendah, 
misalnya batubara berkalori di 
bawah 5.000 kilokalori 
gram. Batubara kualitas rendah 
tidak diekspor karena akan di- 

ah di industri berbasis batu- 
seperti pabrik pupuk atau 
metanol, 

”Apakah tahun 2014 ekspor 
batubara distop? Jawabannya ti- 
dak. Yang dihentikan adalah ba- 
han mentah mineral-mineral," 
ujar Menteri Koordinator Per- 
ekonomian Hatta R 
nyampaikan kuliah umum Ren- 
-ana Induk Percepatan dan Per- 
luasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia dan Kondisi Pereko- 


nomian Indonesia Terkini di 
Universitas Lambung Mangku- 
rat, in, Kalimantan Se- 


latan, Sabtu (7/10). 

Soal energi, Hatta menjelas- 
kan, pertumbuhan — konsumsi 
energi Indonesia mencapai 10 
persen per tahun, Saat ini In- 
donesia memerlukan energi 3,5 
juta barrel ekuivalen minyak. Ta- 
hun 2014 meningkat mendekati 5 
juta barrel ekuivalen minyak dan 


Kum 


Hatta Rajasa 


tahun 2025 mendekati 10 juta 
barrel ekuivalen minyak. 

”Dari mana itu semua? Kalau 
kita gabungkan minyak, gas, dan 
batubara kita semuanya, totalnya 
sekitar 6 miliar barrel (ekuivalen 
minyak) per hari. Hari ini kita 
boleh ekspor (batubara) karena 
kebutuhan kita baru 8,5 juta bar- 
rel (ekuivalen minyak). Nah, di 
atas tahun 2014 seluruh energi 
diperlukan di dalam negeri,” 
kata Hatta. 

Menurut Hatta, untuk meme- 


nuhi kebutuhan energi ja 
panjang, Indonesia harus 
memikirkan soal energi baru dan 
terbarukan, "Yang adi tidak 
cukup, harus ditambah energi la- 
in, seperti energi angin, bioter- 
mal, dan sinar matahari,” kata 
Hatta. 

Beberapa waktu yang lalu, 
Menteri Energi dan Sumber Da- 
ya Mineral Jero Wacik menga- 
takan, pemerintah mengontrol 
produksi dan ekspor batubara 
agar mampu memenuhi kebu- 
tuhan dalam negeri pada masa 
depan. Kebijakan itu diharapkan 
mendorong investasi di bidang 
energi baru dan terbarukan, 
perti panas bumi, matahari, 
angin, dan air 

"Pelaku industri batubara ha- 
rus menata diri sejalan dengan 
proyeksi tersebut. Dewan Energi 
Nasional memproyeksi 
tan peran batubai 
energi tahun 2025 
Jero. Dengan sumbangan 
persen, batubara akan mei 
sumber energi utama di mase 
depan. Pemerintah berkepen- 
tingan untuk mengaturnya demi 
ar-besarnya kesejahteraan 
warga Indonesia, ( 


Bisnis Waralaba di Yogyakarta 


Pengunjung berkonsultasi tentang bisnis waralaba dengan beberapa perusahaan waralaba peserta Info Franci 
Expo di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (5/10). Bis 


terus berkembang antara lain karena banyaknya sekolah, kampus, dan perkantoran di kota tersebut. 


KOMPAS/FBAGANATA INDIA RIATMOKO 


» and Business Concept 
waralaba di Yogyakarta 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri Tenaga Kerja dan Trans- 
migrasi Muhaimin Iskandar me- 
minta peranan atase tenaga kerja 
mengoptimalkan pelayanan dan 
perlindungan tenaga kerja In- 
di luar negeri. Ai 
tenaga kerja juga harus proakti 
membela dan menangani per- 
salahan tenaga kerja Indone- 
hak normatif maupun 
pidana di luar negeri, 
Muhaimin menegaskan hal ini 
dalam Rapat Koordinasi Forum 
Komunil Ketenagaker- 
an RI di Seoul, Korea tan, 
btu (6/10). Terdapat 13 atase 
ap kerja di Hongkong, Ma- 
laysia, Singapura, Korea Selatan, 
Brunei, Arab Saudi (Riyadh dan 
Jeddah), Kuwait, Gatar, Uni Emi- 
rat Arab, Taiwan, Suriah, dan 


Jordania. 

“Sikap proaktif dari atase tena- 
ga kerja di negara-negara pe- 
nempatan dibutuhkan dalam pe- 
nanganan penempatan dan per- 
lindungan TKI di luar negeri. 
Fungsi perlindungan pela- 
yanan TKI harus terus ditingkat- 
kan agar berbagai pemasalahan 
yang ada, seperti gaji tidak di- 
bayar, kecelakaan kerja, kontrak 
kerja tidak sesuai, pemulangan 
TKI, penganiayaan, dan banyak 
hal lainnya, dapat teratasi soge- 
ra,” kata Muhaimin, 

Indonesia menempatkan se- 
dikitnya 6,5 juta pekerja di luar 
negeri, yang sebagian besar men- 
jadi pekerja rumah tangga. Mere- 
ka rentan dieksploitasi dan men- 
jadi korban pelanggaran hak 
asasi. Nasib mereka akan sema- 


kin terancam karena DPR me- 
nyusun draf rancangan un- 
dang-undang (UU) TKI yang le- 
bih buruk daripada UU Nomor 
39 Tahun 2004 tentang Penem- 
patan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri 
Atase ketenagakerjaan mem- 
punyai tugas pelayanan tenaga 
sperti perlindungan, pen- 
dataan TKI di negara penem- 
patan, pemantauan keberadaan 
TKI, penil: terhadap mitra 
usaha atau agen dalam peng- 
dokumen TKI, up: 
TKI, legalisasi per 
atau kontrak serta pem- 
an TKI di luar negeri. 
unci penyelesaian permasa- 
an TKI di luar negeri adalah 
perbaikan regulasi, mekanisme 
penempatan dan perlindungan 


14 instansi 
dalam pe- 
ta Muhaimin. 
analis kebijakan 
Migrant Care Wahyu Susilo men- 
dukung upaya pemerintah mem- 
perkuat fungsi dan kewenangan 
atase tenaga kerja. Menurut 
Wahyu, sudah seharusnya peme- 
rintah memperkuat kewenangan 
t ketenagakerjaan di luar 
sehingga sistem perlin- 
dungan TKI berjalan optim 
”Sudah semestinya fur 
se ten diperkuat. Ke- 
mentei ar Negeri juga 
rus mau memberikan kewenang- 
an diplomatik penuh kepada ata- 
se tenaga kerja supaya mereka 
bisa lebih optimal melindungi 
TKI,” kata Wahyu. (HAM) 


koordinasi di anta 
dan lembaga terk: 
nanganan TKI, 

Di Jakarta, 


kt 


Kontan Edisi 8 - 


14 Oktober 2012 


Masa Emas Unitlink 


Berakhir 


Pertumbuhan penjualan premi baru unitlink kalah dari 
asuransi jiwa tradisional. Minat nasabah membeli produk 


unitlink menurun gara-ga 
Bagaimana nasib unitlink 


Investasi: Penguatan IHSG 
akan berlanjut pekan ini 

Bisnis: Rencana TransCorp jika 
berhasil menguasai Carrefour 
Usaha: Mengintip peluang usaha 
jasa reparasi sepatu dan tas 
Kocek: Keluarga muda harus 
lebih bijak membagi pos penge- 
luaran setelah kelahiran anak 
Kedai: Mencicipi kwetiau 
medan di Kwetiau Akang, 


Jakarta 


Terbit tiap Senin 


ra kondisi pasar modal suram. 
€ depan? Simak Laporan Utama. 


Untung Baca Kontan 


Dapatkan merchandise menarik dengan Paket Langganan sbb : 


PRODUK LANGGANAN 


6 Bulan 


Mingguan 4 Edisi Khusus KONTAN 


Tas Eksklusif 


335.000,- KONTAN 


12 Bulan 


Travelbag 


670.000, KONTAN 


KONTAN Komplit “ « KOMPAS 


Tas Eksklusif 


810.000 KONTAN 


Travelbag 


1.620.000, - KONTAN 


“ Harian KONTAN, Mingguan KONTAN, Edisi Khusus KONTAN 


Dapatkan KONTAN di TB Gramedia se Jabodetabek 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Customer Hotline : 021 536 53 100 


SALAH SATU 


impoerna Tbk 


men 


Surabaya 60293 


1913 


PT HM SAMPOERNA Tbk 


Men p lebih dari 


Kretek Tangan" 


Pulau 


jawa 


AMPOERNA Tbk. 


EKONOMI 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


REKAPITULASI KURS BELI BI PEKAN LALU TERHADAP RUPIAH 


DOLLAR AS POUNDSTERLING 
150,00 mado,oo 11177500 Tes 
9 Ban Ka MI 14.675,00: — 
9.010,00 : 1157500 1 

1 2 3 4 1 2 3 4 5/10 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 
DATA MINGGUAN, 1-5 OKTOBER 2012 


DOLLAR AUSTRALIA DOLLAR SINGAPURA DOLLAR HONGKONG YEN JEPANG EURO 
960000 9320,07 | 7-12000 , 117500 117225 | 11800 M584 | 185000 
9300100 HA ai 137000 1.170,00 11600 1170000 4 | 
A97 11.829,73 
9.000,00 | 732000 - 1165100 1400 1155000 ! 
1.2 3 4 yo 1 3.4 5/10 1 2 3 4 yi 12 3 4 570 1 2 3 4 si 


PROFIL CEO GE INDONESIA 


Kontribusi untuk Indonesia 


perusahaan teknologi maju, jasa, 
dan keuangan. GE ada di 
Indonesia sejak tahun 1940 


| 


KOMPAS/PRLYOMBODO, 


belanja konsumsi yang berkontribusi 
terhadap produk domestik bruto (PDB). 
Target kami, masih akan tumbuh tinggi, 
Pesawat dan kereta, saat sudah sampai 
batasnya, yang bisa ditingkatkan adalah 
jasa. Jadi, ada kesempatan terbuka me- 


Memasok lokomotif dan pesawat? 

GE menyuplai lokomotif diesel ke PT 
Kereta Api Indonesia (KAT). Yang perlu 
bersama KAI, menjadikan 
Indonesia sebagai pusat jasa lokomotif 
di ASEAN. Kami punya kemampuan 
dan kapabilitas untuk jasa lokomotif di 


Kami menggunakan pendekatan 
yang sama dengan Garuda. Garuda bi- 
lang mau beli mesin GE. Tapi apa lagi 
yang bisa ditawarkan? GE menawarkan 
tumbuh bersama. Maka, Garuda harus 
punya kapabilitas dan tak hanya jadi 
pemain lokal, tetapi juga regional. 

Kami ingin investasi pada sesuatu. 


Kami kembangkan juga service center of' 


excellence sehingga bisa mendorong 

pertumbuhan yang lebih tinggi lagi 
Produk yang GE andalkan di sini? 
Kami masuk di lima bisnis, yaitu me- 


sin pesawat, transportasi, energi (pem- 
bangkit listrik dan distribusi), peralatan 
kesehatan, dan penerangan. Kontribusi 
terbesar dari pesawat dan energi. Saat 
ini yang tumbuh adalah infrastruktur. 
Tapi, infrastruktur ada titik jenuhnya. 

Nah, energi ini luas sekali. Selain 
pembangkit listrik yang masih kita bu- 
tuhkan, sekarang kapasitas dasar total 
masih kurang terpenuhi, Problem listrik 
adalah bahan bakar. Macam-macam, ti- 
dak hanya batubara dan gas, Ada juga 
masalah ketersediaan dan distribusinya. 

Maka, pendorong utama bisnis masa 
depan GE adalah energi. Kita bicara 
soal pembangkit listrik, minyak dan gas, 
manajemen energi agar transmisi dan 
distribusi lebih efisien, serta energi ter- 
barukan. Misalnya, bagaimana mem- 
buat pembangkit listrik di desa-desa 
menggunakan bahan bakar di situ, baik 
sampah maupun limbah pertanian. 

Batubara Indonesia banyak, tapi 
mungkin yang persentase kalorinya 
rendah tidak ada yang mau beli. Pa- 
dahal bisa jadi sumber energi yang baik 
jika bisa dasiikasi, Gas disalurkan ke 
pembangkit. Karena itu, kami punya 
teknologi yang namanya gas engine de- 
ngan ukuran yang bermacam-macam, 
misalnya 1 megawatt (MW) dan 5 MW. 

Kesehatan juga penting bagi GE. In- 
deks daya saing global Indonesia di pe- 
ringkat ke-50, Salah satunya karena 
skor kesehatan masyarakat belum ting- 
gi. Hal ini terutama didorong kesehatan 
masyarakat pedesaan. Maka, kami bikin 
program kesehatan pedesaan. Kami pu- 
nya teknologi misalnya, mesin ultraso- 
nografi yang sebesar ponsel. 

Peta persaingan? 

Saat ini kompetisi selalu keras di 
mana pun kita berada karena kecepatan 
orang mengejar teknologi selalu cepat. 
Hubungan baik tidak lebih panjang dari 
teknologi. Kalau saya bisa ngopi bareng 
si X, enggak mungkin pihak lain tidak 
bisa melakukan hal yang sama, Bagi 
kami, itu adalah kompetitor baik. Yang 
membedakan, ada produk superior yang 
jangka waktu teknologinya dikejar cu- 
kup lama. Atau melakukan ko-kreas 
dengan duduk bareng bersama konsu- 
mer, Apa masalahmu, bagaimana kami 
bisa bantu. 

Perbincangan dengan Direktur Uta- 
ma PT Garuda Indonesia Tbk Emirsyah. 
Satar soal guantum leap Garuda sangat 
menarik. Akhirnya, tercapai kerja sama 
Garuda dengan GE Indonesia dengan 
nilai bisnis 1 miliar dollar AS. Hal se- 
rupa juga dilakukan GE Indonesia de- 
ngan PT KAI dan PT PLN. 

Posisi GE Indonesia di peta global? 
Indonesia masuk ke most of' sexiest 
market GE, saat ini. Hal ini karena kon- 
disi Indonesia yang ekonominya tum- 

buh dengan jumlah penduduk yang 
mendukung, 


Kode Emiten Seb M9 Id Pat M- vol Per 
AAL AstraholestariTbk—— 22100 22100 650 21200 -M00 8270500 1675 dengan nilai investasi saat ii 
Ae jaan Ios Ia BE AN TN DANA OAT kitar 1,2 miliar dollar AS 
ADRO — Adaro Energy Tb TA00 TAM TA20 060 —DY TAsA3LOO — 347 1 
AISA —TigaPilar SejahteraFondTnk,o)”740 750 720 750 10 33152000 864 sel Fr Ge mihar@ollar | 
AKRAAKR Coroorindo Tbk. T175 A20 3975 125 50 459/85025716,96 | 
ANIM— Aneka Tambang (Persero) TBC. 1340 1380 1310 1350 10 6L09LOOO 1353 
ApIC Pacific Strategic Financial Tk — 200” 245 200 23030 92021000 30,68, OLEH DEWI INDRIASTUTI 1 
PLN Agung Podomoro Land Tbk 345 375 340 370 25 12192250 Lb, — u $ 
Asi Asta International Tok T300 “goo 250 “H2N0 “00 242391000145 
SRI. Jam Sutera Realty Tb, 490 495 470 290 310.995.000 92 
AUTO “Astra Otoparts Tbk, 3.850 3951 3550 3875 25 543000 1301 ” Fi 
BBCA Bok Contal Asia TER 14009907800 7.850 — 396.000 09 engan semangat lebih lokal dan 
BEKP Bank Bukopin Tic Bag G0 20 sy — AIDS 626 berkontribusi terhadap pertum- 4 
BBI — Bank Negara Indone TE) TO) Tam Tao 5 IWOLL 00 — an pere i: i: 
BERI — Bari Raiga Indonesia TO TIM IN YAN — —T7NGO00 0,3 buhan perekonomian Indonesia, 
BBIN Bank Tabungan Negara TATO 1400 1.360 1390” R0 92709500 9,23 Handry Satriago diminta memimpin 
EDAN ank Danamon Indones TEE 6.100 6200 GL “GB 5906500 GIA General Electric (GE) Indonesia sejak 
BH — Bhakti Investama Tbk 520” SIN 490 51010 02038000” 10.36 General Electric (GE) Indonesia sejal 
BIP| — “BenakatPetrolaumEneray Tbk 182 Ap6 179 140 101.509.000 16493 2010. Pelahap semua buku, termasuk 
BIS — ISI International To TATO Tag Iban TA90 BO” 3710500 — D7A 
BIBE Bank Pemb Daerah Jabar 90 1120 1000 100 AO AAL 3, sastra karya Pramoedya Ananta Toer, 
ESL — Sentul City Toke 20 210 It 19 1 201107300 LG wet il an Dewi Les- 
MRI Bank Mandiri (Persera) TE E.050 “200 250 B0 69 7605250. 1263 Arswendo Atmowiloto, dan Dewi Les f 
BMIR Global Mediacam Tbk 2175 2175 2050 2175 11.539.500” 17,97 tari, itu mengaku bangga menjalani 16 
ENGR —Bakrio Broo bi 0 M0 D 25500 10,93 a kerjanya da 1 
Oa Yono tuban ERA MO SIT 30 — ENI 1 daun masa kerjanya den Ind tea, 
BRAU Berau Coal Energy Tbk 173 176 An 158 Ba Saya merasa ada kontribusi. Tidak 
BRWS — umi Reso1rces MinertE TDK 30361495 31049 -37.0RA000 74,76 : : tedan-membawu 
BSDE “umi Seong Damai Toke ”—T090 IGO -TO0N 11020 IO04770 — 165 hanya mengeruk bumi dan membawa 
BUMI — Bumi Resources Tbk 30 7, 10 20 763.110.500 3 hasilnya ke mana atau membuat pro- 
EWPT BW Piatation Tb Taro asn 390 Tiago —20 Tas 6.000 IAH 5 smbtihayaks g 
BYAN — Bayan Resources TO mangan Dat 0 duk yang membahayakan. Produk yang 
CFIN — Cltpan Finance Indonesia Tbk. 400 395 5 T6235NT AH kami hasilkan bermanfaat bagi orang 
Cupi  Golorpeke Indonesia Tok, TI Tas Tn 70 5381MO 134 ain" kata T3 ssiden dan Chiei 4 
CN tra Marga Nusophala Pertada 2.175 2.250 2075 2.225 -50--23.287000 1009 lain,” kata Handry, Presiden dan Chief' 
PIN Chargen Pokohand Indonesia 2972 3.12 2925 30, 29.788500 1,66 Executive Officer GE Indonesia, bebe- 
CTRE — Ciputra Development Tbk 700 T2O G00 690 —10 apa waktu Jal 
DEWA Dasa Hore Tt 5. 0 0 0 rapa ka u lalu, $ & 
ojo Iiland Development TC 335 Tap Tp 3) 5 i Aligi ” 
ge —apan— , Berikut wawancara dengan Handry 
EL Elnusa Tok 15 19 183 06 1 di ruang kerjanya di Jakarta, 
ELIV ”— Bakrieland Development Tbk. 54 51 52 5d visi isi Gl 3 ia? (| 
En Pn mM Apa visi dan misi GE di Indonesia! PR! 
EXCL YL Anjata Tbic B700 Ts) BEOI B930 250 Kami ingin lebih lokal dan berkon- TI 
GGRAT Gudang Garam TDK ID BNA00 Boat TI) ibusiterliadk 5 i / 
GIAA — Garuda Indaneri Farro) TDK. 6706 10 Aribusi terhadap pertumbuhan ekonorat / 
GJIL — Gajah Tunggal Tok, 00 7325 Ta Ea Indonesia. Sekitar 60 tahun di Indo- | 
HUI Harum Eneray Tic 2900 “DAN 5g “2.00 3 Ne Pp Pe PI oa 
ICHp —Indofond CEP Sukses MAUT 6.00 6950 “6300-6900 500 kami selalu menjadi pemasok 
IGAR Champion Pacific Indonesia TDK. 035 445 43 GA) 5 eguipment yang sangat bagus. 
PB talas ea aah Sejak tahun 2010, kami memakai | Handry Satriago 
Inca al nda Tp TA TIP Tan 3 pendekatan baru yang disebut sebagai 
Ie oto Sa METAFTK.—00 “831“01 ID rekan bisnis, Dari pemasok peralatan misalnya dengan Garuda Institut atau 
INIA  Intraco Penta Tbk, 630 630 G0 620 IT menjadi rekan bisnis. Selain itu, kami dengan Pertamina, 
Iwip Indocement Tunggal HERE “TO 000 1.120 YG,50 2000 “00 Ha “ae an £ in 
Men Han juga punya kontribusi terhadap negara. Jadi Indonesia bukan hanya pasai 
IIMG — Indo Tambangraya Megah Tik, 41.290 42000 40801 @L900 450 Maka, kami kembali lagi pada filosofi Tepat sekali. Mungkin kalau kita ba- 
IPEA — JapfaComfeed Indonesia Tbk. 4/25 5.050 4650 4975 250 1 Pa Pe 
JPRS— Jaya Pari Steel Toke 375 5 365 375 dasar bahwa kami akan tumbuh jika wa dalam konteks bisnis, saat orang ada 
JSM —Tasa Marga Perserc7 TBK 5300 -59SI 5700 530 TO, ogara n anisua i suatu negara, harus dipa 2 se- 
aa La OA negara tumbuh. Pertumbuhan suatu di suatu negara, harus dipandang se: 
KUBE Kalbe Farma Tbk 910 995 875 dk0 D0 negara ada kontribusi dari pertumbuh- — bagai pasar yang harus didorong. Ba- lalui 
KRAS — Krakatau Steel (Persero) Tbk 210 140 670 710 erusi el s: 'a i S 1 iuala 
Kepala Sal Pu Ah an perusahaan. Pertanyaan dasarnya, gaimana caranya, Datang, jualan, lalu 
LPKR Lippo Karawaci Tok, 90 IM IN IN apa yang bikin kamu bangga kalau ka- kabur atau mengembangkan sesuatu. 
Sip PP London Sumatra dores 2.190 TI 2200 30050, ara Juta Kimi saat kliei na 
Ae aa dada aa aa mu kerja di GE Indonesia. Kami bangga Tahun 1998, saat klien kabur dari p 
MAP Pa Maa : sa 21m ad aa - bisa mendorong pertumbuhan ini. Ka- Indonesia (krisis ekonomi), kami justru — adalah mi: 
MOLI Modernland Realty Ltd. Tbic 510 53 4 a “dal. batil 1 ke tuala investasi. Kami percaya ini adala 
Be ia NA TER T220 1230 TO Teo 0 lau tidak, balik lagi ke jualan produk. investasi. Kami percaya ini adalah pa- 
Mn ata Hutunarg Cinta BPO 27 R0 Aipa —p Dengan spirit itu, apa pun yang mau sar. Dulu, mungkin kita memandang In- 
Sen Has NN kami hasilkan di Indonesia selalu mem-  donesia pasar masa depan, Problemnya, 
Pa Sa an—— AA AA bawa teknologi baru, Kami bangga da- segalanya dilihat masa depan. Sekarang — ASEAN, 
Pu Indonesia : ' A : $ 
PN — IA Tn lam 2 tahun ini berhasil membawa ba- kita berubah. Kita lakukan sekarang. 
pke pen Hat da in TA 2 nyak hal, yaitu teknologi yang cukup Ekonomi Indonesia tumbuh, bagaima- 
PIBA ”— Tambang Batubara Bukit Asam.16/00 16.900 16.000 16/50 50 # pandan Pa 5 v 9 
PTpp PP (Persero) Tbie FE MS TEORI PTC TTD FI baru di dunia industri, misalnya mem- na GE memanfaatkan momentum ini? 
BWON Pakuwon Jati Tbk, 2710 200 260 275 5 365603000 An/L 'a asli es ra 3 Gi ja da “anggi ami sel a digi pa- 
Bala —enaata ke GERTRTOTIN TAN TIA an aa bawgunesin pesawat Ie Garuda dan sie kami selalu dna digib Rea 
SGRC — Sampoerna Agro Tbk. 2975 290 2590 2,575 TO 33.7AL000 15,77 Lion yang efisien dan tidak polutif. Lo- — litasnya, dalam dua tahun ini, GE tum- 
Simp —Satim Ivomas Pratama TBC—1.290 1.300.220 1.250” 4062572000 2 if sbititefsler: pemberat a digit Ke - Tag 
Se Os EA AN adab komotif yang lebih efisien, pembangkit buh dua digit. Kebetulan terbantu in: 
pa—mguk Onag Tk TO LA NAN MANIA listrik beremisi rendah, atau alat ke- frastruktur Indonesia yang tumbuh. 
ShaniK —Sinarmas Multartha Tok ”— 4500” 601 A00 4429 -125 — 065H010162 tari dariban hinga tarjanuka anu Mursta Si Sinbangki 
Sa AT BINMAS NTT ANT TSI sehatan dengan harga terjangkau. Perlu kereta api, pesawat, pembangkit 
Sk Yana eta emas Ll IAIN Aa LAM 160 1 Kami bangga kalau ada konsumen listrik. Kalau tidak ekspansi, pesawat 
STAR — star Petocnam Tbk EM 115.000 TIB,73 4 “1 akiba TDuE PARA NT 2 Bean BE dara hari 
Kan ia TAN Ia aa yang maju akibat kontribusi kami. Ma- akan diparkir di mana? Bandara harus 
Ara Lan ian lin o—etaan ka, kami menyediakan waktu untuk bi- dibangun, jalur ganda kereta api juga. 
ad La 6 
Ha Ba aa na cara dengan anak-anak muda atau ma- Prinsipnya, semakin banyak kelom- 
TAN Irada METER 160 0 Jan AN) 0 IL65201 126 hasiswa, Pengembangan bakat lokal itu pok kelas menengah, semakin besar 
Ulisp —Bakile Sumatra Plantatane 139141 123 12617 D6A0000 514 
UNIR— United Tractors Tbk, 20.500 21050 20050 20550 50 3473700 1204 
UNYR —Unlavar Indonesia TER 25750-26.00 25.309 26.050 00 14.599.000 4.66 
WIKA Wijaya Karya (Persero) Tok.” 1.260 1550 1210 1430 10 9017600 20,77 
KURS UANG KERTAS ASING Fabel : 
1 2. K tan Bidik Nasabah Ritel 
2 w—5 au esempatan bid saba me 
US$ 9000100 9.500,00 10.090,00 9610,00 
Pound Un83 1550900 16390176 1557500 JAKARTA, KOMPAS — Ke- syarakat atau nasabah ritel. dari total dana kelolaan industri 
hust$ 932007 daano0 1036546 Sao sempatan industri reksa dana di | “Jangan ke investor yang reksa dana berupa reksa dana 
Ta PAN Nan aa Pa Indonesia untuk berkembang itu-itu saja," kata Abi di Jakarta. saham. Lainnya berupa reksa da- 
Aa Ta Na SU AT masih sangat besar. Industrirek- Dalam kesempatan terpisah, na proteksi Rp 42188 triliun, 
5 Pra Ha Tan sadana terutama dapat menyasar Wakil Menteri Keuangan Ma- reksa dana pendapatan tetap Rp 
mn 00 3tamon aa 315500 5 a : 3 
nasabah ritel dari kelompok ma- hendra Siregar mengungkapkan 32.978 triliun, reksa dana pasar 
Hai oo Aap Jeans As —/O AI syarakat berpendapatan mene- data McKinsey, yang menyebut- uang Rp 12,23 triliun, dan reksa 
yen aman ai 10250 ngah. kan bahwa kelompok masyarakat — dana campuran Rp 21,7 triliun. 
Sig Inn KIR LABA Data Asosiasi Pengelola Reksa berpendapatan menengah di In- Abiprayadi, yang juga Presiden 
Dana Indonesia (APRDI) per Juli — donesia bisa bertambah menjadi — Direktur PT Mandiri Manajemen 
2012, yang diperoleh Kompas,  95juta-125jutaorangpadatahun Investasi, mengungkapkan, saat 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS Minggu 7/10), menunjukkan ada 2030. Hal ini seiring dengan per- ini dana kelolaan perusahaannya 
Bank(Ro/USD) bulan (4. Bbwlan(W! —“Gbilan?/ “12bulan (8) 674 produk reksa dana di In- tumbuhan ekonomi Indonesia sebesar Rp 20 triliun, Pada akhir 
BCA (ea 2 Mar) Basis 3syos9 oo OIns/asn — 375/aS0 donesia dengan 502.518 rekening yang 6-7 persen, tahun, dana kelolaan ditargetkan 
Bank Danamon 525/025 551/025 6100/0125 61007025 investor, Jumlah investor ini ha- Data APRDI menunjukkan, mencapai Rp 28 triliun hingga Rp 
Bank BNI (“Rp 100 Juta) 45/25 150/025 475025 sonyo2s nya 116 persen dari kelompok jumlah rekening reksa dana di 25 triliun, 
Santi (cp 00 Ata) na OT Tn 2 berpendapatan menengah Indo- Indonesia” meningkat dari Upaya bank untuk menyosi- 
ane EN AN TN NI nesia yang diperkirakan 45 juta” 359.704 rekening pada akhir ta-  alisasikan investasi melalui reksa 
Lan na aa an Tana orang, Namun, hanya 0,21 persen hun 2010 jadi 476.940 rekening dana juga dilakukan Common- 
Rea 5 aa Fa my MI PI z dari jumlah penduduk Indonesia — pada akhir tahun 2011. Dana ke- wealth Bank Indonesia. 
: Za ala sa maba yang nyaris 240 juta jiwa. lolaan per Juli 2012 mencapai Rp Dwi Kisniarti, Senior Vice Pre- 
EN SN ANA 2 Senat SN meta Ketua APRDI Abiprayadi Ri- 178,098 triliun dengan outstan- sident Head of Wealth Mana- 
Bihan, seat SA AMwa — MN yanto menyampaikan, industri ding 106,223 miliar unit. Dana 'gement Commonwealth Bank 
Bao Panin ssnb2s— Osamoso—)SS0MI5 00/0375 reksa dana berpotensi terustum-  kelolaan ini naik dari tahun 2010 Indonesia, memaparkan, salah 
nk UOB Indonesa CPO Ata 38nned— 3s0/ow 350708” 3507000 buh dengan membidik investor yang sebesar Rp 149099 triliun satu cara berinvestasi kontinu 
Bank DKI Cp Juta s4 R91 Mila) amnsa a18 AB/SO AAS yang lebih luas. Institusi, mi- — dengan outstanding 81,793 miliar adalah program autoinvest. Arti 
Bank B8 5,007,001 5807100 5,30/100 5,30/100 salnya dana pensiun, umumnya unit dan pada tahun 2011 sebesar “nya, nasabah secara otomatis 
PAR SP RA SERA TEMAN TT sudah menginvestasikan dana- Rp 168,237 triliun dengan out- berinvestasi reksa dana setiap 
Tie ma io Ka Si Ah nya. Yang justru masih berpo- standing 98,982 miliar unit. bulan. "Mulai Rp 100000 per 
nan aa OA An OA tensi untuk diajak berinvestasi — Per Juli 2012, sebanyak Rp bulan sudah bisa berinvestasi, 
- H-5 T melalui reksa dana adalah ma- 63,36 triliun atau 35,58 persen ujar Dwi. (IDR) 
Bank Chnatust Indonesia Sanu 500100 Soyaon — so0/a00 
Transaksi Mata Uang 
Kode Us Aud HD INR IDR ay MR NzD PHP sed KRW Two IHB HF EUR GBP 
Usb 10197 0129 an93 a01 20127 0273 08100 asi Datar oo 0212 ag Lorsb Lag 1413 
1 asa on g01s goo 3 aza oa 00an oren ag ons oo 1050 1m usa 
no 375m 7anes tuas cas gaves 20 saat Gun sam Oom (en 12 3325 ar uang 
1g ass san asem ons ae 1s ».. 12518 mays aniss 1m 10 Sm ana we 
og 2593 215en mam las Iga Sung25— eneg Bun anon 105 nm Base mapgKp oo 2sw2x3 —SepaA 
ay 724615 saus 1 ism oonso 5ia rattan 17 span aon 2510 27 Bagas asn ass 
Ng 25m zam ox usa aon cas9 200 ora 21 ae on ooo 32156 Sae am 
12 12205 125 0s ons co js aan angga ons omi apa ono 51a7 150 157m 
pap aya 27 520 175 Oon Oam an 23 Ea an 1g 15 sasa essay 
sc 1225 1259 ass one goo gass oma 100 ame gom too opa 129 1917 
Kw 1in5 13 nya Daan cus na 3 ma ham wa 23an PES I7mgangg 
Tw Bas Ea 37m 0508 gomo 0313 gas 295 ane Ea anna om A91 a20 
Ie 23825 312200 39 asam 9012 (3 10102 Zona am 29 a05 10 nan »39 21tn 
HP song (1 01199 oom toni. ogig Gaun 0707 10023 0750 ono oog1s Won 1215 1209 
EUR 0761 07217 000 Oonad 00001 00008 02512 06278 00185 0620 00107 00262 00051 08255 128 
cup cew uga mg a01 aoi aa aa oam tong as awas a01 otong sein 0007 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TELEKOMUNIKASI 


BUKITTINGGI, KOMPAS — 
Pembangunan serat optik di In- 
donesia saat ini mencapai 80 
persen. Pemerintah mengharap- 
kan pada tahun 2015 pemba- 
ngunan serat optik selesai se- 
hingga semua kota besar di In- 
donesia akan tersambung dengan 
pita lebar. Dengan demikian, per- 
tumbuhan pembangunan ekono- 
mi di seluruh Indonesia akan 
semakin tinggi. 

"Ini sesuai dengan MP3ET 
(Rencana Induk Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekono- 
mi Indonesia) di mana pemerin- 
tah berupaya memberikan layan- 
an sambungan internet pita lebar 
untuk mempercepat pemba- 
ngunan," kata Tifatul Sembiring, 
Menteri Komunikasi dan Infor- 
matika, di Bukittinggi, Sumatera 
Barat, Minggu G/10). 

Tifatul mengatakan, saat ini 
serat optik tersambung hingga 
Manado, Sulawesi Utara, dan se- 
bentar lagi masuk ke Ambon, 
Maluku, dan Ternate di Maluku 
Utara, "Nanti tentunya tidak ha- 
nya di ibu kota provinsi, tetapi 
juga terus masuk ke pedalaman. 
Kalau jaringan merata, aliran in- 
ternet akan lebih cepat, dan ini 
sangat berpengaruh pada per- 
tumbuhan ekonomi,” kata Tifa- 
tul, 

Menurut riset Bank Dunia, pe- 
netrasi pita lebar di sebuah ka- 
wasan akan meningkatkan eko- 
nomi 1,6 persen di kawasan ter- 
sebut. Dengan pertumbuhan 
ekonomi yang cepat, diharapkan 
dalam waktu singkat Indonesia 
naik ke peringkat ke-12 di per- 
kumpulan negara berekonomi 
besar G-20. Saat ini Indonesia 
berada di peringkat ke-16. 

Untuk mencapai peringkat ini, 
layanan telekomunikasi meme- 
gang peranan penting. 

Di Indonesia, peranan komu- 
nikasi sebesar 13,62 persen dari 


Tahun 2015, 
Tersambung Serat Optik 


Indonesia 


pertumbuhan ekonomi yang 
mencapai 64 persen. Omzet bis- 
nis telekomunikasi tahun lalu 
mencapai Rp 400 triliun. 

"Teknologi informasi akan 
mengubah negara kita dari ne- 
gara ekonomi bahan mentah 
menjadi negara ekonomi industri 
kemudian menjadi negara eko- 
nomi inovasi," ujar Tifatul. 

Namun, pencapaian yang ting- 
gi ini harus didukung empat pi 
hak. Pihak pertama, akademisi 
untuk riset dan pengembangan. 
Kedua, pengusaha yang mem- 
bangun bisnis. Ketiga, pemerin- 
tah sebagai regulator. Keempat, 
komunitas teknologi informasi di 
kota itu. 


Generasi ketiga 


Untuk mendukung pencapai- 
an itu, PT Indosat Tbk melun- 
curkan layanan generasi ketiga 
3G di frekuensi 900 Mhz. Selama 
ini 3G hanya berada di frekuensi 
21 Ghz. Presiden Direktur PT 
Indosat Harry Sasongko menga- 
takan, layanan data kecepatan 
tinggi menjadi kebutuhan yang 
sangat dominan. ”"Indikatornya 
bisa dilihat, Indonesia merupa- 
kan peringkat ketiga pengguna 
Facebook dan paling ramai ber- 
kicau di Twitter, dan Youtube,” 
kata Harry. 

Dengan layanan 3G di freku- 
ensi 900 Mhz, pelanggan akan 
menikmati sinyal yang lebih kuat, 
layanan yang lebih luas, dan in- 
formasi data yang lebih banyak. 

”Teknologi ini memungkinkan 
layanan data melalui 3G yang 
lebih kuat dan cakupan lebih 
luas. Kami juga meluncurkan 
merek Indosat Super3G- yang 
menyediakan layanan berselan- 
car kecepatan tinggi dan kuota 
lebih besar di Sumatera Barat,” 
ujar Erik Mejjer, Director & Chief 
Commercial Officer PT Indosat. 

(ARN) 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


Pemetaan 


Rampung 
Tahun 2013 


PURWOKERTO, KOMPAS — 
Badan Informasi Geospasial me- 
nargetkan pendataan dan peme- 
an pulau terluar di Indonesia 
selesai tahun 2013. Untuk 
mempercepat proses pendataan, 
digunakan pesawat kecil tanpa 
awak yang melakukan pe- 
motretan jarak jauh hingga pe- 
mutakhiran informasi topografi 
kondisi pulau-pulau itu, 

Deputi Bidang Informasi Ge- 
ospasial Tematik Badan Infor- 
masi Geospasial (BIG), dahulu 
Badan Koordinasi Survei dan Pe- 
metaan Nasional (Bakosurtanal), 
Priyadi Kardono, Sabtu (6/10), 
menuturkan, pendataan pulau 
terluar yang diperkirakan seba- 
nyak 92 buah itu kini sudah se- 
kitar 50 persen. Ia mengatakan 
hal itu di sela-sela seminar in- 
ternasional tentang mangrove 
yang diadakan Universitas Jen- 
deral Soedirman (Unsoed) Pur- 
wokerto, Jawa Tengah. 

"Saat ini kami berupaya meng- 
gunakan teknologi mutakhir un- 
tuk mempermudah dan mem- 
percepat pendataan,” paparnya, 
Selama ini pemetaan dilakukan 
dengan cara konvensional, yakni 
mengirimkan petugas ke pulau 
itu. Namun, hal itu sangat « 
dilakukan mengingat kondi: 
ografis pulau terluar kebanyal 
berada di tengah 
hingga sangat sulit ditembus. 


Pemanasan global 


Selain kesulitan medan, dam- 
pak pemanasan global juga 
ngat berpengaruh dalam penda- 
taan, Meningkatnya suhu bumi 
yang menyebabkan lapisan es di 
Antartika dan Greenland meni- 
pis, menyebabkan kenaikan per- 
mukaan laut. Hal ini mengancam 
wilayah pantai dan pesis 

Rektor Unsoed Edy Yuwono 
menyebutkan, kerusakan ekosis- 
tem pesisir terus mengabrasi bi- 
bir pulau, Kondisi itu dapat me- 
mengaruhi tinggi muka pulau, 
Bahkan, bakal memicu pulau ke- 
cil tak berpenghuni tenggelam 
saat laut pasang, (GRE) 


NUSANTARA 


Bencana di 5 Provinsi 


Tindakan Tanggap Darurat untuk Atasi Kabut Asap 


PALEMBANG, 
KOMPAS — Kabut asap 
ditetapkan sebagai 
bencana di Provinsi 
Jambi, Riau, Sumatera 
Selatan, Kalimantan 
Tengah, dan Kalimantan 
Selatan. Untuk 
mengatasi bencana itu, 
perlu tindakan tanggap 
darurat. 


lah memasuki musim hujan, hu- 
jan buatan akan tetap dilakukan 
di lima provinsi itu guna mere- 
dakan gangguan asap. Bencana 
ini dinyatakan, kar 
telah mengganggu mas £ 

Demikian dinyatakan Direk- 
tur Tanggap Darurat Badan Na- 
sional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) Tri Budiarto seusai pe- 
luncuran program hujan buatan 
selama 15 hari di Palembang, 
Sumsel, Minggu (7/10). "Pernya- 
taan bencana dikeluarkan oleh 
gubernur setempat, diajukan ke 
BNPB untuk memperoleh hujan 
buatan,” katanya 

Tri mengatakan, kabut asap 
ditetapkan sebagai bencana ka 
rena di lima provinsi itu telah 
mengganggu kehidupan mas 
rakat, terutama pada penerba 
an, pelayaran, jam belajar, 
menimbulkan gangguan ke 
an ga. Hal ini terlihat 
peningkatan jumlah penderita 
infeksi saluran pernapasan akut. 
Data ini dikorelasikan dengan 
jumlah titik panas (hotspot), in- 
ndar pencemaran udara, 
korelasi kabut asap terhadap 
gangguan itu. 

Menurut Tri, seluruh program 
hujan buatan dibiayai dari APBN, 
Untuk Sumsel, program hujan 
buatan yang berlangsung selama 
15 hari membutuhkan biaya Rp 
1,3 miliar. Di Palembang, gang- 
guan kabut asap mulai mereda, 
namun masih terjadi. Hal ini se- 


L 4 


KOMPAS/DEPIU WERDIONO 


Beberapa siswa SMPN 1 Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mengenakan masker yang 


baru dibagikan dalam apel bersar 
dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel dan Di 
sehari-hari tanpa menggunakan mas 


dan beraktivi 
asap pekat. 


iring turunnya hujan di beberapa 
daerah, 

Di Palangkaraya, Kalteng, Sab- 
tu, kabut asap masih menggang- 
gu penerbangan dan aktivitas 
warga karena pekat. Sabtu sore 
sempat turun hujan, namun ti- 
dak terlalu banyak mengurangi 
kabut asap. Bahkan, kata Wawan, 
warga Palangi lau hujan 
turun sebentar, justru akan me- 
mekatkan kabut asap. 

Menurut Gubernur Kalteng A 
Teras Narang, hujan buatan su- 
dah dilakukan di wila: 
tuk mengurangi kabut a 
jan buatan sudah bebei 
turun sehin, 
asap sege 

Di Banji 
bernur Kalsel Rudy Ariffin ber- 
harap pekan ini hujan buatan 
bisa dilaksanakan di wilayahnya. 
Hujan buatan mendesak dilaku- 
kan karena kabut asap di Kalsel 


ya, 


masih pekat dan sempat meng- 
ganggu penerbangan. 
Rudy ber: 


ma warga, Sabtu, 


(shalat I 
Muhtadin, Banjarm: 
rapat di Jakarta 
hujan buatan bi 
Kalsel, BNPB yang membuat hu- 
n buatan, BPPT (Badan Peng- 


kajian dan Penerapan Teknologi) 


yang melaksanakan,” ujarnya. 


Kemarau berkepanjangan 


Selain bencan: 
berkep angan tahun ini juga 
menyebabkan bencana kekering- 
an di setidaknya enam provinsi 
lain, u Jawa Timur, Jawa Ba- 
rat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, 
Nusa Tenggara Timur, Nusa 
Tenggara Barat, dan beberapa ka- 
bupaten di Papua dan Lampung, 
Untuk daerah kekeringan, hujan 
buatan dilakukan untuk mengisi 


Sabtu (6/10), oleh Komunitas Jurn: 
Kesehatan Kalsel. Sebelumnya, par 
er meski udara di sekitar mereka diselimuti kabut 


Pena Hijau bek 


waduk dan membasahi lahan. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Hujan Buatan BPPT F Heru Wi- 
dodo mengatakan, sebelum Sum- 
sel, hujan buatan dil 
Riau selama 40 har 
hari), dan Kaltengse b 
Program hi buatan ini di- 
laksanakan sejak awal Agustus 
dan akan diterus 
cakup lima provinsi yang me- 
nyatakan bencana kabut asap. 

Untuk Sumsel, hujan buatan 
akan difokuskan di Kabupaten 
Ogan Komering Tlir (OKI), Mu- 
ara Enim, dan Ogan Komering 
Ulu Selatan, Di lok: yang 
terbakar, adalah lahan gambut. 
Kebakaran di lahan gambut baru 
reda r menggenang. 

Dari Jawa Timur dilaporkan, 
hujan deras mengguyur wilayah 
Malang sepanjang pekan lalu. Ini 
menandai datangnya musim hu- 
jan. (IRE/WER/ODY/TRA) 


KILAS DAERAH 


Angkutan Kota Liar Bandar Lampung Dirazia 
BANDAR LAMPUNG — Kepolisian Resor Kota Bandar Lam- 
pung dan Dinas Perhubungan setempat merazia angkutan 
kota, Jumat (5/10), untuk mengecek kelaikan kendaraan dan 
sopir-sopir angkot di Bandar Lampung Kegiatan ini dilakukan 
setelah kecelakaan fatal angkot bernomor polisi BE 2840 ju- 
rusan Ratulangi-Kemiling yang mengakibatkan tiga penum- 
pangnya kritis, Kamis (4/10) sore, "Kecelakaan pada umumnya 
terjadi bukan hanya karena ulah sopir, melainkan juga karena 
kelaikan kendaraan,” tutur Kepala Unit Kecelakaan Satuan 
Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Inspektur 
Satu HD Pandiangan. JON) 


Hari Pangan Sedunia 2012 


PALANGKARAYA — Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia 
(HPS) Tingkat Nasional memerlukan berbagai pembenahan 
agar acara itu berjalan lancar, Gubernur Kalimantan Tengah 
Agustin Teras Narang di Palangkaraya, Kalteng, Sabtu (6/10), 
menjelaskan, PKL boleh berjualan asal tidak menghalangi jalan. 
”Kami tak pernah melarang para PKI berjualan. Masak tidak 
boleh. Mereka hanya ditertibkan,” ujarnya. Puncak acara HPS 
akan digelar di Palangkaraya pada 18 Oktober 2012. (BAY) 


UPT Kebudayaan Berinduk pada Dua Kementerian 


KUPANG — Unit Pelaksana Tugas (UPT) Museum, Arkeologi, 
Bahasa, dan Taman Budaya, secara nasional sejak setahun lalu 
sudah dikembalikan menjadi bagian dari Kementerian Pen- 
didikan dan Kebudayaan, seiring perubahan kabinet, Oktober 
2011. Namun, di Nusa Tenggara Timur, keberadaan sejumlah 
UPT itu hingga kini masih berinduk pada Kementerian Pa- 

iwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara pelaksanaan tugas 
sehari-hari sudah berkoordinasi dengan Kemdikbud. Persoalan 
itu diakui oleh Kepala UPT Museum NTT Leonard Nahak di 
& Rabu (8/10). "Ini membingungkan petugas dalam pe- 
naan berbagai kegiatan di lapangan. Kami berharap du- 
alisme ini cepat terselesaikan,” tambahnya, (ANS) 


Bandung Kenalkan Papan Permainan Punakawan 


BANDUNG — Papan 
permainan bernama 
”Punakawan” bertema- 
kan pewayangan Sunda 
diperkenalkan kepada 
masyarakat internasio- 
nal. Misi peluncuran 
ini memperkenalkan 
kekayaan budaya di In- 
donesia melalui perma- 
inan, Permainan "Pu- 
nakawan” mengisahkan 
tokoh pewayangan, se- 
perti Cepot, Gareng, 
Dawala, dan Semar, 
mencari bayi tokoh 
Pandawa, yaitu Bima, 
Arjuna, Yudhistira, Na- 
kula, dan Sadewa, de- 
ngan mencocokkan po- 
sisi bantal tempat me- 
reka bersembunyi. Pemenang ditentukan dari bayi yang paling 
banyak bisa ditemukan. "Tni permainan melatih ingatan dan 
bisa dimainkan oleh anak kecil atau dewasa,” kata seorang 
pembuatnya, Eko Nugroho, Minggu (7/10), di Bandung. (ELD) 


S0 


4418 OKTOBER 2012 


C kn AMP 
| 


PT. TEGUH BAKTI MANDIRI 


! | Kaswal or 


| 
Ti 
II) 

“ IT 

| www.firs 


first 


position 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


position 


id 


SOUTHEAST ASIA'S LARGEST AND MOST INTEGRATED MEDIA GROUP 


»8h 


- MOtIO 


n 


ENTERTAINMENT 


mnNcG » 


NUSANTARA 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


KEKERINGAN 


Sumur 

di Mesuji 
Keluarkan 
Gas Metana 


MESUJI, KOMPAS — Sejum- 
lah bekas sumur bor di Kabu- 
paten Mesuji, Provinsi Lampung, 
hingga Minggu (7/10) mengelu- 
arkan gas metana. Gas ini di- 
gunakan sejumlah warga sebagai 
sumber energi untuk memasak, 

Sumur bor di wilayah Mesuji 
Timur yang mengeluarkan gas 
metana itu dibuat tahun 1996 
melalui program Departemen 
Transmigrasi. Kedalamannya 
bervariasi mulai dari 120-1 150 me- 
ter dan berdiameter 6 in 

Surip Bintoro, Kepala Kam- 
pung Tanjung Mas Makmur (SP 
6), Mesuji Timur, menuturkan, 
satu sumur bor tua di rumahnya 
diketahui mengeluarkan gas me- 
tana sejak 2010. Ad 
tana dari sumurr 
secara tidak sengaja. 

”Waktu itu saya menghidup- 
kan rokok di dekat sumur. Api 
yang berasal dari korek menyam- 
bar gas yang keluar dari sumur. 
Pada awalnya saya sempat kaget 
dan takut. Setelah itu, gas yang 
keluar dari sumur itu saya pakai 
untuk memasak di rumah,” ujar- 
nya di Mes 
urip menyambungkan pipa 
dari sumur itu ke dapurnya un- 
tuk memanfaatkan gas metana 
itu. Namun, karena dikhawatir- 
kan berbahaya, kegiatan ini di- 
larang Dinas Pertambangan Me- 
Pemerintah Kabupaten Me- 
akan melakukan penelitian 


si 
terlebih dahulu mengenai kan- 


dungan gas tersebut. 

Kandungan gas metana juga 
ditemukan di sumur bor yang 
baru digali warga. Hal ini di an- 
taranya di Kampung Pangkal 
Mas Mulya, Wonosari, Tanjung 
Mas Mulya, dan Kampung Mas 
Makmur di Mesuji Timur. 

"Gas sering ditemukan warga 
tt mengebor 
ni tidak berbau. Lo- 
kasi tanah tempat kami bermu- 
kim yang berupa lahan rawa 
gambut mungkin menjadi pe- 
nyebabnya,” ujar Suryadi, Kepala 
Kampung Pangkal Mas Mulya. 

Kepala Badan Penanggulang- 
an Bencana Daerah Kabupaten 
Mesuji Huminsa Lubis yang 
tengah mencari sumber air ber- 
sih di sejumlah wilayah di Mesuj 
juga dikejutkan dengan gas yang 
ada di sumur bor tua di Mesuji 
a dan timnya beberapa 
khir tengah menginven- 
tarisasi eks sumur bor warga 
yang tidak lagi produktif untuk 
difungsikan kembali. 

"Hampir di semua titik yang 
kami tinjau, api menyala dari 
pipa t disulut korek 
api. S rinya yang 
tak mengeluarkan bau, seperti 
gas metan rnya. (JON) 


Suku Anak Dalam terkepung perkebunan sawit di Kecamatan Bathin VTII, Kabupaten Sa 


"KOMPAS/NASRULLAH NAKA 


olangun, Jambi, Sabtu (6/10). Seiring 


bergantinya areal hutan menjadi lahan tanaman monokultur, kehidupan orang Rimba makin terdesak. Sementara mereka tidak mudah 
untuk hidup membaur dengan masyarakat desa sekitarnya. 


Orang Rimba Tergusur 


Hutan Wilayah Suku Anak Dalam Jadi Lahan Sawit 


PADANG, KOMPAS — Warga suku Anak Dalam 
yang mendiami pedalaman Provinsi Jambi dan 
Sumatera Barat semakin terdesak perkebunan sawit. 
Pada sisi lain, komunitas orang Rimba itu belum 
mampu hidup membaur dan berdampingan dengan 
warga desa sekitar hutan, Mereka kini dilanda krisis 


identitas. 


Demikian pantauan Kompas di 
Kabupaten Merangin dan Sarola- 
ngun, Jambi, serta Kabupaten 
a Barat, 
btu (6/10). 
Ketiga kabupaten di jalur lintas 
tengah Sumatera itu adalah se- 
baran lokasi komuni suku 
Anak Dalam yang menjadi sa- 
saran Program Nasional Pem- 
berdayaan Masyarakat (PNPM) 
Peduli. 

”Hutan yang selama ini men- 
di tempat kami berburu babi 
dan kijang terus berkurang ka- 
rena berubah jadi lahan kelapa 
sawit. Hewan buruan tidak suka 
hidup di alam yang pepohon- 
annya seragam," ujar Tumeng- 
gung Peneto (55), pemimpin s 
lah satu komunitas suku Anak 
Dalam di Kecamatan Pamenang 
Selatan, Merangin, Tumenggung 
adalah sebutan untuk pemimpin 


komunitas suku itu, 

Tumenggung Syargawi (SI) di 
Kecamatan Bathin VIII, Sarola- 
ngun, pun menambahkan, "Kami 
harus berburu lintas kabupaten 
untuk mendapatkan seekor babi 
atau kijang. Itu pun harus buang 
waktu antara 3-7 hari? 

Seekor babi atau kijang hasil 
buruan dijual Rp 50.000 per ekor 
atau dikonsumsi sendiri. Orang 
Rimba biasanya mendapatkan ki- 
jang atau babi hutan dengan me- 
nembak memakai senapan ra- 


kitan, 


Perlindungan pemerintah 
Tumenggung Mansyur (52) di 
Kecamatan Pamenang, Mera- 
ngin, meminta pemerintah me- 
nyediakan lahan bagi suku Anak 
lam. Dengan demikian, me- 
bisa bercocok tanam sebagai 


r 
alternatif berburu. 


Program Pengeni 
an Kemiskinan dan Pengelolaan 
Ekonomi dari lembaga Kemit- 
raan selaku pela a PNPM Pe- 
li Ade Siti Barokah, mengakui 
ahnya hutan menjadi lahan 
sawit itu. Kondisi s 

lam di Sumbar lebih aman, sebab 
mereka di Dharmasraya mem- 
peroleh perlindungan dari pe- 
merintah daerah dengan menye- 
diakan lahan garapan seluas 100 
hektar untuk sekitar 80 warga 
suku. Lahan itu disediakan Bu- 
pati Dharmasraya Adi Gunawan. 

Tokoh suku Anak Dalam di 
Dharmasraya, Penyiram, meng- 
akui hutan rimba yang selama ini 
menjadi tempat berburu babi, 
kijang, dan labi-labi terancam 
menciut karena lahan karet dan 
sawit. "Kami tak ingin sumber 
nafkah terganggu. Kami perlu in- 
teraksi dengan warga desa,” ujar- 
nya lagi. 

Be n kesenjangan meng- 
hambat mereka untuk hidup ber- 
dampingan dengan warga kam- 
pung, termasuk kendala sosial, 
budaya, dan ekonomi. 

Adi Gunawan menyatakan, ko- 


secara kebetulan memilih jalan 
hidup membaur dengan alam, 


nya. Mereka juga berhak me- 
ningkatkan taraf hidup. Ia meng- 
hargai kehadiran PNPM Peduli di 
daerahnya, sebagai upaya peme- 
nuhan hak dasar bagi komunit: 
suku itu, yaitu pendidikan, k 
sehatan, dan kepastian sumber 
penghasilan. 

Dalam dialog, yang juga di- 
hadiri Asisten Deputi Bidang Pe- 
nanggular Kemiskinan dan 
Pemberdayaan M: 
menterian Koordinator Kesej 
teraan Rakyat, Magdalena, lanjut 
Adi Gunawan, tahun 2012 Pe- 
merintah — Kabupaten — Dhar- 
masraya juga menyediakan dana 
sekitar Rp 29 miliar untuk pe- 
layanan kesehatan bagi wars 
miskin, termasuk bagi komunitas 
suku Anak Dalam. Dana itu te 
akomodsi dalam jaminan kese- 
hatan daerah. 

Fasilitator PNPM Peduli di 
Dharmasraya, Pandong Spenra, 
menjelaskan, pemerintah setem- 
pat tengah mengupayakan pe- 
ngesahan status kependudukan 
bagi warga suku Anak Dalam, 
berupa surat keterangan tanda 
komunitas. Surat ini menyerupai 
kartu tanda penduduk (KTP), 
suai Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2010,” 
ujarnya. (NAR) 


IKON DAERAH 


Alor, Kenangan Buah Kenari... 


? YN elamat Datang di Kota 

S Kenari Kalabahi”, tulisan 

dalam warna keperakan 

terpajang di pusat kota Kala- 
bahi, ibu kota Kabupaten Alor, 
Nusa Tenggara Timur, Demikian 
pula nama jalan, hotel, toko, dan 
organisasi kemasyarakatan ham- 
pir semuanya memakai nama 
kenari. Namun, kini kenari itu 
tinggal kenangan. 

Sampai tahun 1995, setiap ta- 
mu yang datang ke Alor atau 
warga Alor yang bepergian ke lu- 
ar daerah selalu membawa kenari 
sebagai cendera mata atau 
Oleh-oleh. Biji kenari terasa gurih, 
lembut, dan mudah dikunyah. 


Buah kebanggaan 

Pemerhati masalah lingkung- 
an Alor, Elie Tapaha, di Kala- 
bahi, pekan lalu, mengatakan, 
dulu kenari menjadi kebanggaan 
warga Alor, Setiap acara resepsi 
adat harus menyuguhkan ken: 
ri. Bahkan dalam ritual suci, 5 
kenari gai 
amat sulit menda- 
patkan biji kenari, Hanya be- 
berapa kilogram kenari yang di- 
jual di pasar tradisional, Kenari 
itu diperoleh dari sisa pene- 
bangan di hutan. Masyarakat 
dan pemerintah daerah tidak la- 
gi membudidayakan kenari,” ka- 
ta Tapaha, 

Kepunahan kenari di Alor 
akibat penebangan liar, Batang 
kenari termasuk kayu berkua- 
litas baik sehingga menjadi in- 
caran pengusaha dan warga. Se- 
jumlah pohon kenari yang ter 
sebar di hutan milik pemerintah 
dan masyarakat pun ditebang 
untuk men 
Kayu kenar 
atkan untuk pembangunan per- 
mukiman penduduk, mebel, dan 
dijual ke Kupang, ibu kota NTT, 

Tinggi batang kenari s 
50 meter dengan diameter sam- 
pai 100 sentimeter (cm). Ba- 
tangnya lurus, sangat cocok un- 
tuk bahan bangunan atau pera- 
bot rumah tangga. Kayu kenari 
lebih diminati warga dan peng- 

5 libandingkan kayu lain. 

Tidak ada kegiatan budidaya, 
sementara penebangan terus 
terjadi secara membabi buta, 
Penebang tidak pernah mem- 
pertimbangkan keberlangsungan 
kenari untuk anak cucu di Alor. 

"Pemerintah tidak peduli ter- 
hadap ikon Alor, yakni kenari. 
Jika pemerintah mengeluarkan 
peraturan daerah (perda) ten- 
tang perlindungan kenari, tentu 
kenari masih berkembang di 
Alor. Sekarang sangat sulit me- 
lihat pohon kenari. Mungkin 10 
tahun lagi anak cucu Alor hanya 
mendengar nama kenari tanpa 
mengetahui pohon, bua 
bentuknya seperti apa 
Tapaha. 

Ken: 
yang berluas wila: 
kilometer (km) pers 


i terpusat di Pulau Alor, 
hh 


kitar 986 
gi itu, Na- 


BUAH KENARI 


“ Nama latin: "Canarium ovatum"" 

: "Bursoraceae” 

Tinggi pohon bisa mencapai 
29 meter dan berbentuk simetris 

« Kandungan: 
Asam alfa linolenat, lemak, protein 

» Khasiat: 

- Mengurangi risiko diabetes 

- Ekstrak buah kenari dapat mengatasi 
disfungsi ereksi 

- Mengurangi ukuran tumor dan 
memperlambat pertumbuhannya 

- Mengandung omega-3 asam lemak, 
yang bisa membantu mencegah 
kanker payudara dan penyakit jantung 


mpai 1980 kenari tum- 
alamiah di seluruh 
daratan itu. Tetapi ketika pem- 
bangunan permukiman pendu- 
duk mulai ramai, tahun 1990 
penebangan tak bisa dihindari. 


Sulit ditemukan 


Proses pertumbuhan kenari 
sampai diambil kayunya untuk 
bangunan butuh waktu sekitar 
15 tahun. Satu ba 
nari menghas 
sekitar 10 meter kubik. 

Ny Meri Padama (45), pen- 
jual biji kenari tumbuk di pasar 
Kadelang, Kalabahi, menga- 
takan, biji kenari kini sulit di- 
temukan, Sampai tahun 
1980-an, biji kenari mudah di- 
temukan dengan harga yang re- 
latif murah. 

Biji ken 


, Makanan 
jenis ini cocok dikonsumsi sam- 
bil mengopi atau minum teh. 

Rasa gurih biji kenari mem- 
buat keinginan mengonsumsi 
jagung kian tinggi. Biji jagung 
sedikit terasa ke mentara 
kenari lebih lembut dikunyah. 

"Biji 
Dulolong dan Bukapi 
lahnya terbatas, Harga « 
logram biji kenari Rp 50.000. 
Kami jual di pasar dengan harga 
Rp 15.000 per ons, tetap laku. 
Kenari sampai kini menjadi 
Oleh-oleh khas Alor," katanya. 

Kepala Bidang Penataan Hu- 
tan Dinas Kehutanan Alor 

s Kewatung mengakui 


mur Laut, sekitar 100 kilometer 
dari Kalabahi, yang masih di- 
tanami, Wilayah itu termasuk 
kawasan budidaya. Warga boleh 
memiliki buahnya, namun dila- 
rang melakukan penebangan. 
(KORNELIS KEWA AMA) 


PEMBALAKAN HUTAN 


Massa Rusak Kamp Patroli Hutan Harapan Jambi 


JAMBI, KOMPAS — Ma 
berjumlah lebih dari 100 orang 
m pos dan kamp patroli 
Hutan Restorasi Harapan di per- 
batasan Jambi-Sumatera Se- 
latan, Sabtu (6/10). Perusakan itu 
diduga sebagai bentuk protes 
pascapatroli terhadap aktivitas 
pembalakan dan perambahan li- 
ar dalam hutan restora: 

Massa mendatangi kamp hu- 
tan di kawasan Sungai Jerat 
kitar pukul 10.00. Mereka adalah 
para pendatang yang membuka 
kawasan hutan tersebut menjadi 
areal perkebunan sawit secara 
ilegal. 

Mereka merusak pos patroli,” 
ujar M Nazli, Koordinator Bidang 
Penegakan Hukum Hutan Res- 
torasi Harapan. 


Hingga pukul 14.00, m: m 
sih berkumpul di sekitar loka 
kamp. Serangan diduga sebag: 
bentuk protes para pembalak dan 
perambah terhadap kegiatan pat- 
roli pengamanan hutan 

Dalam sepekan terakhir, pat- 
roli ditingkatkan mengingat areal 
rambahan li makin melu 
padahal kawasan ini merupakan 
areal restorasi. Penyelamatan hu- 
tan itu sangat penting mengingat 
hamparan hutan ini merupakan 


101.00 hektar 


Hutan Restorasi Harapan 
menghampar 101000 hektar 
mencakup wilayah Jambi dan 


Sumatera Selatan, Kelompok ga- 
jah sumatera, harimau sumatera, 
burung rangkong, dan sejumlah 
jenis satwa liar dilindungi men- 
j h dalam kawasan hutan ini. 
Ketua Serikat Petani Indone- 
sia (SPI) Jambi, Sarwadi, menga- 
takan, sebagian petani telah me- 
nempati kawasan hutan ini sejak 
2008, dan membuka lahan untuk 
perkebunan sawit. Karena itu, 
mereka mendi agar areal 
yang telah dikelola petani di- 
keluarkan dari status orasi. 
Pihaknya memperkirakan are- 
al yang telah mereka garap 
kitar 15.000 hektar yang tersebar 
di wilayah Tanjung Mandiri, Su- 
ngai Jerat, dan sejumlah lokasi 
lainnya, "Kami menggarap lahan 
ini untuk penghidupan petani,” 


uja 


Mei lalu, sekelompok ma 
yang mengatasnamakan pel 
juga membakar pos penj 
an ph Lea jalu me- 


mengeroyok 4 petugas patroli di 
sana, yaitu Dahniel, Febrian, Ha- 
mad Yani, dan M Amin. 

Salah seorang korban penge- 


royokan, Febrian, adalah korban 
yang sempat disandera ma 
perambah lainnya pada 15 April 
lalu di kawasan hutan yang sama. 
Setelah mengeroyok petugas pat- 
roli, massa membakar pos pen- 
jagaan. Dengan demikian, peru- 
sakan pos dan kamp sudah yang 
ketiga kalinya terjadi dalam 6 
bulan terakhir. (ITA) 


LAYANAN TRANSPORTASI 


Pelayaran Kapal Feri ke Mentawai 


PADANG, KOMPAS — Pela- 
yaran kapal feri roro (roll on-roll 
off) dari Padang ke Kepulauan 
Mentawai dan sebaliknya hingga 
Minggu (7/10) masih terhenti, 
menyusul perbaikan rutin ter- 
hadap Kapal Mesin Penumpang 
Ambu-Ambu. Akibatnya, sebagi- 
an calon penumpang mengalami 
kesulitan ketika harus bepergian 
keluar atau masuk Mentawai, Se- 
jak Selasa pekan lalu KMP Am- 
bu-Ambu masuk dok. 

Saat ini hanya kapal kayu KM 
Sumber Rezeki yang mela 
rute pelayaran ng-Kepu 
an Mentawai dan sebaliknya. Ka- 
pal itu hanya berkap: 120 
penumpang dengan barang mak- 
simal 100 ton. 

Namun, KM Sumber Rezeki 


hanya melayari rute Padang-Tua- 
pejat di Pulau Sipora, Kabupaten 
Kepulauan Mentawai, Adapun 
dua rute lain, yakni Padan 
kakap di Pulau Pagai Utara dan 
Padang-Siberut di Pulau Siberut 
yang biasa dilayani KMP Am- 
bu-Ambu secara bergantian da- 
lam sepekan tidak disinggahi. 
"Kalau mau ke Padang, calon 
penumpang harus naik kapal an- 
tarpulau terlebih dahulu ke Tu- 
apejat. Baru setelah itu naik KM 
Sumber Rezeki,” k: 
luchu (28), warga di 
ini kapal antarpulau yang dio- 
perasikan adalah Kapal Layar 
Motor (KLM) Nade 220, 
Akibatnya, sejumlah bahan pa- 
ngan mulai sulit ditemukan. "Be- 
ras kini agak sulit dicari, namun 


Terhenti 


harganya r 
Rp 9.000 per kilogram (kg),” 
Jois. Harga bensin pada kisaran 
Rp 8.000- Rp 10.000 per liter. 
Seorang warga Desa Muara Si- 
berut, Kecamatan Siberut Se- 
amal (59), mengakui ke- 
naikan harga terutama terjadi pa- 
da komoditas beras. Kini harga di 
Siberut mencapai Rp 9000 per 
kg. Padahal, pekan lalu masih di 
kisaran Rp 8.000 per kg. 
Manajer Umum PT Angkutan 
Sungai, Danau, dan Penyebe- 
rangan Indonesia Ferry (Persero) 
cabang Padang, Ospar Silaban, 
menuturkan, KMP Tanjung Bu- 
rang akan menggantikan KMP 
Ambu-Ambu. Kapal itu diber- 
angkatkan dari Sibolga, Minggu. 
INK) 


PABRIK SEMEN 


Kementerian Harus Hati-hati Keluarkan Izin Eksploitasi 


PATI, KOMPAS — Tim Dewan 
Kehutanan Nasional mengecek 
lokasi calon tapak pabrik dan 
bahan baku semen PT Sahabat 
Mulia Sakti di Kabupaten Pati, 
Jawa Tengah. Pascapengecekan, 
tim itu meminta Kementerian 
Kehutanan berhati-hati menge- 
luarkan 
Pengecekan dilakukan Komisi 
Mediasi Konflik dan Peningkatan 
Kapasitas Masyarakat pada Jum- 
at hingga Minggu (7/10). Salah 
satu komisi di Dewan Kehutanan 
Nasional itu mengunjungi se- 
jumlah desa di Kecamatan Kayen 
dan Tambakromo di lereng Pe- 
gunungan Kendeng Utara, Pati. 
Anggota Komisi Mediasi Kon- 
flik dan Peningkatan Kapasitas 
Masyarakat Dewan Kehutanan 
Nasional Sungging Septisiyanto, 
Minggu, di Pati, mengatakan, dari 
hasil pengecekan, tim melihat 
Pegunungan Kendeng Utara sa- 
ngat dibutuhkan masyarakat. Di 
lahan hutan perbutani atau hu- 
tan rakyat, warga menanam ja- 


gung dan pohon kayu-kayuan ke- 
ras. Di kar n itu juga banyak 
area konsi yang harus men- 
dapatkan perlindungan, teruta- 
ma sumber air. Sumber air itu 
pun amat dibutuhkan warga un- 
tuk kebutuhan rumah tangga dan 
pengairan sawah. 
Berdasarkan informasi warga 
sekitar, kawasan hutan di lokasi 
sekitar tapak pabrik dan bahan 
baku semen juga sebagai tempat 
hidup hewan liar, seperti babi 
hutan, harimau, ular, kelelawar, 
dan kijang,” kata Sungging. 
Untuk itu, Sungging menam- 
bahkan, Dewan Kehutanan Na- 
sional akan membuat rekomen- 
dasi kepada Kementerian Kehu- 
tanan agar berhati-hati menge- 
luarkan izin eksploitasi. Jangan 
sampai industri semen merusak 
kelestarian alam dan kehidupan 
masyarakat tradisional yang su- 
dah lama bergantung pada Pe- 
gunungan Kendeng Utara. 
Namun, Kepala Badan Peren- 
canaan Pembangunan Daerah 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pegunungan 
Kendeng Utara 


(Bappeda) Kabupaten Pati Su- 
marsono Hadi mengemukakan, 
kawasan calon tapak pabrik PT 
Sahabat Mulia Sakti (SMS) ber- 
ada di kawasan perkembangan 
industri kecil. Hal itu sesuai de- 
ngan Peraturan Daerah Kabu- 
paten Pati Nomor 5 Tahun 2011 


tentang Rencana Tata Ruang Wi- 
layah. 

"Artinya, kawasan itu bisa saja 
didirikan pabrik, namun tetap 
harus meminta persetujuan ma- 
syarakat dan Kementerian Ke- 
hutanan. Apalagi, sebagian ka- 
wasan berada di wilayah hutan 
perhutani," kata dia. 


Amdal terganjal 

Sementara tim analisis me- 
ngenai dampak lingkungan (am- 
dal) pembangunan pabrik semen 
PT SMS terganjal. Mereka belum 
bisa mempertanggungjawabkan 
dokumen amdal secara ilmiah, 
karena kesulitan mencari data 
dan masuk lokasi calon tapak 
pabrik dan bahan baku semen 
itu. 

Menurut Ketua Tim Amdal 
Pembangunan Pabrik Semen PT 
SMS dari PT Mitra Adi Pranata, 
Poerna Sri Utari, warga menutup 
diri dan selalu menghalangi tim 
ke lokasi. Tim pun belum me- 
nyelesaikan tugasnya. (HEN) 


Musik Dapur Ibu-ibu Kampung 


KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 


Ibu-ibu Kampung Cicukang, Bandung, Jawa Barat, berkeliling kampung memainkan orkes alat musik 
dengan alat-alat rumah tangga yang diberi sebutan Musik Dapur saat Festival Kampung Cicukang, 
Minggu (7/10). Tetabuhan alat rumah tangga yang mengiringi lagu-lagu yang mereka bawakan ini 
menarik perhatian pengunjung dan warga kampung setempat. 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


NUSANTARA 


KESEJAHTERAAN DAERAH 


Jeruk Kintamani Ti etap Abadi 


Ketika membicarakan 
soal buah-buahan manis 
di Pulau Bali, jeruk 
kintamani di Kabupaten 
Bangli menjadi 
Jawabannya, Jeruk siam 
yang terkenal dan 
dipasok ke kota-kota di 
Pulau Jawa ini memang 
memiliki rasa manis 
dengan besaran yang 
beragam meski fisiknya 
tak semulus buah impor. 


Oleh AYU SULISTYOWATI 


ulai Juli hingga Sep- 
N II tember lalu, pohon-po- 
hon jeruk penuh de- 


ngan buah yang menguning. Pe- 
mandangan berwisata sepanjang 
Kintamani menjadi lengkap ka- 
rena Gunung Batur dengan biru 
air Danau Batur menjadi sema- 
kin menyenangkan adanya pa- 
nen je m ini. Apalagi, per- 
kebunan ini tak hanya sekadar 
jeruk, tetapi juga tumpang sari 
dengan pohon kopi atau sa- 
yur-sayuran, 

Kabupaten Bangli tidak ha- 
nya terkenal dengan jeruk kin- 
tamani, Produksi kopi arabika- 
nya pun mulai melambung dan 
menyaingi popularitas jeruk 
kintamani, 


PAD meningkat 

Berdasarkan data Badan Pusat 
stik (BPS) Kabupaten Bang- 
li, produksi jeruk tahun 2011 ha- 
nya 98.742 ton atau turun di- 
bandingkan tahun 2009 yang ter- 
catat 161488 ton. Namun, pro- 
duksi jeruk kintamani masih 
mendominasi sekitar 92,99 per- 
sen produksi total jeruk di Bali. 

Selain kopi, jeruk siam kin- 
tamani juga ikut mendongkrak 
pendapatan daerah (PAD) 
Kabupaten Bangli, Sektor per- 
kebunan ini menjadikan motor 


PENDAPATAN ASLI DAERAHag,. 
KABUPATEN BANGLI 


(MILIAR RUPIAH) 


13,61 
18 10,500 
0718 1030 


ki 


ng 


2007 2008 


2009 2010 


Sumber: BPS Kabupaten Bangli 


Seorang buruh petik tengah memanen jeruk 
Sejak bulan Juli, jeruk kintamani memasuki 
pemilik seharga Rp 5.000 per kilogram dan memiliki 


penggerak ekonomi Bangli dan 
tidak menggantungkan pada sek- 
tor pariwisata. PAD Bangli terus 
meningkat dari tahun 2007 hing- 
ga 2011, mulai Rp 9,7 miliar men- 
jadi Rp 22 miliar. 

Bupati Bangli Made Gianyar 
meningkatkan kualitas 
pertanian dan perkebunan & 
bagai kekuatan ekonomi diban- 
dingkan pariwisata, meski kawas- 
an Kintamani punya keindahan 
alam serta kesejukan karena ber- 
ada di sekitar Gunung Batur. 

Tahun 2012, dana APBD Bang- 
li yang dialokasikan untuk sel kon 
perkebunan, per 
hutanan Rp 12 mi 


2010 201 
Hasil Panen Jeruk: Sui Kintamani (ton) 


PULAU BALI 


2011 


NOVAN 


anen hingga an 


untuk pembibitan kopi, jeruk, 
dan pupuk organik. Selebihnya 
dana digunakan untuk perbaikan 
infrastruktur ketiga bidang itu. 
mat Kintamani Wayan Dir- 
ga Yusa (37) mengakui kopi mulai 
kembali menggeser jeruk. Na- 
mun, dia meyakini ketenaran je- 
ruk kintamani tak akan pudar, 

”Kami berupaya mengajak ma- 
syarakat mengabadikan lahan je- 
ruk, Kami juga percaya masya- 
rakat tak tergiur untuk menjual 
lahannya demi pariwisata. Be- 
berapa desa justru memiliki ke- 
sadaran untuk memasukkan da- 
lam peraturan desa, siapa pun 
I lahannya bisa terkena 
ata Dirga Yu- 


Kepercayaan warga 
kian tambah menyu- 
sul pengakuan UNES- 
CO atas wilayah kal- 
dera Batur menjadi 
kawasan geopark du- 
nia. "Tni membuat ka- 
mi lebih percaya diri dan bangga 
jadi warga Kintamani," ujar Dirga 
Yusa. 


Pusat agrowisata 

Bagi Dirga Yusa, sentra pa- 
riwisata ada di wilayah Kuta (Ka- 
bupaten Badung) dan Denpasar, 
sedangkan Kintamani merupa- 
kan pusat agrowisata. 

Ketika melancong ke Bali dan 
melewati Kintamani, wis 
bisa berkeliling dengan sepeda 
sewaan menyusuri perkebunan 
jeruk. Tidak hanya itu, pengun- 
jung pun diperkenankan meme- 


m di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Selasa (4/9) 
al Oktober mendatang dan dikirim ke Pulau Jawa, Harga panenan 
harga jual lebih dari Rp 7000 per kilogram. 


tik jeruk sendiri sambil menik- 
mati keindahan alam sekitari 


Salah satu lokasinya berada di 
daerah penghasil jeruk kintama- 
ni terbesar di Desa Bayung Gede. 

asi ki desa kuno di 
aa kelesta- 
riannya, Desa itu berada pada 
ketinggian sekitar 900 meter di 
atas permukaan laut sehingga 
berhawa sejuk. Warga desa se- 
tempat — kebanyakan — meng- 
gantungkan hidupnya pada alam 
sebagai petani jeruk, kopi, dan 


Bali ini mas 


aat panen Juli-Oktober, 
tiap ha 


gi 
i puluhan truk pengang- 
kut jeruk bernomor 
polisi dari Jawa mu- 
dah dijumpai di se- 
kitar Kintamani, ter- 
utama di Bayung Ge- 
de, Setiap truk meng- 
angkut lebih dari 
enam ton, 

Pengepul dan pem- 
borong Banyuwangi, Jawa 
Timur, Haji Bashori, mengaku 
sudah tergiur memasok jeruk 
ki ni ke Pulau Jaw: 
tahun silam, Setiap mus 
nen, ia memburu pemilik kebun 
jeruk siam di kaldera Gunung 
Batur. 

"Pangsa pasar jeruk kintamani 
masih terbuka, apalagi 
memang manis, Harganya pun 
relatif stabil, Setiap panen, saya 
selalu menyeberang ke sini (Kin- 
tamani),” kata Bashori (48). 

Setiap hari selama empat bu- 
lan musim panen, dia bisa meng- 


1 $ 
KOMPAS /AYU SULISTYOWATI 


angkut jeruk kintamani 
14 truk ke Jawa. Di si 
dijual seharga Rp 7000 per ki- 
logram. Padahal, di Kintamani, 
harganya Rp 5.000 per kilogram. 

Tahun ini, ia memborong se- 
kitar 50 pohon dengan harga Rp 
85 juta. Buruh yang memetik 
sekitar 17 orang yang berasal da 
sejumlah daerah di Bali dan J: 
wa. Upah buruh petik bersifat 
borongan. Ke-17 orang itu d 
bayar Rp 950.000 per truk. Me- 
reka memetik dan mengangkut 
sedikitnya 5 truk per hari. 

Kadek Ayu (26), buruh petik 
asal Kintamani, mengaku diajak 
temanny a tahun lalu. 
Peng buruh petik 
jeruk ini lumayan meski hanya 
empat bulan lamanya. 

Truk mulai terisi penuh. Asep, 
sopir asa alang, Jawa Timur, 
pun siap berangkat. "Wah, kalau 
ke Kintamani ini sudah menjadi 
langganan angkut jeruk tiap ta- 
hun,” katanya sambil tersenyum 
dan berlalu, 

Kintamani, kawasan kaldera 
Batur ini, sesungguhnya tidak ha- 
nya mampu menggaet pengun- 
jung melihat keagungan Gunung 
Batur yang pernah mela be- 
lasan kali rta Danau 
ni Hn bai Be 
Is jeruknya. 


Lihat Video Terkait 
"Jeruk Kintamani” 
di vod.kompas. com/ 
Jerukkintamani 


Oo 


GUNUNG BERAPI 


3 Hari Lokon Terus Meletus 


MANADO, KOMPAS — Tiga 
hari berturut-turut Gunung Lo- 
kon di Kota Tomohon, Sulawesi 
Utara, terus memuntahkan ma- 
terial vulkanik. Kondisi tersebut 
membuat sejumlah wilayah di 
kaki gunungitu berdebu dan ber- 
lumpur. Minggu (7/10) siang, Gu- 
nung Lokon kembali meletus. 

Farid Ruskanda, petugas peng- 
amat Gunung Lokon dan Ma- 
hawu menyebutkan, letusan pada 
hari Minggu terjadi pukul 1405 
dan 1419 dengan lontaran debu 
dan batu cukup banyak. Awalnya 
Lokon meletus pada Jumat ma- 
lam sekitar pukul 22.00 dengan 
lontaran debu hingga ke Manado. 
Beberapa pengendara sepeda 
motor di Manado sempat ber- 
henti menghindari debu itu, 

"Debu di jalan cukup banyak, 
kata James Koleangan, warga Sa- 
rio Kotabaru, Manado. Hari Sab- 
tu, ujar Farid, Gunung Lokon 
juga sempat bererupsi dengan 
intensitas kecil. 

Meski Lokon dalam status Si- 
aga, Pemerintah Kota Tomohon 
belum merekomendasikan war- 
ganya untuk mengungsi. "Kami 
minta masyarakat berjaga-jaga. 
Kami juga siap mengungsikan 
warga,” kata Sekretaris Kota To- 
mohon Arnold Poli. 


Wilayah timur 

Minggu, debu Gunung Lokon 
turun ke wilayah timur Kota To- 
mohon, yakni kawasan Tinoor 
dan Kinilow yang berjarak se- 
kitar 4 kilometer (km) dari pun- 
cak kawah Tompaluan. Tinggi le- 


P SULAWESI Ig v 


SULAWESI 
UTARA 


Manado 
pa 


tusan Lokon tidak bisa dipantau 
karena cuaca saat itu mendung 
disertai hujan lebat. 

Hujan yang turun bersamaan 
dengan letusan Lokon menjadi- 
kan wilayah Tinoor dan Kinilow 
berlumpur. "Lumpur Lokon ter- 
lihat di pekarangan rumah pen- 
duduk dan poros jalan Tomo- 
hon-Manado,” katanya. 

Farid menambahkan, dalam ti- 
ga bulan terakhir Gunung Lokon 
telah meletus hampir 100 kali 
dengan pola letusan tak teratur, 
Dengan letusan sebanyak itu, Lo- 
kon tercatat sebagai gunung api 
teraktif di dunia. (ZAL) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"3, Gunung Lokon 
Meletus Lagi" 

di vod.kompas. com/ 
lokonmeletuslagi 


HARI HABITAT DUNIA 


5 Kota Jadi Prioritas 


SURABAYA, KOMPAS — Pe- 
merintah memprioritaskan pe- 
ningkatan kualitas permukiman 
di lima kota besar padat 
penduduk, yaitu Sur , Ja- 
karta, Medan, Bandung, dan Ma- 
ki . 'Sa tu upaya yang 
dilakukan adalah dengan mem- 
perbanyak rumah susun seder- 
hana sewa. 
"Hingga tahun 2012 ini sudah 
dibangun 158 (win block ramah 
susun sederhana sewa (rusuna- 
wa). Tahun 2014 ditargetkan ada 
250 twin block rusunawa," kata 
Menteri Pekerjaan Umum Djoko 
Kirmanto seusai menghadiri pe- 
ringatan Hari Habitat Dunia di 
Kota Surabaya, Jawa Timur, Sab- 
tu (6/10). Rusunawa dipilih ka- 
rena berkapasitas besar dengan 
i lahan yang tidak terlalu 


Menurut Djoko, separuh dari 
240 juta penduduk Indonesia su- 
dah tinggal di kawasan perko- 
taan, Tahun 2025, jumlah pen- 
duduk Indon tinggal di 
kota bertambah menjadi 68 per- 
sen 

Hari Habitat Dunia adalah ke- 
giatan yang dicanangkan Perse- 
rikatan Bangs a (PBB) un- 
tuk memacu peningkatan kua- 


litas permukiman di dunia, Ta- 
hun ini Indonesia mengangkat 
tema "Menuju Permukiman Tan- 
pa Kumuh 2020”. 

Selain membangun rusunawa, 
upaya penanganan permukiman 
kumuh juga dilakukan melalui 


program pengentasan kemiskin- 
an, pembangunan na sani- 
, dan penyediaan air minum, 


Untuk kelima kota yang menjadi 
prioritas akan kami awasi terus 
pelal annya,” kata Djoko. 

Menurut Wali Kota Surabaya 
Tri Rismaharini, saat ini ada se- 
kitar 1.600 keluarga tidak mampu 
di Surabaya yang mengantre un- 
tuk menempati rusunawa, "Satu 
rusunawa bisa menampung 94 
keluarga. Jadi, kami membutuh- 
18 twin block ru- 
” katanya. 

Rismaharini menjelaskan, dari 
total kebutuhan sebanyak 18 twin 
block rusunawa itu, saat ini baru 
terealisasi enam twin block yang 
menggunakan dana dari APBN, 
Sisanya, Pemkot Sur te 
mengajukan kepada pemerintah 
pusat. 

Ta juga mengaku belum me- 
ngetahui berapa tarif 
akan dibebankan kej " 
yang tinggal di rusunawa. (DEN) 


PILKADA JAWA TIMUR 


PDI-P Dekati Khofifah Indar Parawansa 


SURABAYA, KOMPAS — Par- 
tai Demokrasi Indonesia Perju- 
angan mendekati mantan Men- 
teri Pemberdayaan Perempuan 
Khofifah Indar Parawansa untuk 
diusung sebagai calon gubernur 
Jawa Timur dalam pemilihan ke- 
pala daerah tanggal 29 Agustus 


Bambang Dwi Hartono, 
Dari eksternal, yang muncul 
untuk calon gubernur baru Bu 
Khofifah. Berdasarkan survei, ia 
juga memiliki tingkat clektabi- 
litas yang baik di Jatim,” papar 
Ketua Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDI-P) 
DPRD Jatim, Ali Muji, Minggu 
(7/10), di Surabaya. 

Alasan lain PDI-P mulai men- 
jajaki Khofifah, Ali Muji menam- 
bahkan, Ketua Pengurus Pusat 


Muslimat Nadhlatul Ulama itu 
adalah sosok yang populer di 
Jatim, tokoh nasionalis, religius, 
serta diyakini mampu melakukan 
perubahan lebih baik di Jatim. 
Pada Pilkada Jatim tahun 2008, 
Khofifah yang berpasangan de- 
ngan Brigadir Jenderal TNI Mo- 
edjiono kalah tipis dari 

Soekarwo-Saifullah Yusuf. 

Selain Bambang DH, Ali Muji 
menambahkan, dua kader PDI-P 
lain yang akan diajukan sebagai 
calon gubernur atau calon wagub 
pada Pilkada 2013. Mereka ada- 
lah Ketua Dewan Pimpinan D: 
erah (DPD) PDI-P Jatim Sir- 
madji dan Wakil Ketua DPD 
PDI-P Jatim Bukhori. 

Bambang DIT, yang juga Wakil 
Ketua DPD PDI-P Jatim Bidang 
Kehormatan, mengaku siap ber- 
tarung dalam Pilkada 2013 jika 


mengeja 
man: ya siap,” ujarnya. 

Bambang juga mengungkap- 
kan, PDI-P tidak terpaku harus 
mengusung kader sebagai calon 
gubernur, tetapi fokus untuk me- 
menangi pemilihan. 

Secara terpisah, Gubernur Ja- 
tim Soekarwo belum dapat me- 
mastikan akan berpasangan lagi 
dengan Saifullah Yusuf saz 
dalam pilkada nanti. "Saya cocok 
dan baik dengan Gus Ipul (Sa- 
ifullah Yusuf), tetapi kan belum 
deklarasi. Jadi, tunggu saja nan- 
ti," katanya. 

Sebaliknya, Khofifah menje- 
laskan, ia sedang melakukan pe- 
metaan di Jatim. Ta baru akan 
memastikan ikut pilkada atau ti- 
dak pada Desember nanti. "Buat 
apa buang energi jika sistem pil- 


kada masih buruk,” 

Dede Yusuf di Jabar 
Di Jakarta, Minggu, Wakil Se- 
kretaris Jenderal Partai Demo- 
krat Saan Mustopa memastikan, 
Majelis Tinggi Partai Demokrat 
memutuskan mengusung Dede 
M Yusuf Effendy agai calon 
gubernur Jawa Barat pada Pilka- 
da 2013. Namun, belum disebut- 
kan calon wagub yang akan men- 
dampingi Dede. Saat ini Dede 
menjabat Wakil Gubernur Jabar. 
Anggota Fraksi Partai Demo- 
krat DPR dari daerah pemilihan 
Jabar, Didi Irawadi Syamsudin, 
mengakui kader dan simpatisan 
partainya di bawah mendukung 
Dede sebagai calon gubernur, "Ta 
tokoh muda yang layak memim- 
pin Jabar,” kata Didi lagi. 
@LO/ 


ujarnya. 


KONFLIK WARGA 


Peta Asli Batas Tanah 


LARANTUKA, KOMPAS — 
Pemerintah Kabupaten Flores 
Timur, Nusa Tenggara Timur, ha- 
rus menunjukkan tata batas asli 
tanah yang disengketakan antara 
Desa Riang Bunga dengan Desa 
Lewonara, Kecamatan Adonara 
Timur, Flores Timur. Selama tata 
batas asli tidak digunakan sebagai 
patokan kepemilikan asli, kedua 
desa pasti saling mengklaim. 
Leonardus Masan (56), tokoh 
warga Adonara di Larantuka, 
Minggu (7/10), mengatakan, 
sengketa tanah itu terjadi sejak 
tahun 1970, antara Desa Kiwa- 
ngona dengan Desa Lewonara. 
Kiwangona lalu menguasai tanah 
itu setelah sejumlah tokoh ter- 
kenal di desa itu melakukan te- 
kanan dan intimidasi terhadap 


warga Desa Lewonara. 

Setelah tanah itu dikuasai war- 
ga Kiwangona, terjadi perang 
yang serupa antara Kiwangona 
dengan Desa Lewo Bunga. Ki- 
wangona kalah lalu membiarkan 
sebagian kawasan itu dikuasai 
Lewo Bunga. Sekitar tahun 1980, 
sebagian warga Lewo Bunga ber- 
mukim di Riang Bunga. 

Mereka membangun permu- 
kiman di lokasi itu. Pemerintah 
Kabupaten Flores Timur menge- 
luarkan surat keputusan (SK) 
pembentukan desa itu tahun 
1982. Namun, selama Riang Bu- 
nga menguasai tempat itu, warga 
Lewonara terus berjuang agar 
tanah itu dikembalikan kepada 
mereka sebagai pemilik asli. 

"Mereka mendesak pemkab 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Harus Ditunjukkan 


dan masyarakat Riang Bunga me- 
nunjukkan bukti tata batas asli 
tanah itu sejak gaman Belanda 
dan batas tanah yang dikeluarkan 
pemerintahan Orde Lama tahun 
1960-an. Lewonara tak berjuang 
secara vokal saat itu karena me- 
reka tak punya tokoh yang dapat 
diandalkan,” kata Masan, 

Menurut Masan, bukti tata ba- 
tas asli tanah itu diduga dipegang 
warga Desa Lewonara, karena itu 
mereka terus berjuangagartanah 
itu dikembalikan ke desanya. Me- 
reka tidak ingin membiarkan ta- 
nah itu dikuasai suku atau desa 
lain dengan cara apa pun. 

Ta mengatakan, perang antara 
Desa Lewonara dengan Desa Ri- 
ang Bunga, terkait penguasaan 
tanah itu, akan dilanjutkan Selasa 


ini. Akibat perebutan tanah itu, 
seorang warga tewas dan sem- 
bilan lainnya terluka. 

Korban luka dari warga Le- 
wonara terkena tembakan dari 
anggota Brimob yang berjaga. 
Korban luka dari Desa Riang Bu- 
nga akibat panah dari Desa Le- 
wonara. Korban tewas tidak di- 
publikasikan. Namun, akibat pe- 
rang antardesa itu, sekolah dili- 
burkan. 

Dosen Fakultas Hukum Uni- 
versitas Nusa Cendana Kupang 
John Tubahelan mengatakan, ji- 
ka pihak yang bertikai mengaku 
memiliki bukti atas kepemilikan 
tanah seluas 4 hektar, harus di- 
selesaikan secara adat. Warga 
Adonara sangat memegang pe- 
ranan penting. (KOR) 


SYAHRINI: 


“Bagiku Impressions 
Sesuatu Banget ” 


Ingin cantik, 


ramping dan 


menarik seperti Syahrini ? 


Kini tersedia PAKET SYAHRINI, paket perawatan 
khusus yang dilakukan oleh Syahrini 


discount khusus sampai 306 


Dengan Detoxification System yang dikembangkan di Amerika oleh 
DR. Christopher MD. MH, Master Herbalist, berfungsi untuk 
mengoptimalkan metabolisme tubuh, sehingga berat badan andaakan 
turun secara alamiah. Dilanjutkan dengan Body Contouring Program 
yang akan mengencangkan kulit - kulit tubuh yang kendur dan meng- 
gelambir akibat turunnya berat badan. 


Dilanjutkan dengan menggunakan mesin aesthetic dari LPG Integral / 
Endermolab, Duolift, MUSS, Silkdermic, Lifting, dan SPM Bust Digital 
yang akan menuntaskan semua masalah selulit dan stretchmark di tubuh 
anda, menjadikan kulit anda halus dan lembut, bebas selulit dan 
stretchmark, serta menjaga keindahan payudara anda. 


Busana yang dikenakan Syahrini untuk sesi pemotretan ini akan dihadiah- 
kan oleh Syahrini kepada customer Impressions yang sign terbesar di bulan 
Oktober 2012. Dan hadiah busana bulan September diberikan kepada Ibu 
Yosefa Siauw, Customer Impressions studio Hayam Wuruk, Jakarta. 


« jk impresslons.coid 
. 


nat 
BT BODI CARE CENTRE 


Kini tersedi: 


IKI 'mpressions Bodycare Centre (CJ eimpressions.. 


HARMONI : 3801907, CIKINI : 31909520, SUNTER : 6520481, MEGA MALL PLUIT : 6683587, CEMPAKA PUTIH : 4262626, 

KELAPA GADING : 4534352, PANTAI INDAH KAPUK : 5883591, TEBET : 83795025, 8280204, PONDOK INDAH : 75906526, 

KEBAYORAN BARU : 7202112, GREEN VILLE (TANJUNG DUREN) :5685118, OTISTA : 8560131, 8569984, KEBON JERUK:5857452, 
91 


5862095, PURI BUGAR : 5825611, MENTENG : 3909630, 31445 
CINERE : 7537957, CIBUBUR : 8455882, 8455951, BEKASI 


1 8847033, LIPPO CI! 


ilan 0Ys bagi pemegang 


kartu kredit BCA, serta dapatkan gratis 
voucher cash back 50” 


an ketentuan berlaku 


87, 31922571, BINTARO JAYA : 7452004, TANGERANG :5543132, 
IRANG : 89903820, DEPOK : 77825705, 


BOGOR:8360909, 8337359, BANDUNG : SETRASARI :2016596, KURDI :5204566, DAGO : 2506269, GADING REGENCY:7319201, 
EMARANG : PEMUDA : 3588369, PAPANDAYAN : 8442386, 8442387, 

'SOLO BARU : 621224, 620730, MANAHAN : 714900, 
ERTO : 639661, 640343, SURABAYI :PONDOKCHANDRA : 


24 KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


“ Carrefour 3 


107 9 Y ANNIVERSARY 


NGOMESI! 
PROMO berlaku 26 Sept-23Okt MP3 
| Dapatkan hadiah langsung 
d “atau undian belanja setahun 
HADIAH LANGSUNG GRATIS diulang tahun 


voucher Rp 500.000, Rp 100.000, Rp 50.000, Rp10.000 IE iki au ai 


Syarat & ketentuan berlaku 


click & drive belanja lebih cepat, hanya di Carrefour 


mudah, dan tidak perlu RU. 
mengantri panjang BA Lebak Bulus 


8-11 Oktober 2012 


MN 22265 


Otak-Otak Ikan 


Ukuran 
40x30x90cm 


Fujitsu Notebook LH531 Win 7 Basic 


Tersedia di Carrefour tertentu 


um 48x240mI " 
stomata 385g Chil School Platinum: Semua Rasa 800g | Sania Royale Minyak Goreng Refill 2L 
ari na Maks. 2 kotak/peli har Maks. 4 pouch/pelanggan/hari 


ci Piring Lime Refill 800m! 
/pelanggan/hari 


?) a 2 dn diskon sa 4016 


"Sp, raj 


Produk tertentu 


Kompor Gas 
DT22GS 


sidu Kertas Fotokopi A4-70g 
Tersedia di Carrefour tertentu 
#engnngan (il carretour.indonesia — @carrefour. ID Promo berlaku di semua Carrefour, TIDAK BERLAKU DI CARREFOUR EXPRESS & CARREFOUR MARKET Harga ikan & daging hanya berlaku di Jabodetabek, Seran: 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


25 


Panwas Pilkada DKI Jakarta melakukan aksi damai berupa pembagian bunga dan pengumpulan tanda tangan pada 
Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (7/10). Aksi ini berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jak 
s i lan dengan lancar dan aman. Pilkada di Ibu Kota ini diharapkan bisa met 


Terima Kasih Jakarta 


Ramdansyah: Pilkada Aman, Warga Pantas Bangga 


METROPOLITAN 


JAKARTA, KOMPAS — Spanduk sepanjang 100 
meter bertajuk "Saya Bangga Jadi Warga Jakarta” 
melingkari Bundaran Hotel Indonesia, Minggu 
(7/10). Spanduk itu kado istimewa Panitia Pengawas 


Pilkada DKI Jakarta kepada warga yang berpartisi 


pasi aktif dan menjaga pilkada berlangsung damai. 


An Jakarta dan sekitarnya 
yang 


Hotal Indonesia “1D, 
Pusat, bertepatan dengan hz 
bebas” kendaraan — bermotor 
(BKB), tidak melewatkan ke- 
sempatan membubuhkan tanda 


tangan serta kritik dan saran di 


tai,” kata Laila 
(87), warga Petamburan, yang 
bersantai dengan keluarganya di 
Bundaran HI. 

Ketua Panwas Pilkada DKI Ja- 
karta Ramdansyah mengatakan, 
menjelang pencoblosan, begitu 
banyak isu yang membuat sua- 
sana . Banyak predil 
kada DKI bakal ricuh, tetapi yang 
terjadi justru sebaliknya, pilkada 
berlangsung aman, lancar, dan 
damai. 

”Untuk itu, tidak ada kata yang 
paling tepat selai 
dan bangga kepad 
yang mengedepan! 
sehingga tak terpa 
Ramdansyah. 

Menurut Ramdangyah, sebe- 
lum pencoblosa 
kedua, dalam sehari pihaknya 
menerima 4-5 pengaduan. ”Na 
mun, ketika ditanya lebih lanjut, 
termasuk meminta barang bukti, 
seperti uang atau lainnya, pe- 
lapor — jarang memenuhi. 
Ujung-ujungnya, pelapor mena- 
rik laporan atau tuduhannya. Ini, 
kan, cuma mau manas-manasin 
saja,” katanya. 


Jurnalisme damai 

Panwas juga melihat dukung- 
an media massa amat berperan 
dalam mewujudkan pilkada 
damai, 

"Jika pers mengedepankan 
jurnalisme damai, inilah ya 
terjadi. Pilkada dapat dikawal s 
proporsional sehingga pe- 
langgaran bisa diminimalkan dan 
warga yang berhak menyalurkan 
a pun meningkat,” kata 
amdansyah, 
juga merasa terbantu 
dengan Janya  survei-si 
yang dilakukan beberapa media 
, seperti survei Litbang 
Kompas. Hasil survei, antara 
menunjukkan sebagian 
Jakart 
terdaftar, 
SARA dan 
menyebabkan keresahan, 
nyata, hasil survei itu terbukti 
paralel dengan fakta selama dan 
setelah pencoblosan, 

Sebelumnya 
Amal  Tomagol 
proses demokratis 
sia, termasuk di Jakarta, berjalan 
lambat, bahkan pascareform 
1998. Akan tetapi, generasi muda 
yang berpendidikan cukup tinggi, 
khususnya yang berada di Ja- 
karta, kini mulai berani bersikap 
dan menyuarakan pikiran me- 
reka 


olog Tamrin 
mengatakan, 
si di Indone- 


an dalam 
ikan 


ni bukan kedew: 
berdemokrasi, mela 
untuk perjuang| 
tak mau lagi d 
mana, Oleh karena itu, ajakan 


dar 


Tamrin, 
Guru Besar Sosiologi Univer- 
itas Airlangga Hotman M Sia- 
menambahkan, Pilkada 
DK m mnjadi berita besar dan 
diminati mi 


disebut fenomena media dan fe- 
nomena akar rumput karena di 
sini terbukti suara rakyat yang 
menang, 

Menurut Hotr ga Ja- 
karta yang heterogen mampu 
bertindak rasional. Warga Jakar- 
ta tidak terpengaruh oleh per- 
ungan elite politik yang te- 
lanjang dipaparkan di media 
m lan med i 
didukung munculnya figur 3 
representatif, dianggap bagian 
dari warga itu sendiri, Ma 
rakat pun berhitung dan me- 
nentukan pilihan,” 


Kerja keras KPU 


Ramdansyah juga menghargai 
dan berterima kasih atas kerja 
keras penyelenggara pilkada, ya- 


itu Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) dan jajaranny: 
"Isu kisruhnya daftar pemilih 


tetap (DPT) selalu muncul, Na- 
mun, Komisi Pemilihan Umum 
1 dan terbukti DPT dapat 


Namun, Ramdansyah menya- 
rankan, untuk pilkada yang akan 
datang, lebih baik masa kam- 
panye pada putaran kedua di- 
perj ng 

"Sejak awal, calon yang akan 
bertarung di putaran kedua su- 
. Kampanye 


fit Arpasanienlkah perang opi- 
ni, perang isu, dan hal-hal yang 
kurang sehat. Kenapa tidak di- 
atur s k 14 ha 
sebelum pencoblosan, jadi fair 


arta yang sudah dilalui warga Jal 
di contoh pilkada di daerah lain di 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


anduk di Bundaran 


dan terbul 1 

Pan lupa ber- 
terima kasih kepada pasangan 
Fauzi Bowo-Nachrowi dan Joko 
Widodo-Basuki haja Purnama 
yang bersaing secara sehat serta 
menerima hasil pemungutan 
suara pa gugatan ke Mah- 
kamah Konstitusi. 

Kampanye "Bangga Jak 
ini dihelat Panwas selama se 
pekan hingga 14 Oktober nanti 
dengan harapan, hingga pelan- 
tikan pasangan gubernur-wakil 
gubernur baru, Jakarta tetap da- 
lam kondisi aman dan damai. 
ampanye juga menandai ber- 
akhirnya tugas Panwas per 7 Ok- 
tober kemarin. (NEL) 


Warung Ditabrak Truk, 
Penghasilan Keluarga Pun Hilang 


urangnya kesadaran berlalu lintas tak se- 
K dikit yang menyebabkan kerugian bagi 

orang lain, seperti kecelakaan yang ter- 
jadi di Jalan Raya Bekasi Timur, Jakarta Timur, 
Sebuah truk Fuso menabrak dua warung nasi di 
jalan itu, Minggu (7/10) pukul 0545. 
Tanpa diketahui sebab yang jelas, truk Fuso 
95 AA tanpa muatan, yang baru keluar dari 
Kawasan Industri Pulo Gadung (KIP), menab- 
rak warung nasi uduk Betawi dan Warteg Se- 
derhana yang berdiri bersebelahan. Padahal, ke- 
dua warung itu berdiri sekitar 1 meter dari bahu 
jalan yang dipisahkan trotoar. 

Tak ada korban jiwa akibat kejadian itu, teta- 
pi kedua warung yang ditabrak rusak parah, 
Menurut beberapa 

warga, truk yang dikemu- 
dikan Suryadi keluar dari 
KIP dan langsung berbe- 
lok ke kiri 
kasi Timur, Namun, truk 
itu terus berbelok hingga 


30 sentimeter di kiri ji 
dan menabrak dua wa- 
rung nasi di pinggir tro- 
toar tersebut. 

Setelah menabrak, so- 
pir truk tersebut berusaha 
melarikan diri. Sementara 
kernet truk itu sudah ka- 
bur lebih dulu, "Tapi, 
akhirnya sopir kepegang 
sama warga, Bisa kami tahan itu sopir,” kata 
salah seorang warga. 

Menurut Samsudin (50), salah seorang war- 
ga, dari mulut sopir truk itu juga tercium bau 
minuman beralkohol. Dari bau itu, warga pun 
menduga sopir truk dalam kondisi mabuk 
hingga kehilangan kontrol saat mengemudikan 
trukny: 

Akibat peristiwa itu, tak sedikit peralatan 
dagang di kedua warung yang ditabrak truk itu 
rusak dan tak bis kai lagi. 

Mudiah (46), pemilik warung nasi Betawi 
yang warungnya rusak ditabrak truk tersebut, 
mengungkapkan, semua peralatan dagang mi- 
liknya hancur, mulai dari piring, mangkuk, gelas 
hingga etalase tempat makanan, Total kerugian 
mencapai Rp 10 juta, 

Hidup Mudiah disandarkan pada usaha da- 
gang nasi uduk dan ayam goreng di warungnya 
tersebut sehingga peristiwa itu pun mengganggu 
sumber ekonomi keluargany: 

"Saya belum tahu, bagaimana caranya dagang 
untuk Senin besok karena semua peralatan da- 
gang hancur,” katanya. 

Padahal, menurut Mudiah, dia masih me- 


miliki satu anak yang duduk di sekolah me- 
nengah atas. Setiap hari, setidaknya dia harus 
menyediakan uang Rp 15.000 untuk ongkos 
anaknya berangkat ke sekolah. 

Kalau tidak ada pemasukan, dari mana saya 
bisa menyediakan uang ongkos anak saya se- 
kolah,” kata Mudiah, 


Nyaris jadi korban 


Menurut Mudiah, pada hari Minggu itu wa- 
rungnya tutup dan biasanya memang hanya bu- 
ak pukul 05.30. 

i membayangkan kalau ke- 
jadian ini terjadi pada hari kerja. Pasti 
korbannya banyak karena sejak pagi warung 

ya sudah penuh pembeli, 
para pekerja dari kawi 
industri Pulo Gadung,” 
tanya, 

Yanti (42), pemilik War- 
teg Sederhana yang wa- 
rungnya ditabrak, menga- 
ku masih terguncang de- 
ngan peristiwa yang dia- 
laminya itu. Sejak berda- 
gang nasi di pinggir Jalan 
Raya Bekasi Timur tahun 
dia tak pernah meng- 
alami peristiwa seperti itu, 

Apalagi, katanya, setiap 
pagi biasanya anaknya 
yang sulung, Aminah (21), 
selalu membersihkan kaca 
bagian depan warung. Kegiatan itu dilakukan 
Aminah sebelum berangkat kuliah di akademi 
kebidanan di Rawamangun. "Untung ana 2 
itu lagi tidak membersihkan kaca sehingga dia 
tidak jadi korban. Kalau sebaliknya, kan, anak 
s di korban,” katanya. 

i, Kepala Unit Kecelakaan 
n Resor Jakarta Timur 
8 Kalemuda Silitonga mengata- 
n Keane aa telah diamankan di 
r mengaku 
saat itu dia berusaha henghing ri mikrolet 

ang datang se tiba-tiba dari arah belakang 
anan truk. "Mungkin karena kaget, dia 
berbelok ke kiri cukup tajam sehingga menab- 
rak dua warung itu. Belum ada dugaan mabuk,” 
katanya. 

Karena tak ada korban jiwa, lanjut Kalemuda, 
sopir dan kernet truk itu tidak ditahan. Namun, 
terkait dengan kerugian yang dialami pemilik 
warung, hal itu akan dilanjutkan lewat jalan 
musyawarah. "Terkait masalah ganti rugi, kami 
sebagai polisi akan membantu menengahi mu- 
syawarah antara pemilik warung dan pemilik 
truk," katanya. (MDN) 


DiDEsw 


Lalu Lint 
Ajun Komisa 


Hadapi dunia de 
kulit mulus tanpa noda! 


Biarkan The Body & Face Lab mernelihara kecantikan alami kulit 
Anda dan memancarkan kulit yang bercahaya dan bebas noda 


RF Therapy kami yan 


yang ada di bagian dah. 


3ody 6 Facetos 


terkenal memanfaatkan gelombang 
radio frekuensi yang langsung menyerap ke dalam kulit. 
Perawatan ini merangsang regenerasi kolagen dan pengencangan 
kulit, yang menghasilkan pengurangan jerawat aktif, luka, garis 
rahang yang lebih kencang, dan mengurangi garis-garis halus 


www bodytavolab co. 


1gan 


A MILLJON MOMENTS 


HALLOWEEN 


4 


Kanan berak 


ONE Word 


Universal Studios Singapore: 


HORROR 
NIGHIS 


2 AAN 


Ng, agen. ag) 


19:21, 25-28 OkKTS 2012 


8pm -12 Tengah Matan 


Bahkan kematian pun aday'bat 


LA « 


snya'. 


ami ketakutan pada tingkat baru di Halloween Horror Nights" 2 di Universal Studios Singapore”, 
Resorts World" Sentosa Singapore. Ayo bermain di lima zona lorong berliku yang sungguh 


menakutkan dan tiga rumah berhi an memasuki dunia gilanya The Puppet Master, terapi 


Yang terbaik adalah perawatan ini tanpa operasi dan hasilnya dapat 
terlihat setelah 1 kali perawatan. Hanya dalam hitungan minggu, 
Anda dapat menghadapi dunia dengan kepercayaan diri yang baru 


PROMO SPESIAL 


ye Y 


Nikmati 


9) 8 Rp 2.900. 000 


perawatan Harga Normal: 14,350,000 


Singapore Hotel termasuk serapan pagi 
Nights 2 di Universal Studios Singapore 


Berlaku untuk periode menginap 19 - 21, 25 - 28 Oktober 2012. 


- Menginap 1 malam di Resorts Worid Sentosa 
“ Tiket Halloween Horror 


“Sraras can katantuun berliku Resorta World Sentora Singapore berhak untuk mengubah syarat dan katantsan Canpa pembercahwan sebalutneya 


021 380 1705 - Daya Wisata: 021 6220 3388 - Dwidaya Tour: 021 5421 1993 - Genta Tour: 021 422 2622 - Golden Rama: 021 231 3131 
- Panen Tour: 021 385 5388 - Panorama Tours: 021 2556 5555 “ Shilla Tour: 021 386 4177 - Wita Tour: 021231 2338 


Kartu Resmi: Partner Panduki 
ung 


TAMAN ANGGREK Mall Taman Anggrek L2 # 221 
SUDIRMAN Wisma BNI 46 Kota BNI L3 #3064 
DEPOK Moll Margo City, GE21A, 

KELAPA GADING Mall of Indonesia, LI #CIS 

CIBUBUR Moll Cibubur Junction, Lt 1, unit 05 & 07 
GANDARIA CITY Mall Gandaria City, 12 #250 

PEJATEN VILLAGE Moll Pajoton Village, LG Floor # L21 


Hubungi kami sekarang juga di 


Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi 
www.rwsentosa.com 


(BB sergabunglah bersama kami di wwwfacebool 


(UNYESAL STUDI LINYASALTUDIOS SINGAPORE Uma fb br dal Una rn ad mand de" Uno Bon AR mia Poco Ro Wo ba dua Word drama iba LG Gr Meat Kewgo ind Al Ktm Bro 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


METROPOLITAN 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


KIL 
METRO 


Rumah di Menteng 
Disatroni Rampok 


Tersangka perampok harta Rp 8 
miliar, YH alias YS (42), me- 
macari lalu menikahi pembantu 
rumah tangga pengusaha Bah- 
rum Karim secara siri sebelum 
melakukan aksinya di rumah 
Bahrum di Jalan Diponegoro, 
Menteng, Jakarta Pusat. YFHI dan 
komplotannya merampok, 
Minggu (23/9) pagi. Dari tangan 
mereka, kata Direktur Kriminal 
Umum Kepolisian Daerah Met- 
ro Jaya Komisaris Besar Toni 
Hermanto, polisi menyita uang 


tunai puluhan juta rupiah, dua 
sei 


jata api, ratusan bundel per- 
an, mobil Daihatsu Xenia 
dan Honda Jazz, serta sebuah 
brankas, (WIN) 


Oknum DKI Diduga 
Memanipulasi 


Oknum Dinas Tata Ruang DKT 
Jakarta diduga mengubah per- 
untukkan tiga bangunan—kan- 
tor lama wali kota, Kodim 0508, 
kejaksaan negeri, dan Kantor 
Catatan Sipil DKI di Jalan $ 
Parman, Grogol Petamburan, 
Jakarta Barat. Menurut Ketua 
Tim Peduli Aset Daerah Ully 
Manurung, yang dihubungi 
Minggu (7/10), oknum itu meng- 
ubah peruntukan kawasan pe- 
merintahan menjadi peruntuk- 
an kawasan komersial. "Kami 
tahu setelah kami cek di situs 
web Tata Kota DKT (tatako- 
ta.org) www, tatakota-jakarta- 
kunet/content/wilayah-jakar- 
Ketika saya tanya ke 
jansi tata ruang di tingkat 
wilayah Kota Jakbar, peruntuk- 
annya belum berubah," kata 
Ully. Oknum Dinas Tata Ruang 
DKI, tambah Ully, juga meng- 
ubah nama jalan di belakang ke- 
tiga gedung, dari Jalan Taman $ 
Parman menjadi Jalan Tanjung 
Gedong Baru. "Saya menduga, 
pengubahan nama jalan terse- 
but agar manipul 


a tidak terungkap, 
ujarnya. Pengubahan nama 
bakal menyulitkan warga sebab 
warga harus mengubah identitas 
yang ada, seperti KTP, pemba- 
yaran pajak kendaraan STNK, 
paspor, pajak, dan surat penting 
lainnya. (WIN) 


Ratusan Rumah Perajin 
Tempe Terancam Disita 


Ratusan rumah perajin tahu 
tempe Koperasi Tahu Tempe 
emanan, 
Kalideres, Jakarta Barat, teran- 
cam disita tengkulak kedelai ka- 
rena tidak bisa melunasi tung- 
gakan utangnya. "Ini semua ter- 
kait harga kedelai yang naik 
terus,” kata Ketua Koptti Jakbar 
Suharto saat dihubungi sema- 
lam, Utang perajin itu bervaria- 
si, antara Rp 50 juta dan Rp 60 
juta per orang. Mereka menja- 
minkan rumah senilai Rp 200 
juta-Rp 250 juta per unit. (WIN) 


KOMPAS/PRASETYO EKO PRIHANANTO 


Seorang pekerja di Karoseri Sriwedari, Ciputat, Tangerang Selatan, mengecat bus angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta 
(APTB), Jumat (5/10). Sebanyak empat bus APTB jurusan Ciputat-Kota sudah mulai beroperasi. 


Tarif APTB Diturunkan 


Angkutan Umum Reguler Juga Akan Ditata 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta menurunkan tarif angkutan perbatasan 
terintegrasi bus transjakarta Ciputat-Kota, Semula 
tarif per penumpang Rp 9.500, lalu diturunkan 
menjadi Rp 6.000 per penumpang, Tarif baru mulai 


berlaku pekan depan. 


Penurunan tarif ini dilakukan 
agar masyarakat tertarik meng- 
gunakan transportasi umum. 

”Kami ingin mengubah peri- 
laku warga dari menggunakan 
kendaraan pribadi menjadi ken- 
daraan umum, itu yang lebih 
penting. Tidak ada pihak yang 

irugikan karena penurunan tarif 
jar Kepala Dinas Perhu- 
bungan DKI Jakarta Udar Pris- 
tono di Jakarta, Minggu (7/10). 

Penurunan tarif itu, kata Pri: 
tono, sudah diperhitungkan se- 
cara matang, Baik operator mau- 
pun Badan Layanan Umum 
Transjakarta tidak keberatan 


ilakukan agar angkutan 
n terintegrasi bus 
Zarta (APTB) menjadi se- 
makin baik. 

Dia mengakui, pelaksanaan 
APTB tidak bisa langsung sem- 
purna. Perlu dukungan operator 
dan pemerintah daerah setem- 
pat, Banyak hal yang perlu di- 
perbaiki dalam — operasional 
APTB karena menyangkut ke- 
biasaan warga. 

Menurut Pristono, pelaksana- 


an APTB harus dievaluasi, di an- 
taranya evaluasi sarana dan pra- 
sarana, koordinasi dengan pihak 
terkait, dan tarif APTB, 


Operator 


Pristono mengakui, pemerin- 
tah tidak bisa menjalankan APTB 
sendiri, Pemerintah perlu du- 
kungan pihak lain, salah satunya 
operator, 

Sejauh ini, paling tidak ada 
lima operator siap bekerja sama 
mengoperasikan APTB. Sebagian 
sudah mengoperasikan di tiga ru- 
te, sebagian akan beroperasi di 15 
rute lain, Operator yang dimak- 
sud adalah PPD, Mayasari Bakti, 
Sinar Jaya, Bianglala, dan Hiba 
Utama. 

Rencananya, Pemprov DKI 
mengembangkan 18 rute APTB. 
Jika semua rute tersebut ber- 
operasi, diperkirakan 17.340 pe- 
numpang terangkut di setiap rute 
per hari. Jumlah ini setara de- 
ngan pergerakan 312.120 orang di 
18 rute APTB jika dalam ka- 
tas maksimum, Asumsinya, 
setiap rute dilayani 10 bus yang 
mampu mengangkut 85 orang 
setiap busnya. 


Ahli transportasi Universitas 
Indonesia, Ellen SW Tangku- 
dung, mengapresiasi kebijakan 
APTB, Ia mengaku sudah sejak 
lama menunggu program sema- 
cam APTB, Akan tetapi, penye- 
diaan APTB diharapkan juga di- 
imbangi dengan penataan ang- 
kutan umum reguler yang terdiri 
dari bus dan mikrolet. 

Angkutan reguler yang ada 
saat ini bisa dimanfaatkan untuk 
mendukung keberadaan angkut- 

ssal, termasuk bus trans- 
a. "Mikrolet bisa diatur agar 
di wilayah yang spe- 
u juga metromini dan 
kopaja dapat berintegrasi dengan 
jaringan APTB,” ujarnya. 

Kasus penolakan APTB oleh 
sopir angkot di Bekasi diharap- 
kan tidak terulang lagi di Tange- 
rang ataupun di Ciputat. Kun- 
cinya, kata Ellen, ada pengaturan 
ayek sejak awal. 


Belum tahu 


Dinas Perhubungan Kota Ta- 
ngerang Selatan belum tahu jika 
ada bus APTB Ciputat-Kota yang 
sudah beroperasi. "Kami belum 
tahu hal itu. Sampai saat ini tidak 
ada koordinasi atau komunikasi 
dengan kami, baik oleh operator 
maupun Dishub DKI, kata Mur- 
san Sobari, Kepala Dinas Per- 
hubungan, Komunikasi, dan In- 
formatika Tangsel, 

Mursan mengkhawatirkan pe- 
nambahan bus di jalur padat se- 
panjang Jalan Juanda, Ciputat, 
itu justru menambah kemacetan. 


"Itu, kan, daerah yang sangat 
macet, dan saya belum tahu kalau 
ada bus APTB lewat situ.” 

Mursan menyatakan bakal s 
gera memanggil operator bus un- 
tuk meminta penjelasan terkait 
dengan beroperasinya bus APTB 
itu. "Kami akan segera memang- 
gil operatornya untuk mencari 
tahu,” kata Mursan. 

APTB Ciputat-Kota yang ber- 
operasi sejak Kamis (4/10) me- 
lintasi Terminal Kota-Jalan La- 
da-Stasiun Kota-Jembatan Ba- 
tu-Mangga Dua Raya. Lalu, APTB 
berputar ke Mangga Dua Ra- 
ya-Hlayam Wuruk-Ir H Juan- 
da-Medan Merdeka Barat-MH 
Thamrin-Sudirman-Sisingama- 
ngaraja-Panglima — Polim-Radio 
Dalam-Metro Pondok Indah-Le- 
bak Bulus-Pasar Jumat-Ciputat, 
dan sebaliknya. 

Pul bus APTB Ciputat-Kota ini 
berada di pul bus Bianglala, ka- 
wasan Gaplek, Pamulang. Diren- 
canakan bakal ada kawasan park 
and ride seluas lebih dari 1 hektar 
yang bisa menampung ratusan 
kendaraan bagi pengguna APTB, 

Perjalanan bus APTB sering 
tersendat karena kemacetan pa- 
rah di Jalan Juanda, Ciputat. Ke- 
beradaan angkot dan bus y 
berhenti sembarangan di pintu 
masuk /fly over 
Kampus Universitas 
Syarif Hidayatullah, serta termi- 
ayangan di depan sekolah 

di Jalan Juanda sering 
membuat arus kendaraan ter- 
sendat. (RAY/NEL/NDY) 


KERUSAKAN LINGKUNGAN 


Mereka Tak Takut Lagi Demangan dan Melawan 


lafon rumah anggota 
pw DKI Komisi B, 

Fraksi Partai Demokrat, 
Nur Afni Sajim, ambruk setelah 
tetangga sebelah rumahnya me- 
nambah luas bangunan. Salah 
satu bagian bangunan yang di- 
perluas adalah penambahan ka- 
mar mandi di lantai dua. Tem- 
bok lantai dua rumah Afni pun 
dijebol. Saluran pipa air kotor 
dalam tembok dibongkar, di po- 
tong, dan diganti pipa leter T. 

Karena salah konstruksi 
luruh air kotor masuk ke plafon 
rumah, Plafon pun ambruk. Air 
menggenangi lantai dua rumah 
Afi di Perumahan Citra V, 

RT 003 RW 0156, Kelurahan Pe- 
gadungan, Kali Deres, Jakarta 
Barat. 

”Hari Sabtu (1/9), saat saya 
pulang ke rumah, saya dapati 
plafon lantai dua rumah 
saya sudah ambruk. Semua pe- 
rabot rusak. Lantai penuh ge- 
nangan air” tuturnya saat di- 
temui di rumahnya beberapa 
hari lalu. 

Dari kisah ini terungkap 
menjamurnya bangunan liar di 
kawasan perumahan mewah mi- 
lik para pengembang di Jakbar, 
seperti disampaikan kalangan 
Suku Dinas Penertiban dan 
Pengawasan Bangunan (P2B) 
Jakbar. Bangunan liar adalah 
bangunan baru atau bangunan 
tambahan yang tidak berizin se- 
suai dengan ketentuan Pemerin- 
tah Provinsi DKI. 


Melawan 


Pekan lalu, Rabu (8/10), Su- 
din P2B Jakbar membongkar 
bangunan besar dan luas ber- 
lantai tiga yang terdiri dari 
enam ruko. Padahal, dua bulan 
lalu, bangunan ini sudah di- 
bongkar dan disegel. Pemilik ba- 
ngunan masih nekat melanjut- 
kan pembangunan gedung yang 


KOMPAS, 


NDORO ADI 


Bangunan ruko tiga lantai di persimpangan Jalan Kedoya Raya, RT 002 RW 002, Kedoya Selatan, 
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk kedua kalinya dibongkar petugas gabungan Sudin P2B Jakbar, Rabu 
(8/10). Menurut petugas P2B, izin bangunan itu sebagai tempat tinggal dua lantai, bukan ruko tiga 


lantai. 


berlokasi di persimpangan Jalan 
Kedoya Raya, RT 002 RW 002, 
Kedoya Selatan, Kebon Jeruk. 
Menurut petugas Sudin P2B 
Jakbar, Ebbi Parianta, pemilik 
bangunan hanya memiliki izin 
mendirikan bangunan (IMB) 
untuk rumah tinggal dua lantai, 


Menjulang tanpa IMB 

Ironinya, hanya beberapa pu- 
luh meter dari kompleks Ge- 
dung Kantor Wali Kota Jakbar 
menjulang apartemen berlantai 
31 tanpa IMB. Ratusan pembeli 
yang sudah menghuni Aparte- 
men Puri Gardenia di Jalan Ra- 
ya Kembangan sejak 2004 itu 
tak memiliki sertifikat kepemi- 
likan apartemen. 

Awalnya, menurut Ebbi, pe- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ngembang hanya mendapat izin 
membangun 16 lantai, tetapi 
yang dibangun 25 lantai, Setelah 
diizinkan membuka 25 lantai, 
pengembang membangun apar- 
temen menjadi 31 lantai. Setelah 
semua unit apartemen laku, si 
pengembang pun buron. 

Belum lagi selesai kasus ter- 
sebut, muncul apartemen me- 
wah lainnya di Kecamatan Gro- 
gol Petamburan. Apartemen 
yang memiliki puluhan lantai ini 
dibangun di atas jalur hijau, 
bahkan melanggar garis sempa- 
dan kali, tanpa fasilitas sosial 
dan fasilitas umum. Camat Gro- 
gol Petamburan Deny Ramdani 
membenarkan sejumlah pelang- 
garan yang dilakukan pengem- 
bang apartemen ini, tetapi ia tak 


ingin berkomentar, 


Di bawah SUTET 


Pada akhir bulan lalu, 13 ba- 
ngunan liar berupa lapak usaha 
kayu bekas, pengepul barang be- 
kas, dan lapak-lapak hunian di 
atas areal 1000 meter persegi di 
bawah menara saluran udara 
tegangan ekstra tinggi (SUTET) 
terbakar. Kebakaran yang dipicu 
kecerobohan pemilik bengkel las 
ini membuat tiga kabel listrik 
SUTET dekat menara putus. 

Pasokan listrik dari PLN ke 
Bandara Internasional Soekar- 
no-Hatta, Kota Tangerang, pun 
terhenti sejak pukul 15.00 hing- 
ga pukul 16.06. 

Peristiwa SUTET serupa ter- 
jadi akhir 2007 saat kebakaran 


di Gedong Panjang, Penjaringan, 
Jakarta Utara, Kebakaran mem- 
buat jalur KRL Tangerang-Ja- 
karta terhenti setelah menara 
SUTET antara Stasiun Angke 
dan Kampung Bandan, Jakbar, 
ambruk menghalangi jalur KA. 

Awal Agustus 2007, ratusan 
rumah petak liar yang dihuni 
900 jiwa di kolong tol Jembatan 
'Tiga, Pluit, Jakut, terbakar. Aki- 
batnya, akses jalan tol ke Ban- 
dara Soekarno-Fatta-Kemayor- 
an-Tanjung Priok 2-Ancol Barat 
terputus. Jalan layang sepanjang 
140 meter rusak dan harus di- 
potong. 

Namun, peristiwa itu tidak 
membuat deretan toko di bawah 
jalan layang Pasar Pagi Asemka, 
Jakbar, dibongkar. Demikian pu- 
la saat media massa ramai 
mempersoalkan legalitas deret- 
an bangunan tersebut. 

Bisa dibayangkan jika lokasi 
yang berada di kawasan Keca- 
matan Tambora dan Kecamatan 
Taman Sari ini terbakar. Selain 
jembatan layang rusak, akan ba- 
nyak jatuh korban sebab lalu 
lintas keluar masuk kawasan ini 
macet sepanjang hari. Bahu ja- 
lan diokupasi para pedagang ka- 
ki lima dan para juru parkir. 
Para pejalan kaki pun harus 
bersabar bersesak-sesak di sana, 

Serangkaian kasus bangunan 
liar ini menunjukkan betapa le- 
mahnya wibawa Pemprov DKI. 
Tak sedikit lingkungan, tata 
ruang, dan infrastruktur DKI 
yang rusak akibat menjamurnya 
bangunan liar. Tak sedikit pula 
pemasukan Pajak Bumi dan Ba- 
ngunan DKI yang digelapkan 
para pendiri bangunan liar dan 
pengembang nakal. 

Patut diduga, pembiaran me- 
luasnya bangunan liar menjadi 
sumber praktik korupsi sebagian 
kalangan petinggi dan birokrat 
DKI. (WINDORO ADI) 


LINGKUNGAN 


Waspadai 31 Daerah 
Rawan Banjir di Tangsel 


TANGERANG SELATAN, 
KOMPAS — Sebanyak 31 daerah 
rawan banjir di Kota Tangerang 
Selatan mulai diwaspadai. Apala- 
gi, selama beberapa hari terakhir, 
hujan mulai sering mengguyur 
wilayah Tangsel. 

"Persiapan sudah kami laku- 
kan dengan personel dan per- 
alatan yang kami miliki, seperti 
perahu karet. Kami juga berkoor- 
dinasi dengan sejumlah dinas 
terkait, seperti dinas bina marga, 
dinas sosial, dan dinas kesehat- 
an,” kata Tommy Patria, Ketua 
Tim Reaksi Cepat Badan Penang- 
gulangan Bencana Daerah Tang- 
sel, Minggu (7/10). 

Menurut Tommy, ke-31 daerah 
banjir di Tangsel itu tersebar di 
sejumlah kecamatan. Ta mencon- 
tohkan, daerah-daerah yang pan- 
fi saat memasuki 
berada di wi- 
layah Pamulang, Serpong, Bin- 
taro, dan Pondok Aren. 

Di Pamulang, ujar Tommy, 
daerah yangrawan banjir di anta- 
ranya Bukit Pamulang Indah, In- 
hutani, dan Cirendeu Permai, Di 
Ciputat juga, yakni di Pondok 
Hijau, Pondok Jombang, dan ka- 
wasan Jalan Raya Aria Putra. Di 
Serpong di daerah Kayu Gede 
dan Cilumpang. Di Bintaro, dae- 
rah rawan banjir berada di se- 
kitar Sektor 9 dan Pondok Jaya. 

Menurut Tommy, daerah ra- 
wan banjir di Tangsel lebih ba- 
nyak disebabkan oleh masalah 


drainase yang belum terintegrasi. 
"Drainase yang masih buruk, ba- 
nyak air masuk, tetapi tidak bisa 
keluar,” katanya. 

Dari pantauan, sejumlah ke- 
giatan untuk memperbaiki drai- 
nase yang masih berantakan di 
kota itu sedang dilakukan, Salah 
satunya di Jalan Raya Aria Putra, 
Ciputat, dan Jalan Pajajaran, Pa- 
mulang, Penggalian saluran air 
itu belum selesai dikerjakan se- 
panjangjalan sehingga masih ada 
bagian yang belum memiliki sa- 
luran air. 

Selain itu, sejumlah sungai 
yang melewati Tangsel, seperti 
Kali Angke, Kali Pesangrahan, 
dan sejumlah anak sungai lain- 
nya, juga kerap meluap dan me- 
nyebabkan banjir. 

Tommy mengatakan, personel 
reaksi cepat yang sudah disiap- 
kan di Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Tangsel 
20 orang. Selain itu, juga disiap- 
kan relawan di setiap kecamatan. 

"Selain personel kami, juga ada 
relawan sebanyak 70 orang di 
tiap-tiap kecamatan," katanya, 

Selain mewaspadai banjir, 
Tommy juga meminta warga agar 
mewaspadai daerah rawan long- 
sor, Daerah rawan longsor ter- 
utama di Kecamatan Setu. ”Ka- 
wasan rawan longsor itu di dae- 
rah yang pernah menjadi areal 
penambangan pasir, seperti di 
Desa Babakan dan Kranggan,” 
ujarnya. (RAY) 


GUBERNUR DKI 


Pelaksana Harian 
sampai 15 Oktober 


JAKARTA, KOMPAS — Tugas 
Pelaksana Harian Gubernur DKT 
Jakarta Fadjar Panjaitan berjalan 
sampai Senin 15 Oktober 2012. 
Rencananya, pada saat yang 
sama, Menteri Dalam Negeri Ga- 
mawan Fauzi melantik gubernur 
terpilih Joko Widodo dan Wakil 
gubernur terpilih Basuki Tjahaja 
Purnama. 

”Kementerian Dalam Negeri 
sepakat dengan DPRD DKI, pe- 
lantikan gubernur dan wakil gu- 
bernur DKI terpilih dilakukan 
Senin 15 Oktober,” tutur Direktur 
Jenderal Otonomi Daerah Ke- 
menterian Dalam Negeri Djoher- 
mansyah Djohan, Minggu (9/10), 
di Jakarta. 

Pemilihan jadwal pelantikan 
itu sesuai dengan pertimbangan 
karena hari itu paling memung- 
kinkan, Apalagi, pada 15 Oktober 
itu, Mendagri tidak memiliki jad- 


wal penting. Sebelumnya, pelan- 
tikan dijadwalkan hari Jumat 
(12/10), tetapi kemudian diubah 
menjadi 15 Oktober karena ek- 
sekutif mengawali hari kerja pada 
pekan kedua Oktober. 

Mendagri sudah menyiapkan 
pengganti sementara gubernur 
DKI Jakarta yang berakhir masa 
jabatannya 7 Oktober 2012. Men- 
dagri memilih Sekretaris Daerah 
Provinsi DKT Fadjar Panjaitan 
sebagai Pelaksana Harian (Plh) 
Gubernur DKI, 

“Plh itu menjalankan peme- 
rintahan saat tra: idak akan 
ada kebi: 
ambil selama masa 
kata Fadjar Pa . 

Minggu pagi, Fauzi Bowo dan 
Wakil Gubernur DKI Prijanto 
bertemu dengan sejumlah pe- 
jabat Pemprov DKI di Balaikota 
Jakarta. (INA/NDY) 


@, PENGUMUMAN LELANG 


bpmigas 


UMUM 


@ PremierOil 


PREMIER OIL NATUNA SEA. B.V., sebagai Kontraktor KKS dari BPMIGAS, 


mengadakan 


ndaftaran untuk PELELANGAN UMUM tersebut dibawah ini, 


berdasarkan Pedoman Tata Kerja No. 007-REVISI-II/PTK//2011 


JUDUL LELANG & 


vol NOMOR LELANG 


PERSYARATAN / MENGUNDANG 


1 |p 
Single Te Itizone 
pe hg 


Nomor Lelang 
12120609 TD 


Tanggal Pendaftaran dan 
Pengambilan dokumen 
Prakualifikasi 

8 - 10 Oktober 2012 


Naga 
« Minimum TKDN (Local Content) : 586 


Persyaratan 
« Golongan 
» Bidang 

« Sub Bidang : B.06.22 Jasa pertambangan 


Usaha Besar 
Jasa Lainnya 


minyak dan gas bumi lainnya 


Lingkup Pekerjaan 
remier Oil membutuhkan jasa kontraktor 
untuk menyediakan jasa Lower Complotion 
Single Trip Multizone Eguipment untuk 


jang kegiatan operasional di lapangan 
Pelikan di wilayah Natuna, 


Keterangan dan persyaratan selengkapnya dapat diihat pada papan pengumuman 
Puohiogan Fuasiur Ol Hakira Bon BV, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, 
| 10. Jl. Jend, Sudirman Kav 52-53 Jakarta, 12190 dan Website 


pre lwww.promier-oll.co.id 


Jakarta, 08 Oktober 2012 
Panitia Pengadaan - Premier Oil Natuna Sea B.V. 


» 


“ WORKSHOP PSAK Terbaru Per 1 Juni 2012” 
1 PSAK Terkait dengan Yayasan Dana Pensiun | 16 - 17 Okt 2012| Hotel Akmani - Jkr 
Pa Deng ea laka Indar Pelan I3 yes Pe ipa eneg Li 


I-PSAK Terkait Industri Pertambarugan | 15 


(iuran Pidato gpn Ark entry rang st es 
& Laporan Keuangan Komsnlidasi | 16 - 17 Oktober 2012 
0 Try Out L- Ujian Sertifikasi PSAK 1 16-17 Oktober 2012 
7 Akanlansi Instrumen: PA me tah 


Mecounting | 22» AS OMtate 2012 
Untuk Jadwal lainnya : www daiglobahoc.id | twitter: @lainews | Marketing : 71504455 


AGENDA NOVEMBER 2012 
Yenyusunan Lap Kou! 


AL UHIAN SERTIFIKASI AKUNTANSI SYARIAH | Z1 NOVEMBER 2012 
“ JADWAL KURSUS LAINNYA 
Ui 


1 Kursus Brovet AB : 
3 Nov 2012 -31 Feb 2017 | IAI Menteng. 
2 Okt 013 - 10 Feb 2019 | IAI MOL 


Oki 2012 » 14 Jan A13 | YAI Daan Mogot 


16 Oky 2012 - ta Feb 2013 | IAI Depok 
18 Oki 2012 -3 Maret 219 | IAI Serpong, 
13 Okt 212 - 17 Feb 2013 | IAI Solo 

2 Kursus Brevet C: 

# Nov 2012 - 10 Jan 2011| YAI Menteng, 
1 Okt 012 | TAI 
1 Okt “8 Dow 2012 | LAI Mt 
. Kursus PSAK Terkini 
22 |, 


AGENDA 
PELATIHAN OKT & NOV 2012 
IKATAN AKUNTAN INDONESIA 


Member 2012 


4 Kursus Akuntansi Dasar 
36 Okt 2013 -47 Jan 2017 | YAI MOI 
35 Okt 2012 - 28 fan 2019 | IAI Depok 
18 Okt 2013 -39 Jan 2013 | IAI Serpong 
3. Kursus Akuntansi Syarial 
16 Okt- 22 Nov 2012 | IAI Menteng. 
20 Okt: 35 Nov 2012 | YAI Selo 


“Gratis Buku 


PSAK Per 1 Juni 2012 1 
..aeharga Rp 730.000, 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


METROPOLITAN 


Kereta rel listrik 
seharusnya menjadi 
moda transportasi 
andalan di Jabodetabek. 
Namun, dalam 
perjalanan menuju 
pengangkutan 
penumpang 1,2 juta 
orang per hari, 
dibutuhkan kerja keras 
membenahi aspek 
keselamatan, 


Oleh AGNES RITA 
SULISTYAWATY 


H: alkareta dari Han 
n KRL £ 


Bogor Jawa Barat. “Badan kereta 
menghantam peron penumpang, 
Tidak ada korban jiwa dalam 
kejadian itu, Namun, langkah 
besar untuk memperbaiki pra- 
sarana tidak harus menunggu 
hingga jatuh korban jiwa atau- 
pun terulang kecelakaan beri- 
kutnya. 

Keandalan prasarana teramat 
dibutuhkan karena per: 
yang besar dalam menji 
selamatan perjalanan kereta. Pa- 
da kasus di Cilebut, kecelakaan 
diduga karena ada rel patah s 
hingga kereta anjlok. Rel me- 
rupakan salah satu bagian dari 


lakaan ini terjadi di 
tengah kemacetan lalu lintas 
yang kian pelik. KRL sehari 
jadi moda tr 
1 utama untuk mengu- 
rangi kemacetan, Pemerintah 
sebenarnya tidak tinggal diam 
karena lewat pencanangan 17 
langkah mengatasi kemacetan 
pada tahun 2010, kap 
kut KRL ditargetkan 1,: 
orang per hari. Tentu akan sulit 
membujuk orang naik KRL apa- 
bila kecelakaan kereta masih 
terjadi. 
Aanun 2012, Direktorat Jen- 
deral Perkeretaapian Kemente- 
rian Perhubungan menargetkan 
penurunan angka kecelakaan 
hingga 20 persen dari tahun la- 
lu. Informasi target ini jelas me- 
ngejutkan di tengah harapan 
publik soal peningkatan kesela- 
matan perjalanan keret: 
Mengutip rencana 
hunan yang dipubl 


Jumlah sertifikasi 


IAN 


Kereta rel listrik ekonomi tujuan Bogor dipenuhi penumpang yang duduk di atap dan bergelantungan pada jam pulang kerja. Foto diambil lola 
lasa (26/6). Kurangnya armada KRL yang layak dan perilaku penumpang 


saat KRL, melintas di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Sel 
yang tak disiplin membuat faktor keselamatan sering kali diabaikan. 


tus resmi Direktorat Jenderal 
Perkeretaapian Kementerian 
Perhubungan (perkeretaapi- 
an.dephub.go.id) memang dise- 
butkan ada upaya menurunkan 
angka kecelakaan, khususnya 
anjlok (keluar rel) dan tabrakan 


hun 2011. Sementara PT Kereta 
Api Indonesia (KAI) mencat: 
tahun ini sudah 42 kali 
anjlok dan tabrakan kereta. 

Masih dari situs yang sama 
disebutkan, anggaran untuk me- 
nekan angka kecelakaan ditar- 
getkan Rp 73 miliar, tetapi tidak 
dirinci kegiatan apa ang 
dilakukan dengan dana sebesar 
itu. 


Belum tergarap 

Peneliti transportasi dari In- 
stitut Teknologi Bandung, Ha- 
run al-Rasyid Lubis, menga- 
takan, urusan keselamatan per- 
keretaapian menjadi isu besar 
yang belum tergarap dengan ba- 
ik. "Sebenarnya, niat untuk 
memperbaiki keselamatan per- 
keretaapian sudah ada, Ttu ter- 
bukti dengan adanya penang- 
gung jawab keselamatan, baik di 
PT KAI maupun di Ditjen Per- 
keretaapian Kementerian Per- 


Sasaran: meningkatkan 
keandalan dan keselamatan 
pengoperasian perkeretaapian 


a. Jumlah sertifikat kelaikan sarana yang meliputi lokomotif, kereta, 
gerbong, dan peralatan khusus dalam rangka meningkatkan keandalan 


dan keselamatan perkeretaapian. 


. Jumlah sertifikasi kelaikan prasarana yang meliputi jalur, jembatan, dan 


fasilitas pengoperasian dalam rangka meningkatkan keandalan dan 


keselamatan perkeretaapian. 


Jumlah sertifikat kecakapan SDM perkeretaapian yang meliputi pegawai 


Ditjen KA, penguji prasarana, penguji sarana, inspektur, auditor, awak 
sarana KA, tenaga pemeriksa prasarana, PPKA, PJL, dan juru penilik jalan, 
dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM perkeretaaptan. 


Jumlah kegiatan pembinaan yang meliputi pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan dalam rangka penyelenggaraan perkeretaapian yang efektif dan 


efisien. 


Jumlah kejadian kecelakaan kereta api, khususnya kejadian anjlokan dan 


kejadian tabrakan antarkereta 


Sumber: Perkerotaaplan dephubgo.id 


hubungan. Seharusnya, kedua 
lembaga ini bisa berkomunikasi 
dengan baik dan membagi tugas 
untuk mewujudkan keselamat- 
an,” papar Harun, yang pernah 
menjadi anggota Tim Teknis 
Revitalisasi Perkeretaapian Na- 
sional Kementerian Perhubung- 
an dan Kementerian Koordina- 
tor Perekonomian, 2008. 

Kebuntuan komunikasi ini 
antara lain terlihat ketika mun- 
cul saling menyalahkan setiap 
terjadi kecelakaan. Hal ini mun- 
cul karena ada kesulitan untuk 
meneliti dan menyimpulkan pe- 
nyebab kecelakaan. "Harus ada 
investigator kawakan yang b 
menemukan penyebab kecelaka- 
an. Kalau tidak ada, ya tidak 
akan ketemu apa penyebabnya 
sehingga kita tidak bisa tahu apa 
lanjut setelah kejadian 
tersebut,” katanya, 

Secara garis besar, Harun 

melihat kecelakaan merupakan 
buntut dari sistem manajemen 
keamanan yang tidak berjalan 
baik. Padahal, bendera untuk 
mengampanyekan nol kecelaka- 
an (ero accident) sudah didek- 
1 an tahun 2008 saat Jus- 
man Syafii Djamal menjabat 
Menteri Perhubungan. 

Namun, Harun menambah- 


Penurunan 205 dari tahun 2011 (61 kejadian) 


Target 

Jumlah Nilai 
6.124 sertifikat — Rp 12.575,687.000 
5.600 sertifikat Rp 2.500.000.000 
24 sertifikat — Rp'2.635.687.000 
500 sertifikat Rp 7.440.000.000 
Ltahun Rp 151.729.186.000 
49 kejadian Rp 7.377.350.000 

kecelakaan 
Gunawan 


kan, agenda yang dianggap pen- 
ting oleh menteri belum tentu 
akan terlaksana di level bawah. 
Salah satu adalah investigasi ke- 
celakaan yang kerap mengupas 
kulitnya ehingga banyak 
kecelakaan divonis terjadi akibat 
faktor kesalahan manu: 
Harun mencontohkan kewa- 
Jiban dan perhatian pemerintah 
sebagai pemilik pra 
keretaapian kini habis tersedot 
untuk mewujudkan agenda 
pembangunan rel ganda di 
Jawa, Dengan demikian, 
pemerintah terkesan mengabai- 
kan pemeliharaan prasarana 


ra perus 


mendap 
gulato 


mengusulkan audit to- 
tal, menyeluruh, dan tuntas ten- 
tang pi na perkeretaapian, 
baik milik pemerintah maupun 
PT KAI. Ini amanah UU Nomor 
23 Tahun 2007 tentang Perke- 
retaapian. Negara harus menun- 
juk auditor dan penilai indepen- 
den apabila serius membenahi 
seluruh prasarana," ujarnya. 


Regul 


Perpn 


tang p 


KOMPAS /IWAN SETIYAWAN 


Jangan Saling Lempar 
Tanggung Jawab 


ementerian Perhubung- 
K an menurunkan tim un- 
tuk menginvestigasi rel 
di sekitar Stasiun Cilebut, Bo- 
gor, Jawa Barat, lokasi anjloknya 
KRL 435, Kamis pekan lalu, 

Kepala Pusat Komunikasi 
Publik Kementerian Perhubung- 
an Bambang Ervan berjanji, ha- 
sil investigasi itu akan dibahas 
bersama dengan PT Kereta Api 
Indonesia (KAT), selaku opera- 
tor. "Kami tidak hanya mencari 
penyebab, tetapi tindakan ko- 
reksi apa yang bisa dilakukan ke 
depan," ujarnya, Sabtu (6/10). 

Meskipun dugaan awal kece- 
lakaan terjadi karena rel patah, 
dalam pembahasan mendatang 
Kementerian Perhubungan be- 
lum akan membicarakan secara 
khusus tentang penganggaran 
prasarana, 

Perawatan prasarana, terlebih 
di Jabodetabek, masih menjadi 
persoalan. Menurut Bambang 
Ervan, merujuk Peraturan Pre- 
siden Nomor 83 Tahun 2011, 
yang antara lain berisi revita- 
lisasi KRL Jabodetabek, penge- 
n sarana dan prasarana 
KRL merupakan tanggung ja- 
wab PT KAL. Pendanaannya ju- 


59/2012 berlaku tanggal 14 Mei 
2012. Akan tetapi, hingga kini 
perawatan dan pengoperasian 
sebagian besar prasarana dila- 
kukan sendiri oleh PT KAI. 

Peneliti madya Badan Kebi- 
jakan Fiskal Kementerian Ke- 
uangan, Agunan Samosir, me- 
ngatakan, tanggal 5 Juni PT KAT 
sudah memasukkan usulan bia- 
ya perawatan dan pengoperas 
an prasarana perkeretaapian « 
luruh Indonesia. Akan tetapi, 
usulan itu belum diproses oleh 
Ditjen Perkeretaapian, 

Tanggal 27 Juli, Ditjen Per- 
keretaapian mengundang Ke- 
menterian Keuangan untuk 
membahas usulan biaya pera- 
watan dan pengoperasian pra- 
ana, Ada usulan biaya pera- 
watan dan pengoperasian pra- 
sarana sebesar Rp 1,5 triliun, 
tetapi tidak ada rinciannya se- 
hingga Kementerian Keuangan 
belum bisa memproses. 

Biaya perawatan dan peng- 
operasian prasarana sebesar 
Rp 1,5 triliun merupakan biaya 
minimal untuk keselamatan 
perjalanan kereta. Perawatan 
yang ideal membutuhkan biaya 
sebesar Rp 86 triliun. 


Tetap harmonis 

Secara terpisah, Kepala Hu- 
mas PT KAI Sugeng Priyono 
dengan tes 
hubungan tidak harmonis anta- 


an dan Kementerian 
Perhubungan selaku regulator, 

a "Komunikasi selama ini tetap 
ada. Contoh, dalam peng 


biaya prasarana, kami tet 


" katanya, 
Dia memperkirak 
klaim ketidakharmonisan antara 
PT KAI dan Kemonterian Per- 

hubungan bi 


n regu: 
dengan cara pandang berbeda 


oleh kedua 


baru yang terl 
tara lain Peraturan Pr 
Nomor 83 Tahun 2011, yang 

mengatur tentang KRL Jabode- 
tabek dan kereta bandara, serta 
Nomor 53 Tahun 2012 
yang antara lain mengatur ten- 
arana perkeretaapian, 


ga bukan berasal dari APBN 


atau APBD. 


53/2012, 


tentang prasarane 


s membantah ada 
biaya per 
n pr 


akan mengarah ju 
an. Karena itu, ki 
komunik: 


i baru, yang dilihat 


itan- 
iden 


Namun, merujuk Perpres No 
yang antara lain berisi 
sebutkan 
bahwa pemerintah menyediakan 
watan dan pengope- 
ana perkeret: 
milik negara yang dialokas 


haknya bersedia mengomunik: 
sikan kebutuhan itu kepada oto- 
ritas keuangan. "Kalau PT KAI 
ada kesulitan pemeliharaan pra- 
sarana di Jabodetabek, maka 

ke pelayan- 


gar tidak saling 
si itu. menyalahkan,” tutur Bambang. 


Usulkan biaya prasarana 
Apabila perawatan dan peng- 
operasian prasarana dibebankan 
kepada PT KAI, Dirut PT KAT 
harus mengajukan usulan biaya 
pelaksanaan penugasan paling 
lambat setelah Perpres No 


Dalam rancangan APBN 
2013, kata Agunan, belum ada 
alokasi dana perawatan dan 
pengoperasian prasarana. Alha- 
sil, hingga nota keuangan yang 
disampaikan Presiden pada 16 
Agustus, tak ada biaya perawat- 
pian an dan pengoperasian prasarana 
an yang masuk dalam APBN 2013, 


dalam APBN. Padahal, hal ini sudah tertuang 
Bambang mengatakan, meski — dalam Perpres No 53/2012, 
ap pihaknya mengacu pada Perpres Padahal, kata Kepala Hlumas 
kan dukungan dari re- No 83/2011, bila dibutuhkan, pi- — PT KAI Sugeng Priyono, pihak- 


nya sudah mengajukan biaya 
pemeliharaan prasarana 2012 
sebesar Rp 911 miliar dan biaya 
pengoperasian prasarana 
Rp 608 mil ementara tahun 
2013 diajukan biaya pemeliha- 
ebesar Rp 1,195 
pengoperasian 
a Rp 516 milia 
eliti perkeretaapian, Tau- 
yat, mengatakan, per! 


us ber- 


kemunduran besar, Semua pi- 
hak harus ada kepedulian dan 
keberpihakan kepada kesela- 

an konsumen kereta, Semua 
itu butuh dana yang besar. (ART) 


Total Solution merupakan £ 
Merobosan terbaru yang menggunakan k 
Imanakjubkan dari daun langka £ 


awatan dengan 
jungan 


guat untuk 


rambut lebih tebal dan Ic 
Ini membuat peredaran d 


tingkat horn 


penyebab utar 


penting lainnya PLGA 
yang memungkink: 
mecara terus menerus ke t 


kkarni memberi 


Diskon 204 » cicitan os 
dengan menggunakan 


kartu kredit tertentu" 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tingkat kecelakaan di jalan raya yang cukup 
tinggi tidak hanya menjadi perhatian dan 
tanggung jawab pemerintah. Berbagai pihak, 
termasuk produsen sepeda motor, turut peduli 
dan ambil bagian dalam menekan angka 
kecelakaan berkendara yang banyak dipicu faktor 


manusia. 


NT Astra Honda Motor (AHM) adalah 
| salah satu produsen sepeda motor 
yang melakukan langkah konkret 


dalam mengampanyekan keselamatan 
berkendara. 
AHM mengadakan kegiatan 


“Astra Honda Safety Riding Instructor 
Competition (AH-SRIC)” untuk mengu- 
atkan komitmen dan partisipasinya dalam 
kampanye keselamatan berkendara (safety 
riding) di Tanah Air. 

AH-SRIC yang dihelat pada 1-2 Oktober 
berlokasi di Sirkuit Speed City Bali, Garuda 
Wisnu Kencana, Bali, merupakan ajang 
keenam k pertama kali digelar tahun 
2007. Kegiatan kali ini diikuti 47 instruktur 
safety riding Honda dan 48 advisor safety 
riding komunitas Honda dari seluruh 
Indonesia. 

GM Marketing Planning and Ana- 
Iysis AHM Agustinus Indraputra me- 
akan, kompetisi instruktur safety 
riding ini merupakan kegiatan rutin yang 
diselenggarakan sebagai salah satu bukti 
tanggungjawab sosial perusahaan terhadap 
keselamatan berkendara. 

Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi 
peningkatan kompetensi para instruktur 
safety riding Honda dan advisor safety 
riding komunitas Honda yangakan menjadi 
ujung tombak dalam mengampanyekan 
keselamatan berkendara di masyarakat. 
Peserta kegiatan ini diharapkan akan 
menjadi agen-agen perubahan yang me- 
miliki kompetensi tinggi dalam mem- 
berikan edukasi keselamatan berkendara di 
setiap wilayah jaringan Honda. 

“Kegiatan ini merupakan kawah 
candradimuka bagi instruktur safety riding 
Honda sekaligus bukti nyata komitmen 


Sebanyak 47 orang instruktur Honda berfoto bersama jajaran 
manajemen AHM. 


kami untuk selalu 
mengampanyekan 
keselamatan ber- 
kendara untuk 
masyarakat, terutama 


konsumen setia 
Honda. Kami punya 
prinsip No Sales 


without Safety,” ujar Agustinus. 

Pada kompetisi AH-SRIC ini, AHM 
sebagai pelopor kegiatan safety riding di 
Indonesia menerapkan standar kompetisi 
safety riding kelas dunia. Peserta akan 
mengikuti ujian yang meliputi coaching 
skill, braking, narrow plank, slalom pylon, 
dan slalom course. Khusus untuk advisor 
safety riding komunitas, mereka harus 
mengikuti tes esai seputar pengetahuan 
safety riding. 


Ke Jepang 

Selain menggelar acara safety riding di 
Tanah Air yang mendapat respons positif 
dari masyarakat, AHM telah mengirimkan 
duta safety riding-nya ke luar negeri. 

“Pertengahan September lalu, AHM 
telah mengirimkan tiga duta ke kompetisi 
instruktur safety riding internasional 
di Jepang dan ketiganya berhasil naik 
podium. Kami berharap prestasi tingkat 
internasional ini akan kembali diraih 
para instruktur safety riding Honda tahun 
depan,” ujar Agustinus. 

Dalam kompetisi instruktur safety 
riding ini, terpilih beberapa peserta terbaik. 
Untuk kategori instruktur individu main 
dealer, juara satu diraih oleh Ahmad 
Anugra dari Astra Motor Palembang, 
diikuti oleh Juwito (Astra Motor Mataram), 
dan Kurniady Ersad Iskandar (Astra Motor 
Mataram). Untuk — kategori 
instruktur atau advisor club, 
juara pertama direbut oleh 
Yoseph Kaudius LD dari klub 
Vario Independent Bali Riders 
diikuti oleh Resi Satria Wibowo 
dari klub Megapro Palembang 
Independent of Advanture 
sebagai juara kedua, dan juara 
ketiga Ziki Zulkarnaen dari 
Honda Scoopy Club. Untuk 
kategori instruktur grup main 
dealer, kemenangan diraih oleh 
Astra Motor Mataram, diikuti 
oleh Wahana Makmur Sejati dan 
'Astra Motor Semarang. 


Peserta melakukan uji ketrampilan. 


| 
ta 
| 


GM Marketing Planning & Analysis Division 
AHM Agustinus Indraputra memberikan 
perangkat safety riding berupa helm kepada 
ih sebagai Astra Motor 


Astra Motor 

“Safety Riding Agent” 

in mencetak duta safety riding 
di jaringan main dealer dan di kalangan 
komunitas Honda, pada AH-SRIC ini 
diumumkan terpilihnya tujuh Astra Motor 
Safety Riding Agent. Mereka merupakan 
siswa terbaik dari 200 siswa dari sekitar 70 
sekolah yang mengikuti seleksi kegiatan 
Astra Honda Senior High School Safety 
Riding Activity Competition 2012 di tujuh 
wilayah kerja main dealer Astra Motor, 
yakni Semarang, Yogyakarta, Denpasar, 
Palembang, Pontianak, Makassar, dan 
Jayapura. 

Memilih siswa sebagai salah satu duta 
safety riding Honda ini dilatarbelakangi 
kesadaran bahwa mereka adalah pengguna 
jalan di masa depan. Dengan melibatkan 
mereka, diharapkan mampu membuat 
sosialisasi kampanye berkendara yang 
aman berjalan lebih efektif di kalangan 
remaja sekolah. — Kedisiplinan 
berkendara di antara siswa sekolah akan 
berjalan lebih baik karena pendekatan yang 
dilakukan sesama siswa akan lebih efektif 
untuk mengajak para siswa menerapkan 
pola berkendaraaman. (“/BYUJ 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


VARIA OLAHRAGA 


Tim Voli Indonesia Atasi Uni Emirat Arab 


Tim bola voli putra Indonesia menaklukkan Uni Emirat / 
3-0 (25-21, 25-18, 25-20), dalam Kejuaraan Bola Voli Piala Raja 
di Dubai, Minggu (7/10). Sebelumnya Indonesia juga menak- 
lukkan Thailand, 3-2 (23-25 4, 15-11), tetapi 
kalah dari Arab Saudi, 1-3 (2 2 Indonesia 
menurunkan starter tosser Bagus Wahyu Ardyanto, Machtud 
Nurcahyadi, I Putu Randu, Agung Seganti, 1 Nyoman Julianta, 
Dwi Sistin Yoga, dan libero Veleg Dh: 
Hadi Sampurno mengatakan, pasukannya tampil perc: 
melawan Uni Emirat Arab, Kekalahan dari Arab Saudi menjadi 
ajaran berharga. "Tawan Arab, anak-anak emosional karena 
| kita dicu- 


rangi, 
dicurangi juga, tetapi anak: 
Dubai diikuti tujuh negai $ 
Pakistan, Thailand, Uni Emirat Aan Haa Indonesi, (IVV) 


Upacara Obor Olimpiade Musim Dingin Digelar 


Rusia adalah tuan rumah Olimpiade Musim Dingin. Pekan 
olahraga dunia itu akan berlangsung dua tahun mendatang, 
yaitu di Kota Sochi. Tepatnya, Olimpiade Musim Dingin dibuka 
pada 7 Februari 2014, Rusia agaknya ingin memberi gaung yang 
keras dan lama pada ajang itu. Maka, negara terluas di dunia 
itu berencana untuk memulai arak-arakan obor setahun si 
belumnya. Tepatnya, arak-arakan obor akan dimulai di Moskwa 
pada 7 Oktober 2018 dan dibawa berkeliling hingga tiba di 
Sochi pada hari pembukaan. Lebih heboh lagi, upacara khusus 
menyangkut arak-arakan itu sudah digelar setahun sebelumnya, 
yaitu pada Minggu (7/10) di Moskwa. Ketua penyelengg: 
Olimpiade Musim Dingin 2014 Dmitry Chernyshenko berhz 
arak-arakan itu akan mempersatukan seluruh negeri, Obor 
akan diarak sejauh 65.000 kilometer melintasi seluruh wilayah 
Rusia yang dibagi dalam sembilan zona waktu, Sekitar 14.000 
pembawa obor akan dilibatkan dalam prosesi. (AFP/YNS) 


Atlet Sulut Pertanyakan Bonus PON 


Atlet Sulawesi Utara mempertanyakan bonus medali PON Riau 
2012 yang d an Pemerintah Provin: 
gu (7/10) tidak ada at kapan bonus diterima. 
bolak-balik ke kantor KONI menanyakan bon 
Denny Andris dari Humas KONI Sulut. Bonus yang dijanjikan 
sebesar Rp 100 juta untuk peraih emas, perak Rp 50 juta, dan 
perunggu Rp 25 juta. Sulut pada PON Riau hanya meraih 6 
emas, 6 perak, dan 7 perunggu serta berada di posisi ke-18 dari 
33 provinsi. Menurut Denny, Ketua KONI Sulut Olly Don- 
dokambey telah menyerahkan bonus Rp 10 juta (emas), Rp 75 
juta (perak), dan Rp 5 juta (perunggu) di lokasi pertandingan. 
Di samping itu, atlet juga mempertanyakan uang saku PON (Rp 
1,5 juta-Rp 2 juta) yang belum mereka terima, Kepala Dinas 
Pemuda dan Olahraga Sulut Steven Liow mengatakan, pe- 
nyerahan bonus tertunda karena harus menyesuaikan anggaran 
APBD perubahan 2012 yang baru disahkan DPRD. (ZAL) 


Sejumlah Pebalap Berpacu 


Sejumlah pebalap memacu motor saat mengikuti Kejua 
Daerah (Kejurda) Road Race Jatim yang digelar di Sirkuit 
Kabupaten Magetan, Jatim, Minggu (7/10). Kejurda road race 
tersebut diikuti 158 pebalap dari berbagai daerah di Jatim. 


OLAHRAGA 


Pembukaan Peparnas XIV Riau 


Atlet dari 
Provinsi Banten 
melambaikan 
tangan saat 
defile atlet pada 
pembukaan 
Pekan 
Paralimpiade 
Nasional 
(Peparnas) XTV 
di Stadion 
Kaharudin 
Nasution, 
Rumbai, 
Pekanbaru, 
Minggu (7/10). 
Sebanyak 1422 
atlet akan 
bersaing di 11 
cabang olahraga 
Peparr 


N PEKANHARU/ DODDY VLADIMIR 


Gelar Juara di Masa Transisi 


Astec Terbuka 2012 Diramaikan 1.300 Pebulu Tangkis 


JAKARTA, KOMPAS — Pada masa transisi 


kepengurusan induk Persatuan Bulu Tangkis 


Seluruh Indonesia, pemain Indonesia membawa 
pulang dua gelar dari turnamen Grand Prix Gold 


Taiwan Terbuka, Minggu (7/10). Gelar dir. 


ih dari 


ganda campuran dan ganda putri. 


angan Pia Zebadiah/Rizki 
tampil menjadi yang 
terbaik dengan mengandaskan 
kompatriotnya, Suci Rizky An- 
dini/Della Destiara Haris. Me- 
reka menang dua gim langsung, 
21-15, 21-12, dalam tempo se- 
tengah j 


GP Gold. Pia dan Rizki merupa- 
ngan yang baru terben- 


setelah dia pi 
nya di ganda ci 
Kurniawan, dan 


memutuska 


mundur dari pelatnas pada peng- 
ujung 2011, 

Meski baru berduet, Pia dan 
Rizki sebelumnya juga sudah 
mendapat gelar di Grand Prix 
Vietnam. 


Semangat dan kompak 


Gelar juara di Taiwan tidak 
didapat dengan mudah. Namun, 
Pia/Rizki menunjukkan sema- 
ngat dan kekompakan sehingga 
mampu mengatasi lawan-l 
mereka, termasuk unggulan ke- 
Hongkong, Poon Lok 
ring Suet, dan unggulan 


ketiga dari Malaysia, Hoo Vivian 
Kah Mun/Woon Khe Wei. 

ami punya komunikasi yang 
baik dan berusaha untuk selalu 
saling percaya. Itulah yang men- 
jadi kunci,” kata Pia yang juga 
bermain ganda campuran ber- 
na kakak kandungnya, Markis 
Kido. 

Sementara itu, buat pemain 
ganda campuran, pasangan pe- 
latnas Cipayung, Muhammad Ri- 
jal/Debby Susanto, gelar di Tai- 
wan juga menjadi gelar pertama 
mereka musim ini. 

Rijal dan Debby selama ini 
menjadi bayang- $ pasang- 
an utama ipayung, 
Tontowi Ahmad/Lili 
Menurut pelatih ganda 
an pelatnas, Richard Mainaky, 
kemenangan tersebut menjadi 
modal bagus untuk meningkat- 
kan kepercay ka. 


saing dengan pemain papan atas. 
Masalahnya, mereka kurang per- 
caya d an sering kehilangan 
fokus saat bertanding,” ujar Ri- 
chi 


Indonesia sebenarnya memi- 
peluang menambah dua gelar. 
yang, di final tunggal putri, 
Lindaweni Fanetri kalah dari pe- 
ain unggulan pertama andalan 

h, Tai Tzu Ying, 19-21, 


Sementara pada partai puncak 
nda putra, pasangan muda Ri- 
'Angga Prata- 
ma kalah dari pasangan Malaysia, 
M Zakry Abdul Latif/M Fairu- 
zizuan, 12-21, 14-21. 


Kejuaraan Astec 

Sementara itu, sebanyak 1.300 
atlet akan meramaikan kejuaraan 
bulu tangkis BNT Astec Terbuka 
VIII 2012 yang berlangsung di 
Jakarta, 8-13 Oktober 2012. Tur- 
namen yang mempertandingkan 


lima nomor tersi 
butkan total h 


but mempere- 
ah sebesar Rp 


280 juta. 


men tersebut dip 
ngan emas Olimpiade 

an Budikusuma dan 
tahun se- 


Susy Susanti 
belumnya, ada lima 
yang dipertandingkan, Setiap ka- 
tegori memainkan lima nomor,” 
kata Alan, 

Alan mengatakan, lewat ke- 
juaraan ini diharapkan bisa mun- 
cul pemain-pemain berbakat 
yang kelak bisa ditarik ke F 
latnas, "Kita punya potensi pe- 
main yang banyak, tetapi set 
gian tidak terpantau. Dengan tur- 
namen ini akan terlihat pemain 
yang punya bakat” kata Alan 
lebih lanjut. 

Turnamen BNI Astec Terbuka 
n digelar di GOR Asia Afrika, 
Jakarta, Selain pemain nasional, 


mendaftar, (OTW) 


BULUT. 


mana Bibit untuk Mengejar 2016, 2020, dan 


egagalan Indonesia di 
K Olimpiade London 2012 
terlambat dalam hal regenerasi 


pemain, Akibatnya, tak banyak 
pemain yang bisa diandalkan. 


Yang lebih parah, untuk per- 
inya tim bulu tangkis 
ia gagal meraih satu ke- 
ping medali. Bahkan, perunggu 
pun tak tergenggam. 
Pengurus PBSI pun tak 
rgumentasi selain 
memohon maaf. Tanggung ja- 
wab mereka pun seakan lepas 
dengan mudah, bersamaan de- 
ngan berakhirnya periode ke- 
pengurusan Djoko Santoso. 
Tongkat kepemimpinan pun 
berpindah ke ketua umum yang 
baru, Gita Wirjawan, Pertanya- 


annya, apa yang bisa dia lakukan 
hanya dalam jangka waktu cm- 


Jika bertahan dengan mate 
pemain dan kondisi pelatnas 
payung saat ini, sepertinya « 
untuk berharap prestasi berbi- 
nar. Selain butuh terobosan be- 
sar, ada baiknya pengurus mulai 
membenahi masalah yang fun- 
damental, yakni regenerasi, 

Ibarat menanam pohon, di- 
butuhkan bibit-bibit berkualitas 
tinggi untuk menghasilkan ta- 
naman yang kokoh dengan buah 
ng melimpah. Ma: 
PBSI bisa memaksimalkan pe- 
ran klub-klub atau membentuk 
tim pemandu bakat yang be- 
nar-benar kompeten di bidang- 
nya, Dengan demikian, prose 
seleksi dilakukan secara profe- 
sional. 

Setelah mendapatkan bibit 


yang baik, langkah selanjutnya 
adalah perawatan. Agar pemain 
bisa berkembang, tentu saja di- 
butuhk: tem kepelatihan 
dan pembinaan yang ditunjang 
ilmu pengetahuan dan teknolo- 
gi. Metode kepelatihan tidak bo- 
leh berhenti di satu titik, tetapi 
perlu diperbarui sesuai kebu- 
tuhan. 

Untuk bisa memanen dari bi- 
bit yang ditanam, tentu « 
perlu waktu, Karena itu, perlu 
dibuat semacam target berjen- 
jang sehingga program yang di- 
susun tetap berkesinambungan. 
Target utama kita tentu 
olimpiade, yang dimulai dari 
2016, 2020, 2024, dan seterus- 
nya, 


Kesiapan Malaysia 


Mengintip ke negara tetang- 
ga, seperti Malaysia, mereka su- 


siapkan proyek 
jangka panjang 2016, 2020, dan 
2024. Selain menyediakan tem- 
pat latihan khusus, mereka juga 
sudah memilih pelatih Korea 
Selatan, Park Joo-bong, sebagai 
penanggung jawab. 

Malay ang saat ini me- 
miliki pemain tunggal putra no- 
mor satu dunia, Lee Chong Wei, 
menyadari pentingnya re- 
generasi. Kesenjangan kualitas 
antara Chong Wei dan calon pe- 
nerusnya menjadi ketakutan 
yang kini berusaha mereka at: 
Bibit pemain muda berbakat tak 
turun dari langit. Mereka lahir 
dari pembinaan yang berjenjang 
dan kompetisi yang menantang. 

Di Indone sudah ada be- 
berapa wadah kompetisi untuk 
pemain muda, seperti kejuaraan 
Piala Pembangunan Jaya yang 


2024 


berakhir Sabtu pekan lalu, Na- 
mun, jumlahnya masih minim 
dan belum cukup memb 
pengalaman buat pemain muda. 
Maestro bulu tangkis Indo- 
nesia yang juga Ketua Umum 
Rudy Hartono, 
mengungkapkan, adanya turna- 
men yunior ikut memacu 
klub-klub untuk membina pe- 
main, 


a bisa menyaingi China 

jika PBSI mau bekerja lebih ke- 
ras membantu menyiapkan bibit 
pemain. Mereka tak perlu mem- 
isia dini, tetapi 

ma dengan Ke- 
menterian Pendidikan dan Ke- 
budayaan untuk memasukkan 


yang kita tanam,” kata Rudy. 
(HLN/OTW) 


Jakarta Pusat Nomor - 10/PKPU/2O1O/PN NIAGA JKT P! 

kami selaku Tem Kurator PT Texmuco Jaya, Tok (Dal 
anakan Lelang Ulang Eksekusi atas aset-asetiha 

» Mesn.mesin dan peralatan produksi tertle yang teriatak di lokasi pabrik 


J0. Nomer PPAT 
n Pant) melalu 
JA pai ritik PT. Texns 


anto Pe 


#3 Units 
598 Pxgs 
1 Pnnting #10 Pkgs 


Design 
Development 


416 Pkgs 6 
210Unts 7 


Worksne 
Utiny 


Waktu dan Tempat 
Hari dan Tanggai 
Pukul 

Tempat 


sanaan Lelang 


KPKNL Purwakarta 
J. Silwang: Na. 9. Purwakarta 


syar 
peletangan (Peserta Lalang 
dok melayaru setoran Uang Jaminan Lalang pada har! letang 


Onjak Lalang (Open Hause) 


PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI 
ASET-ASET / HARTA PAILIT PT. TEXMACO JAYA, TBK. (DALAM PAILIT) 
BERUPA MESIN-MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI TEXTILE 


Dengan menunjuk pengumuran lelang pertama tanggal 8 Agustus 2012 dan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas pad: 

TOPN NIAGA. JKT PST. tanggal 16 Desembar 2011 dangan 

aran Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta akan 

9 Jaya, Tbk (Dalam Pai 

Texmaco Jaya. Tok (Dalam Pai) Jalan Bendungan Walahar. Desa 
9 Kecamatan Kian. Kabupaten Karawang. Jawa Barat, yang terdapat di dalam departemen 


(wslaryutnya disebut "Objek Lelang”) Harga Limit Lelang sebesar Rp. 84.986.310.000,- (Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima 
Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan Uang Jaman Letang sebesar Rp. 60.000,000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah) 


Jaran Lelang melalu PT BRI Cabang Purwakarta 
lambat 1 (satu) han kara sebelum han pelaksanaan 


Peserta Letang yang telah menyetorkan Uang Jaminan Lelang sebagaimana butr 1 di atas berhak mergi 
In wajib mendaftar pada ani Jumat. tanggal 12 Oktobar 2012 pukul 10100 — 18 
Tik (Dalam Past) Jalan Bendungan Walahar. Desa Kiarapayung. Kecamatan Klari. Kabupaten Karawang. Jawa Barat. dengan membawa: a) 


sgadtan Waga 


sengan perncan sebaga: berikut 


pernerikaaan atas dokumentas 
10 WIB di PT Taxmaco Jaya, 


KAYA RAYA TAPI PAKAI UTANG ?? 


Banyak Orang Merasa Kaya Raya, tapi Utangnya Sana 
Itu Namanya Tambah Tua Tambah Berutang ! 


Pilih Mana : Mau Banyak Property BANYAK UTANG, ataukah Mau Banyak Property TANPA UTANG ! 
Jika Berutang, Lubangnya disini : PASTI Harus Bayar, namun Hasil Bisnis TIDAK PASTI, Bisa Naik Turun 
i oa 


Ash bukti setocan Uang Jaminan Lelang. D) Ass Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas dim c) Asi Akta Pengrian Perusahaan dan Susunan 
4 Terbaru tapatsla Pecorta Lelang berbentuk Parusahaan) d) Asli Surat Kuasa yang dibuat dk hadapan Notars (apabila bortn 
kuasa) Peserta juga duninta menyetuui dan menandatangani (2) Tata Cara & Syarat Lelang Eksekusi. dan (0) Surat Pernyataan 
ng adalah lelarg tertutup dengan memasukkan penawaran ke dalam amplop tertutup 
tociki! sama dengan Harga L 
ang selama 3 (iga bulan) & wil 
ajbannya selambat lambatnya 3 (iga) hari kerja setetah 
18 (satu persen). dan Pajak Pertambahan Nilai sebosar 10 


Eko, Jakarta 
Developor 


Medan 
Investor 


Ikut Belajar disini, Agar Anda Makmur Kaya, Property Banyak, Tanpa Utang 
Tidak Perlu Modal Rp 120 juta, Anda BISA Meraih Puluhan Milyar ! 


Ikuti Seminar : STRATEGI MEMBELI BANYAK PROPERTY TANPA UTANG 


Nugraha, Jogjal Ahmad, Sby 
per 


(sepuluh 


ih mengetahui Objek Lelang yang ditawar, keadaannya pada hari itu segala cacat dan kekurangannya, serta segala 
nuko Gan kewajiban yang timbul dan ansaksi lelang darvatau keperniikan atas Objek Lelang dimawsu 
?. Penata Lalang yang Hok memenangkan Ilang dapat mengambi Uang Jaranan Lelang di KPI Purwakarta, J Siwarg No 9 Purwntana 


mn perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dicaluarkan berkatan 
alah menjadi tanggung jawab Peserta Lelang 
ih laryut dapat menghubungi Kartor Bata Lelang PT Graha Auctonedo Jalan Bowie: 
Gading, Jakarta Utara 14280, No 1) 458-5427213 No, Fax. (62K21) 458-54. 
162) 1658) 85820885. 


Langsung Bersama Guru Kami : Bp Cipto Junaedy 


Rabu, 10 Oktober 20121714 ASN TN WOL WII 


Twin Plaza Hotel (Slipi) JAKARTA 
Sesi : Jam 10.00 Sesi II : Jam 14.00 KE : 081 357 341 979 


Jakarta, 8 Oktober 2012 
PT. Texmaco Jaya, Tbk. (Dalam Pailit) 
Ta 


9 


Tum Kuratoe 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


Petenis Serbia, Novak Djokovic (tengah), menari dengan iringan lagu rap artis Korea, PSY, yang berjudul "Gangnam 
n turnamen tenis China Terbuka, Minggu (7/10). Aca. 


beberapa sukarel: 


i digel: 


menjuarai China Terbuka setelah mengalahkan Jo-Wilfried Tsonga (Perancis) dengan 7-6, 6-2, 


g Milik Djokovic 


Azarenka Menutup Musim dengan Manis 


Beijin 


BEIJING, MINGGU — Peringkat kedua asal Serbia, 
Novak Djokovic, memenangi China Terbuka untuk 


ketiga kalin, 


setelah menumbangkan petenis 


Perancis, Jo-Wilfried Tsonga, 7-6 (7/4), 6-2, di final, 
Minggu (7/10). Djokovic belum terkalahkan dalam 


turnamen Beijing ini pada 


Djokovic hadir di Beijing pada 
2009 dan 2010. Pada 2011, dia 
absen karena cedera. 

Selain memenangi hadiah 
uang 580.570 dollar AS, Djokovic 
juga makin memperkecil jarak 
poin dengan Roger Federer un- 
tuk kembali menjadi nomor 
dunia. "Perasaan saya luar b 
bisa memenangi trofi ini di sta 
dion baru ini,” kata Djokovic, 
yang juga mengomentari Stadion 
Tenis Nasional yang belum di- 
bangun saat terakhir kali dia da- 
tang ke Beijing. 

Set pertama tampak 
kompetitif antara Djokovi 
Tsonga. Keduanya sama kuat dan 
sama sulit untuk mematahkan 
servis, Empat 
menangi pemegang servi 
lum Tsonga mematahkan servis 
Djokovic pada gim kelima tanpa 
kehilangan satu poin pun. Akan 
tetapi, Djokovic kontan memba- 
las merebut gim lawan. Gim: 
njutnya berjalan ketat hingga 
Tsonga dikunci di poin 4 saat tie 
break karena dua kesalahan yang 


tiga penampilannya. 


dia buat sendiri, termasuk back- 
hand volley yang menyangkut 
net, 

Setelah kedua petenis bertan- 
ding habis-habisan pada set per- 
tama, set kedua menjadi berbe 
Djokovic menunjukkan taring 
berbisanya, meluapkan pukulan 
Jorehand keras yang sulit ditahan 
'Tsonga. 

"Pertandingan yang bagu: 
ya bisa mematahkan servisnya. 
Namun, lalu dia bermain solid (di 
set kedua). Saya benar-benar su- 
litmengontrolnya, Saya berusaha 
memainkan tenis saya, bermain 
agresif. Namun, melawan petenis 
seperti ini, saat ini level saya 
belum cukup tinggi untuk I 
mengalahkannya,” tutur Tsonga. 

Djokovic memenangi lima 
pertemuan sebelumnya melawan 
Tsonga, tiga di antaranya terjadi 
tahun ini, Dia terlihat masih ter- 
lalu kuat untuk Tsonga yang baru 


China Terbuka. Di putaran per- 
tama, Tsonga mengalahkan pe- 
tenis Uzbekistan, Denis Istomin. 


Ta mendapat "bonus" tidak ber- 
tanding di putaran kedua karena 
petenis Rusia, Nikolay Davyden- 
ko, mengundurkan diri. Berikut- 
nya Tsonga menekuk Mikhail 
Youzhny dan menumbangkan 
Peliciano Lopez di semifin: 

Djokovic melenggang sangat 
mulus sejak putaran pertama. Ta 
mengalahkan — lawan-lawannya, 
mulai Michael Berrer, Carlos 
Berlocg, Jurgen Melzer, hingga 
Florian Mayer, dalam dua set dan 
tidak melewati angka 6-4. 


Pertama dan kelima 

Di bagian putri, peringkat per- 
tama WTA, Victoria Azarenka, 
menggaet titel pertamanya di 

ina Terbuka dengan melumat 
peringkat kedua Maria Shara- 
pova, 6-3, 6-1, Azarenka menutup 
musim dengan manis, meme- 
nangi turnamen Premier Man- 
datory terakhir WTA. 

Bagi Azarenka, kemenangan di 
Beijing juga adalah gelar kelima 
yang ia rengkuh musim ini, Ken- 
dati gagal meraih emas di olim- 
piade dan kandas di Grand Slam 
AS Terbuka karena kalah dari 
Serena Williams, Azarenka mam- 
pu terus memperpanjang selisih 
keunggulan poin dengan pering- 
kat di bawahnya. 

Luar biasa penampilan Aza- 
renka, Terutama pada set kedua, 
Sharapova kerap mati langkah 
dan kewalahan mengejar bo- 


setelah penyerahan ha 


TOTO/ANDY WONG 


le”, bersama 
la Djokovic, yang 


kepad 


la-bola Azarenka yang keras dan 
menyudut. Meski demikian, Sha- 
rapova tetap menyuguhkan per- 
mainan menarik dengan terus 
dan tetap melawan. Pada gim 


gan Aza- 
renka, Sha k mudah 
menyerah. jalan hingga 
sembilan menit sebelum Azaren- 
ka mengangkat kedua tangannya 
menyambut bola Sharapova yang 
kelu: 

Kegembiraan Azarenka melu- 
ap karena gelar ini menjadi yang 
pertama dia raih setelah empat 
kali berlaga di Be 
sungguh sena 
dah datang 
lalu. Ini luar biasa, 

Sharapova pun memuji law: 
"Victoria bermain hebat F 
Inilah n dia menjadi 
peringkat pertama dunia saat 
ini,” katanya. Dalam sebelas kali 
pertemuan kedua petenis ini, 
Azarenka memenangi tujuh laga. 
Pada babak final, ini adalah per- 
temuan keenam keduanya de- 
ngan empat di antaranya terjadi 
pada musim ini. 

China Terbuka merupakan sa- 
tu dari empat turnamen ber- 
gengsi, hanya satu level di bawah 
grand slam. Bahkan, Sharapoya, 
empat kali juara grand slam, be- 
lum pernah memenangi turna- 
men kelas Premier Mandatory. 

(AFP/RBUTERS/IVV) 


BOLING 


Sharon Tundukkan Peboling Malaysia Idolanya 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
boling Indonesia, Sharon Liman- 
santoso, akhirnya memenangi 
Kejuaraan Boling Indonesia Ter- 
buka Ke-10 setelah mengalahkan 
peboling senior Malaysia, Shalin 
Zulkifli, dengan skor 232-213 di 
Lintasan Boling Jaya Ancol, Ja- 
karta, Minggu (7/10). Ini adalah 
kemenangan kedua Sharon di In- 


donesia Terbuka, menggenapi 
kemenangan empat tahun 
Dalam k 


12 negara ini, Sharon tampil ce- 
merlang sejak babak kualifikasi, 
Kamis pekan lalu. Ta berkejaran 
poin dengan Shalin hingga akhir- 
nya Sharon memenangi perbu- 
ruan poin dengan skor 2.137, ung- 
gul tiga poin atas Shalin. 

Sharon memiliki modal pada 
babak stepladder yang memper- 
tandingkan enam peboling ter- 
baik. Ta menunggu peringkat ke- 
dua hingga keenam bertanding. 
Peboling Indonesia lainnya, No- 
vie Phang, berada di posisi ke- 
empat dan harus melawan dua 
peboling Malaysia di posisi ke- 
lima dan keenam. Novie unggul 
dan bertanding lagi melawan 
Shalin dan peboling peringkat 


ketiga dari Singapura, Geraldine 
ayang, Novie gagal. Shalin 
p di posisi kedua dan Ge- 
raldine di posisi ketiga. 

Shalin selanjutnya menantang 
Sharon untuk berebut gelar jua- 
ra, "Rasanya senang banget bisa 
bermain melawan Shalin, yang 
adalah idola saya. Shalin bagi saya 
adalah satu dari peboling terbaik 
di dunia. Ia memenangi banyak 


kejuaraan internasional, SEA 
Games, dan Asian Games. Jadi, 


bagaimana sih rasanya bermain 
melawan idola,” tutur Sharon. 
Pada gim pertama, Sharon 
merasa bolanya terlalu agresif, 
sedangkan Shalin sepenuhnya 
menguasai bola sekaligus oi! pat- 
tern di lintasan. Sharon kalah 
pada gim pertama dengan skor 
205-243. Karena Sharon kalah, 
gim kedua pun dimainkan dan 
kali ini Sharon merasakan bo- 
la-bolanya bisa dia kendalikan. 
“Pas gim pertama, sempat te- 
gangjuga karena saya lihat Shalin 
dapat banget. Bola-bolanya mu- 
lus. Pada gim kedua, saya meng- 
ganti bola dan kali ini pun oil 
pattern sudah berubah (setelah 
tergesek-gesek bola). Kali ini saya 


merasa pas,” tutur Sharon. 

Pada gim kedua, Shalin ter- 
lihat gemas. Ta menyisakan satu 
pin di tiga lemparan pertama. 
Lemparannya bahkan sempat 
split dengan dua bola ter: 


kanan. Shalin mering 
Sharon membikin empat strike, 

Bagi Sharon, kemenangan ini 
membanggakan karena bisa 
mengalahkan idolanya. Mulanya 
ia hanya menargetkan masuk 
enam besar. Namun, ketika stra- 
teginya memainkan bola berha- 
sil, targetnya berubah: juara! 

”Boling itu lawannya ya diri 
sendiri, karena kita main sendiri, 
hanya kita dan bola. Saya ber- 
untung langsung bisa menyesuai- 
kan dengan lintasan setelah main 
di lintasan yang berbeda di PON,” 
tutur Sharon. 

Peran pelatih asal Kanada, Syd 
Allen, juga cukup membantu, ter- 
utama dalam mengayunkan bola. 
Ia pun mengenakan sarung ta- 
ngan seperti yang dianjurkan Al- 
len. "Katanya lemparan saya le- 
mah. Dengan sarung tangan, 
genggaman saya menjadi lebih 
kuat,” ujarnya. 


putra kandas 
Di bagian putra, tidak ada satu 
pun wakil Indonesia pada babak 


nes 


Ia, terpuruk di posis 
Peboling Indonesia lainnya, Os- 
car, menempati ke-11, 
Rangga Yudhira di posisi ke-12, 
dan Willem Widjaya di posisi 
ke. 


Peboling Malaysia, Tsaac Rus- 
sel Paul, akhirnya memenangi 
kejuaraan ini setelah mengalah- 
kan peboling Inggris, Dominic 
Barret, di final. Barret sebetulnya 
menempati urutan pertama pada 
babak kualifikasi dengan 2.276 
poin, unggul 92 poin at 

Pada gim pertama babak final 
stepladder, Isaac menang dengan 
skor 202-130. Pada gim kedua, 
Isaac kembali unggul 241-282. 
Kemenangan yang tidak terduga 
buat Isaac. 

Menurut Barret, peboling-pe- 
boling Asia memiliki potensi be- 
sar untuk bersaing di level in- 
ternasional. "Malaysia luar biasa, 
Indonesia juga bagu 
reka sangat kompetitif 
ret, (IVV) 


ANGGAR 


Harapan Pamungkas dari Beregu 


NUSA DUA, KOMPAS — Ha- 
rapan terakhir kontingen Indo- 
nesia untuk meraih medali dalam 
Kejuaraan Anggar Kadet dan Yu- 
nior Asia-Oceania 2012 di Nu 
Dua, Bali, tinggal pada Senin ini, 
yaitu dari kelompok yunior 
(17-20 tahun) degen beregu putri, 
sabel beregu putri, dan floret be- 
regu putra. Sampai Minggu 
(/10), atlet yunior Indonesia be- 
lum bisa merebut sekeping me- 
dali pun. 

Pada pertandingan kemarin, 
tim degen putra "Merah Putih” 
(Andika Kumoro $, Dicky Zul- 
karnain, Hafizh Walismo, M Yoga 
Sugama) harus mengemasi pe- 
dang mereka setelah takluk pada 
pertandingan pertama (babak 32 
besar) oleh tim Uni Emirat Arab 
dengan skor telak, 28-45. Semen- 
tara tim sabel putra Indonesia 
, Nizar Pardani, Richard 
Tarega, Ricky Dhisulimah) ter- 
henti pada pertandingan perta- 
ma (babak 16 besar) setelah di- 
kalahkan Jepang, 23-45. 

Tim floret putri Indor 
(Atika Zahrina, Herlin Erviana, 
Inca Mayasari, Lestari) gugur pa- 
da pertandingan kedua (babak 8 
ar) setelah dikalahkan Korea 
an, 29-45, Pada pertanding- 
an pertama atau babak 16 besar, 
tim floret putri "Merah Putih” 
mampu mempecundangi Taiwan 


TEKNOLOGI 


dengan skor telak, 45-26. Namun, 
pada pertandingan kedua, Inca 
Mayasari dan kawan-kawan gagal 
menaklukkan tim ”Negeri Gin- 
seng” yang jauh lebih kuat. 

Kepala Bidang Pembinaan dan 
Prestasi PB Ikasi Khairuman 
mengungkapkan, tim anggar yu- 
nior Merah Putih masih memiliki 
peluang merebut medali, teruta- 
ma dari degen dan sabel beregu 
putri. Perhitungan tersebut ber- 
dasarkan penampilan para atlet 
degen dan sabel putri yang cukup 
baik di perseorangan meski gagal 
mendapat medali. Pada pertan- 
dingan degen perseorangan put- 
i, Sabtu, Jeanned Alfrida men- 
capai 16 besar. Riska Indah dan 
Ima Safitri mencapai perempat 
final sabel. 


Bagi rata 

Medali emas kelompok yunior 
beregu kemarin terbagi rata un- 
tuk Hongkong, Korsel, dan Chi- 
na, Hongkong merenggut emas 
degen beregu putra melalui final 
yang sangat ketat melawan Je- 
pang, Hongkong menang tipis, 
45-42, Kekuatan kedua tim se- 
imbang sehingga perolehan skor 
tidak pernah jauh. Bahkan, kedua 
tim mencapai kedudukan seim- 
bang lebih dari 10 kali. 

Jepang mulai keteteran sete- 
lah kedudukan imbang 40-40 


Tinta di Mata Pedang 


engapa kostum atlet 
anggar selalu putih? 
N I Warna itu dipilih untuk 


memudahkan wasit menentu- 
kan pemenang dalam pertan- 
dingan anggar tempo doeloe ke- 
tika sistem skor elektronik be- 
lum ditemukan, Agar wasit mu- 
dah memutuskan dan menghin- 
ri pemain berbuat curang, du- 
lu, mata pedang diberi tinta. 

Tujuannya, agar setiap tu: 
louche yang tep: an 
meninggalkan bekas tinta di baju 
lawan. Itu sebabnya dipilih warna 
putih sebagai warna kostum atlet 
anggar. Tradisi warna putih itu 
terus dipakai hingga kini mes- 
kipun Federasi Anggar Interna- 
sional (FIE) mengizinkan warna 
lain asalkan terang. 

Namun, metode mencelup 
mata pedang dengan tinta dinilai 
punya banyak kelemahan. Pada 
1935 untuk pertama kali dite- 
mukan metode penghitungan 
skor secara elektronik untuk ar 
gar, Metode itu diadopsi lu 
telah sukses diterapkan di Olim- 
piade Berlin 1936. Waktu itu, skor 
secara elektronik hanya untuk 
nomor degen. Penggunaan me- 


tode skor secara elektronik untuk 
floret baru dilakukan pada 1955 
dan untuk sabel baru pada 1988. 

Metode penghitungan skor 
elektronik begitu sederhana. Se- 
tiap kali pedang mengenai tubuh, 
lampu warna merah, hijau, atau 
putih yang dipasang di pinggi 
piste (landasan) menyala 
lampu warna merah atau hi 
menyala, artinya pedang 
satu atlet tepat mengenai s 
an, Jika lampu merah dan hi 
menyala bersama, artinya pedang 
kedua atlet tepat mengenai sa- 
1, Kalau lampu putih me- 
la, pedang 


nyi 


Rekaman video 


Agar penghitungan lebih aku- 
rat dan adil, pada 1990-an re- 
kaman video sudah banyak di- 
gunakan dalam anggar. Rekaman 
video sangat membantu wasit da- 
lam membuat keputusan dan 
bermanfaat bagi atlet 
latih jika merasa dirugikan. 

video dapat diputar 
ulang atas permintaan wasit atau 
pemain dan harus dilakukan saat 
pertandingan masih berlangsung, 
Dalam pemutaran rekaman de- 


atau butuh 5 poin lagi bagi ma- 
sing-masing tim untuk menjadi 
juara. Hongkong lebih dulu me- 
raih momentum dengan unggul 
42-41. Setelah itu, perlawanan 
Jepang melemah karena peluang 
menjadi ju: smakin diperke- 
cil. Di semifinal, Hongkong ce- 
merlang dengan menggilas tim 
unggulan Iran yang diperkuat 
Farzad Baherarasbaran (pering- 
kat ke-21 dunia) dan Sajjad Pour- 
salmani (peringkat ke-50 dunia) 
dengan skor 45-40, 

China merebut emas el 
beregu putra setelah melibas 
Hongkong di final, 45-39. Pada 
awal pertandingan, China me- 
mimpin, tetapi Hongkong me- 
nyamakan kedudukan menjadi 
yang, kondisi imbang ti- 
dak berlangsung lama. China 
kembali mengambil alih kendali 
dan memimpin perolehan skor. 

Final floret beregu putri antara 
Korsel dan China juga sengit. 
Tim Negeri Ginseng menggulung 
tim ”Negeri Tirai Bambu" de- 
ngan skor 45-41. Kedua tim sa- 

i segi teknik 
ehingga enam 
kedudukan seimbang. 
|! 


kali terja 
Setelah kedudukan 39-39, Kors 
lebih cerdik memanfaatkan 
waktu yang sempit. Korsel berha- 
sil memperbesar perbedaan skor 
dan menjadi pemenang. (WAD) 


ngan gerak lambat, bakal terlihat 
pedang siapa yang lebih dulu 
masuk atau pa yang mela- 
kukan pelanggaran. 

Floret dan sabel biasanya pa- 
ling ramai dengan permintaan 
pemutaran video. Itu karena ke- 
duanya membatasi bidang 
an dan ada prioritas skor. 
pedang kedua atlet mengena 
saran dalam waktu yang « 
skor diberikan kepada atlet 
menyerang, bukan kepada 3 
bertahan. Sementara degen tidak 
membatasi bidang s 
lak ada prioritas sko) 


rekaman video pertandingan di- 
putar, Jika atlet meminta dan 
terbukti wasit melakukan kesa- 
lahan, haknya untuk meminta 
pemuta 
berku 


berkurang satu. 

Dengan skor elektronik ditam- 
bah rekaman video, kesalahan 
wasit dapat diminimalkan. Atlet 
pun berpikir dua kali untuk cu- 
rang atau protes berlebihan ka- 
rena semua gerak-geriknya te- 
rekam dalam video. (WAD) 


'KOMPAS/WISNU AJI DEWABRATA 


Atlet anggar yunior dari Hongkong, Ho Tin Ng (kiri), menusukkan pedangnya ke arah Naoyuki 


Kitamura (Jepang) pada pertandingan final kelas degen putra beregu Kej 


aan Anggar Kadet dan 


Yunior Asia-Oceania 2012 di Nusa Dua, Bali, Minggu (7/10). Tim Hongkong menaklukkan Jepang 


dengan skor tipis, 45-42 


care center 


mrioperkoran @ & 


Office Solution 


GRAND FURNITURE 


ampai Ar 


1509001 
CERTIFIED 


" COMPANY 


SALES OFFICE 
021 33113188 


marketing, 
www.grandof 


indonesia. 
cetumiture.com 


DAPAT DIBELI Di GFS & DEALER Di KOTA ANDA 


Young Manager's 
Program 30" 


Jah program manajerial terintegrasi bagi para eksekutif 
muda") yang dituntut harus mengubah strategi bisnis menjadi 
sebuah rencana bisnis handal. Melalui kegiatan Citybound 
global experience akan mempertajam naluri bisnis dan 
mengasah soft competency bisnis anda. 


YMP adi 


DESAIN MATERI 


« Minaut Indonesia 


Problem Solving Decision Making 


» Essential Management 
« Financial Management 
« HR Management 

“ Marketing Management 
« Competitor Analysis 


1 Usia moksimol 35 tahun 
'memihki paspor berlaku munumal 6 bulan 


» HR Management 
» Negotiation Skill 

« Operation Management 
» Strategic Management 
« Company Visit 

» Business Ethics 


Fax 
custorner@ppmimianajemen.ac.Id 
www.ppm-manajemen.ac.id 


PPM MANAJEMEN 
JI Menteng Raya 9, Jakarta 
Phone : “62212300313 


1x62 21 2302051 


OLAHRAGA 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


RELI NASIONAL 


Subhan Aksa Juarai 


Seri Ketiga 


SERDANG BEDAGAI, 
KOMPAS — Pereli nasional 
Subhan Aksa tampil sebagai juara 
Reli Medan atau seri ketiga Ke- 
juaraan Reli Nasional 2012, 
Minggu (7/10), di Rambong Sia- 
lang, Serdang Bedagai, Sumatera 
Utara. Subhan menang setelah 
berlaga ketat dengan pereli na- 
sional lainnya, Rizal Sungkar. 

Kunci kemenangan Subhan 
didapat pada etape khusus atau 
special stage (SS) kelima atau 
etape yang pertama dijalani pada 
Minggu. Saat itu, Rizal yang start 
terdepan melintasi bukit dalam 
kecepatan tinggi. 

Rizal mengaku kesulitan me- 
ngerem mobil untuk masuk ke 
tikungan yang berada tepat di 
bawah bukit itu. Dia melaju lurus 
ke jalan kecil di depannya karena 
jalan becek dan licin. 

Rizal tak bisa mundur atau 
berbalik sehingga terpaksa maju 
dan melintasi satu blok kebun 
wit sebelum kembali ke lin- 
san reli, Kejadian itu membuat 
dia kehilangan banyak waktu. 

Subhan memanfaatkan keja- 
dian itu untuk melaju dengan 
cepat, tetapi berhati-hati. Setelah 
kawasan becek terlewati, 
memacu mobilnya lagi 
kungan itu a mengurangi gas 
dan menarik tuas rem tangan 
karena jalan berlumpur dan mo- 
bil tidak mau berhenti serta sulit 
berbelok,” kata Subhan. 

Di SS 5, Subhan langsung ung- 
gul 1 menit 37 detik atas Rizal. 
Keunggulan itu sangat menge- 
jutkan karena pada hari pertama 
catatan waktu mereka imbang 

Rizal pun berusaha mengatasi 
ketertinggalan di SS 6 dengan 
memacu mobil Subaru N12-nya. 
Pada saat bersamaan, Subhan 
bermain aman sehingga catatan 
waktu Rizal hanya lebih cepat 
tiga detik. 

Subhan kembali memacu mo- 
bil Mitsubishi Evolution X-nya di 
SS 7 karena tidak ingin mem- 
biarkan Rizal terus memangkas 

ih waktu. Gangguan suspensi 
di SS 2 tak terulang sehingga 
Subhan mampu menambah ke- 
cepatan, termasuk saat melintasi 
rerumputan basah dan licin, 

Namun, Rizal juga terus ber- 
usaha menjadi yang tercepat. Ha- 
silnya, catatan waktu keduanya 


MIE 


Subhan Aksa 


sama cepat, 16 menit 53 detik. 

Saat reli tersisa dua etape dan 
hampir sulit disaingi, Subhan 
kembali tampil aman agar kon- 
disi mobil tidak rusak. Rizal me- 
manfaatkan situasi itu untuk me- 
macu mobilnya dan berhasil me- 
mangkas selisih waktu 10 detik, 
menjadi 1 menit 24 detik. 

Di SS 9 atau etape terakhir, 
Subhan, yang berencana untuk 
kembali tampil aman, tiba-tiba 
memaksa mobilnya melaju s 
ngat cepat guna menyempurna- 
kan kemenangan. Hasilnya, dia 
memenangi etape terakhir de- 
ngan selisih 39 detik dari Rizal. 

”Luar biasa, kami gembira da- 
pat memenangi seri ini dan me- 
nebus kegagalan di seri kedua 
karena kerusakan gearbox,” kata 
Subhan seusai perayaan keme- 
nangan dengan nz ap mobil 
bersama navigator Hade Mboi. 


Secara keseluruhan, Subhan 
menjadi juara dengan waktu total 
2 jam 17 menit 57 detik, Rizal 
harus pu: 


menjadi runner-up 
1 menit 55 detik. 
si ketiga sampai kelima di- 
tempati oleh tiga pebalap Medan, 
yaitu Roby Harahap, Dade Na- 
sution, dan Akbar Bucha 
Dengan kemenangan ini, Sul 
han mengumpulkan 40 poin dz 
dua kali kemenangan dan me- 
nempatkannya di posisi kedua 
berada di puncak 
n 52 poin dari sekali me- 
nang dan dua kali runner-up. 
(ECA) 


Vettel Mendekati 


Felipe Massa Jadi Pelipur Lara Kegagalan Ferrari 


SUZUKA, MINGGU — Sebastian Vettel (25) 
memperkecil ketertinggalan dari pesaing utamanya, 
Fernando Alonso, setelah menjuarai Grand Prix 
Formula 1 Jepang di Sirkuit Suzuka, Minggu (7/10) 


siang. 


Vettel yang tergabung dalam 
tim Red Bull Racing-Renault me- 
nyelesaikan 58 putaran di sirkuit 
dengan panjang total 5,807 ki- 
lometer itu dalam waktu 1 jam 28 
menit dan 56,242 detik. 

Dengan hasil tersebut, Vettel 
yang sudah dua kali menjadi ju- 
ara dunia Formula 1 mampu me- 
nambah 25 poin. Tambahan ang- 
ka itu membuat total poin Vettel 
dari 15 seri Formula 1 tahun 2012 
yang sudah diselesaikan menjadi 
190 poin. 

Vettel pun hanya tertinggal 
empat poin saja dari Alonso yang 
tidak memperoleh poin sama se- 
kali di seri Jepang ini. Mobil 
balap Alonso, pebalap Ferrari 
yang start di urutan ketujuh, ke- 
luar dari lintasan pada tikungan 
pertama ketika balapan baru di- 
mulai. Kesialan Alonso berhasil 
ttel. 
ni merupakan ha- 
ri yang sangat penting sekalipun 
masih cukup panj 
mencapai akhir dari musim 
Grand Prix Formula 1 tahun ini,” 
kata Vettel yang memacu kenda- 
raannya dengan rata-rata kece- 
patan 207429 kilometer per 
jam. 

”Saya juga tidak tahu sama 
sekali terhadap apa yang terjadi 
di belakang saya selepas 
hari ini. Hanya memang say 
rasa Alonso kali ini tidak ber- 
untung,” lanjut pebalap asal Jer- 
man itu. 

Selain itu, kata Vettel, "Kami 
juga tidak tahu akan apa yang 
terjadi pada lima seri Grand Prix 
Formula 1 yang masih tersisa, Ttu 
sebabnya, hasil yang diperoleh 
hari ini merupakan hasil yang 
sangat penting.” 

Sekalipun Alonso tidak mam- 
pu meneruskan 52 lap berikut- 
nya setelah gagal pada lap per- 
tama Grand Prix Jepang ini, 
Ferrari masih terhibur. 

Rekan satu tim Alonso, Filipe 
Massa yang berasal dari Brasil, 


menempati posisi kedua. Hasil 
yang diraih Massa tergolong me- 
ngesankan karena ia start di 
urutan ke-12, 


Terbaik bagi Massa 


Massa melalap 53 lap Grand 
Prix Jepang dengan tertinggal 
20,6 detik di belakang Vettel. 
Tentu pencapaian Massa kali ini 
merupakan hasil terbaik, seka- 
ligus menjadi pengganti kes n 
yang menimpa Alonso, 

M: sendiri terakhir naik 
podium untuk para jawara itu 
pada tahun 2010 ketika meng- 
ikuti Grand Prix Korea, "Tentu 
ini sungguh sangat istimewa ka- 
rena bisa naik ke podium lagi,” 
tutur Massa. 

Dan memang, lanjut Massa, 
"Lomba kali ini sungguh- 
sungguh merupakan lomba yang 
ketat. Kami semua bersaing 
untuk dapat meraih keme- 
nangan sekaligus agar naik ke 
podium.” 

Kamui Kobayashi, pebalap tu- 
an rumah yang sekaligus menjadi 
pebalap favorit bagi penonton di 
Suzuka, yang start di urutan ke- 
empat, menunjukkan penguasa 
an dan pemahamannya yangja 
lebih baik Sirkuit Suzuka 
yang memi 18 tikungan ter- 
sebut. 

Hal itu dibuktikan Koba 
yang tergabung dalam tim S: 
ber-Ferrari dengan naik ke po- 
dium, menempati posisi ketiga. 
Hasil tersebut sangat luar bi: 
bagi Kobayashi yang asal Ama 
gasaki di Prefektur FHyogo itu. 
Sebab, sejak terjun sebagai pe- 
balap Formula 1 pada tahun 
2009, baru kali inilah dia dapat 
naik podium. 

Kobayashi juga menjadi pe 
balap Formula 1 Jepang pertam 
yang mampu menempati posisi 
tiga besar seri Formula 1. 

”Ini benar-benar balapan yang 
sangat ketat persaingannya," tu- 
tur Kobayashi (26), yang dengan 


Pebalap tim Red Bull asal Jerman, Sebastian Vettel, melemparkan trofi ke udara dalam perayaannya 


setelah memenangi balapan Formula Satu di $ 


tambahan 15 poin langsung men- 
dongkrak posisinya ke urutan 
ke-11 klasemen sementara, 
Memang, katanya, dirinya 
memperoleh posisi start yang 
menguntungkan. "Tetapi tetap 


saja saya harus berjuang keras 
untuk bisa naik podium, Saya 
lebih dulu harus bisa mendahului 
Jenson Button di depan saya,” 
katanya. 

Lewis Hamilton, rekan satu 


AP PHOTO/SHIZUO KAMUAYASHI 


irkuit Suzuka, Jepang, Minggu (7/10). 


tim Button di MeLaren-Merce- 
des, kali ini harus puas di urutan 
ke-5, atau tertinggal hingga 20 
detik di belakang Button yang 
menempati posisi keempat. 
(REUTERS/AP/AFP/NIC) 


LIGA KOMPAS GRAMEDIA 
Buah Perjuangan Tiga Musim Kabomania 


JAKARTA, KOMPAS — Per- 
saingan ketat di Liga Kompas 
Gramedia U-14 akhirnya dime- 
nangi Kabomania setelah me- 
nundukkan Bina Taruna, 4-0, pa- 
da pekan terakhir, Minggu (7/10). 
Ini kemenangan pertama Kabo- 
setelah mengikuti kom- 
kelompok usia muda ini 
sejak pertama digulirkan atau da- 
lam tiga musim berturut-turut. 

Peringkat kedua diraih oleh 
Villa 2000. Pos ketiga ditem- 
pati oleh Rajawali Muda yang 
baru musim ini mengikuti Liga 
Kompas Gramedia (LKG) U-14, 

Pelatih Kabomania U-14 Cecep 
Jumhana di Lapangan C Sena 
yan, Jakarta, mengatakan, pi 
yang diraih timnya meru- 
pakan hasil kerja keras semua 
pemain. Mereka telah berlatih 
disiplin dan selalu membangun 
motivasi untuk menjadi lebih 
baik. 

"Ini merupakan puncak proses 
pembinaan yang kami lalui sejak 
musim pertama Liga Kompa 
Gramedia U-14 bergulir. Kami 
menyusun rencana latihan yang 
lebih rapi dan setiap musim pe- 
nampilan kami meningkat. Mu- 
sim pertama kami peringkat ke- 
ima, musim kedua peringkat ke- 
tiga, dan kini mencapai titik ter- 
tinggi sebagai juara liga,” ujar 
Cepi, sapaan Cecep, 

Kemenangan Kabomania ini, 
lanjut Cepi, merupakan kerja 
bersama pelatih, pemain, dan 
manajemen Sekolah Sepak Bola 
(SSB) Kabomania. Sejak dirinya 
ditunjuk sebagai pelatih tim 
U-14, manajemen dan pengurus 
SSB Kabomania memberikan du- 
kungan penuh sehingga program 
latihan terpadu yang disusun bisa 
berjalan maksimal. Program la- 
tihan dan pembinaan itu setiap 
musim diperbaiki berdasarkan 
tambahan pengetahuan dari 
musim sebelumnya. 

Kabomania tampil konsisten 
sejak awal musim dan menjadi 
juara paruh musim LKG U-14. 
Mereka pun menjadi tim yang 
mewakili Indonesia mengikuti 
turnamen Gothia Cup di Swedia. 
Enam pemain Kabomania yang 
masuk tim inti Gothia Cup itu 
mampu menularkan pengalaman 
tampil pada pertandingan inter- 
nasional kepada semua anggota 
tim. 

”Pemain-pemain yang tidak 
berangkat ke Gothia Cup menjadi 
lebih termotivasi untuk menjua- 
rai LKG U-14. Pengalaman ber- 
tanding di tingkat internasional 
itu berdampak besar memba- 
ngun atmosfer positif di dalam 


KOMPAS/YUNIADUL AGUNG 


CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo menyerahkan piala kepada pemain SSB Kabomania 
setelah menjuarai Liga Kompas Gramedia U-14 tahun 2011-2012 di Lapangan PSSI Kompleks Gelora 
Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/10). 


tim, ujar Cepi. 

Dody Alfayed, kap- 
ten tim Kabomania 
U-14, mengaku sa- 
ngat menikmati per- 
tandingan yang ber- 
gulir rutin. Setiap pe- 
kan ja dan rekan-re- 
kanya mendapat pe- 
ngetahuan baru ka- 
rena melawan tim 
yang berbeda-beda. 
Strategi menghadapi lawan pun 
berbeda-beda dan menuntu! 
tiap pemain untuk beradapta: 
dengan perubahan strategi dan 
selalu tampil solid. 

"Kami juga sering berlatih sen- 
diri di rumah untuk menambah 
latihan bersama tim tiga kali se- 
minggu. Persaingan yang ketat 
membuat kami selalu termotivasi 
untuk maju,” ujar gelandang se- 
rang yang mengoleksi 10 gol itu. 


Organisasi permainan 
Kabomania tampil lepas saat 
menjalani laga terakhir melawan 
Bina Taruna, Dody memimpin 
rekan-rekannya tampil tenang 
dan percaya diri. Organisasi per- 
mainan yang rapi antarlini mem- 
bawa Kabomania unggul 3-0 pa- 
da babak pertama melalui gol 
Tedi Hasanudin, Muhammad 
Dzikri, dan Hafiz Alfaridzi. Pada 
babak kedua, Tedi kembali men- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TIGA KOMPAS ORANG 
ia : 


cetak gol pada menit 
ke-56. 

Kemenangan ini 
mengangkat — poin 
Kabomania menjadi 
72 dan tak mungkin 
dikejar lagi oleh Villa 
2000 yang mengum- 
pulkan nilai 69 sete- 
lah menang I-0 atas 
Pelita Jaya. Rajawali 
Muda di peringkat 
ketiga mengoleksi 63 poin. 

Kapten tim R: 'ali Muda, Di- 
mas Rafli, menilai pencapaian ini 
merupakan buah kerja keras se- 
mua pemain. Mereka menjalani 
latihan tambahan dengan sema- 
ngat dari tiga kali seminggu men- 
jadi empat kali. 

"Namun, yang paling penting 
adalah pengalaman bertanding 
dalam persaingan yang ketat. Se- 
tiap pekan kami rutin bertanding 
dan itu mengasah keterampilan, 
mental, dan, bagi saya, kepemim- 
pinan di lapangan. Wz 
tegas, jadi kami belajar 
dan menjunjung tinggi sporti- 


N 


ai 


Allianz @) 


vitas,” ujar pemain sayap kanan 
yang kini menimba ilmu di SMP 
Negeri 16 Tangerang itu. 

Selama kompetisi ini, Dimas 
menilai timnya masih belum ba- 
gus dalam organisasi perma 
Ia menilai tim yang orga 
bagus adalah Kabomania dan Vil- 
la 2000. "Kalau teknik bermain, 
semua tim berimbang. Yang ber- 
beda adalah kemampuan mem- 
bangun organisasi permainan 
yang rapi dan kompak,” ujarnya. 

Ridho Mahendra, Pelatih Villa 
2000 UW, meni LKG U-14 
memanjakan para pemain de- 
ngan kompetisi penuh. Ini sangat 
ideal dari sisi pembinaan dengan 
jadwal latihan Selasa, Kamis, dan 
Sabtu, dan Minggu bertanding. 

Ta berharap kompetisi di jen- 
jang umur di bawah dan di atas 14 
tahun bisa digulirkan. Saat ini, 
para pemain lulusan LKG U-14 
kesulitan mencari kompetisi lan- 
jutan, Sebagian besar pemain di 
atas 14 tahun mengasah kemam- 
puan di turnamen, bukan kom- 
petisi semusim penuh. (ANG) 


specs$ 


WE ARE SPORT 


RELI DUNIA 


Sebastian Loeb Juara Dunia 


HAGUENAU, KOMPAS — 
Pereli pujaan tuan rumah, Seba 
tian Loeb, bakal menutup musim 
reli tahun ini dengan gelar juara 
dunia. Gelar ini gelar kesembilan 
tanpa putus bagi pereli berusia 38 
tahun itu, Loeb memimpin pada 
akhir klasemen Reli Perancis di 
wila €, Minggu (7/10). 

Meski masih ada dua seri ter- 
sisa, yakni Italia dan Spanyol, 
poin Loeb tidak akan terkejar 
oleh pereli mana pun, termasuk 
Jari-Matti Latvala, yang dalam 
beberapa seri khusus (SS) meng- 
ungguli Loeb. 

Pada lomba Minggu (7/10) pa- 
i, seperti dilaporkan wartawan 
Kompas Ida Setyorini dari Ha- 
guenau, Perancis, hujan meng- 
guyur wilayah Alsace. Angin ber- 
embus kencang dan temperatur 
udara turun hingga di bawah 5 
derajat celsius. Namun, kondisi 
itu tidak menyurutkan minat pe- 
nonton mendatangi lokasi. Pa- 
dahal, lokasi menonton seperti di 


Bischwiller-Gries sangat tid: 
man bagi para penonton ka- 
rena jalanan yang becek. 

Lokasi itu berada di ladang 
jagung yang habis dipanen dan 


(5 


Pereli Indonesia, Rifat 
Sungkar, 
membukukan catatan 
waktu tercepat di 
kategori world rally 
class. 


sangat basah. Panitia sengaja 
membuat tribune dan jalan se- 
tapak agar memudahkan penon- 
ton melintasi ladang. 


Waktu tercepat Rifat 

Pada SS 17 di Vignoble de 
Cleebourg, pereli Indonesia, Rifat 
Sungkar, membukukan catatan 
waktu tercepat di kategori world 
rally class i 


belakangnya dengan 1 
Di SS 18 di Bischwiller-Gries, 
giliran Trivino yang mengungguli 


Rifat dengan 5:064, sedangkan 
catatan waktu Rifat ,8. Pada 
akhirnya, Rifat ju otelah Tri- 
vino salah jalan. 

yang tidak akan berkom- 
penuh tahun depan setiap 
kali finis dan dimintai komentar 
selalu menegaskan, tekadnya ti- 
dak akan goyah. Dia telah me- 
mutuskan, hanya mengikuti be- 
berapa seri pada tahun depan, 

”Berat memutuskan hal ter- 
sebut, tetapi ada masanya saya 
harus berhenti. Jadi, saya kira 
at itu sudah tiba,” kata Loeb di 
hadapan penggemarnya. 

Berita Loeb akan mundur dari 
reli dimulai dengan keputus 
nya hanya tampil di beberapa seri 
membuat penonton bertambah 
heboh ke mana pun dia berlom- 
ba. Hanya Loeb yang dinantikan 
penonton dan mereka sangat me- 
ngaguminya, apalagi warga kota 
Haguenau, karena Loeb berasal 
dari kota i 

Kesuksesan Loeb makin ber- 
lipat karena timnya, Citroen, juga 
meraih gelar juara untuk tim 
konstruktor, Titel juara untuk 
Citroen kali ini adalah gelar me- 
reka yang kedelapan, 


PEKAN PARALIMPIADE 
Wapres: Tiga Nilai untuk Sesama 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Wakil Presiden Boediono meng- 
ungkapkan, Pekan Paralimpiade 
Nasional yang merupakan ajang 
tertinggi bagi atlet difabel na- 
sional tidak hanya sekadar per- 
tandingan olahraga prestasi. Per- 
temuan paralimpian dalam se- 
buah kompetisi besar merupakan 
wujud dari tiga nilai kemanu- 
siaan yang tidak ternilai. 
”Pertama, meningkatkan per- 
saudaraan, sebagai ajang saling 
mengenal, mengerti, dan mem- 
pererat tali persaudaraan. Kedua, 
menunjukkan nilai semangat hi- 
dup. Apa pun hambatan yang 
dihadapi, atlet berhasil melewati 
tantangan dan ujian hidup. Tiada 
kata menyerah atas keadaan. Kc 
tiga, nilai kejujuran, kesportifan, 
dan kesatriaan dengan menjun- 
jung tinggi aturan main,” ujar 
Boediono saat membuka Pepar- 
nas Ke-14 di Stadion Rumbai, 
Pekanbaru, Minggu (7/10). 
Boediono menambahkan, se- 
mua paralimpian memiliki kisah 
sedih tersendiri. Namun, keku- 
rangan tidak mematikan sema- 
ngat untuk berjuang. "Terimalah 


lam salut dan hormat saya yang 
tinggi,” ucap Boediono. 

Pada kesempatan yang sama, 
Gubernur Riau Rusli Zainal 
mengungkapkan, Peparnas Riau 
melibatkan 1422 paralimpian da- 
ri 31 provinsi dengan 733 ofisial. 
Semua provinsi di Tanah Air me- 
ngirimkan kontingen, kecuali 
Lampung dan Papua Barat, un- 
tuk memperebutkan 424 emas 
atau total 1.334 medali dari 11 
cabang olahraga. 

Acara pembukaan Peparnas 
Riau 2012 berlangsung sederha- 
na jika dibandingkan dengan 
PON Riau yang berlangsung 9-20 
September, Acara yang bertema 
”Di Bawah Matahari Tidak Ada 
yang Sempurna” itu hanya me- 
libatkan sekitar 1500 penari Ri- 
au, berbeda dari PON yang me- 
libatkan 1.500 penari dan me- 
nampilkan pesta kembang api. 

Meski demikian, antusiasme 
penonton Pekanbaru untuk me- 
nonton acara pembukaan terbi- 
lang bagus. Kondisi stadion yang 
diperuntukkan bagi penonton 
umum terisi penuh. 

Sebelumnya, Ketua Sub-Pani- 


tia Besar Peparnas Riau Emr 
Pakis mengungkapkan, seluruh 
sarana pendukung untuk kebu- 
tuhan paralimpian sudah disiap- 
kan. Panitia, misalnya, menye- 
diakan 16 toilet khusus di sekitar 
arena pertandingan. 

Sekretaris Komite Paralimpik 
Nasional Indonesia Pribadi sebe- 
lumnya mengungkapkan, pem- 
bagian kelas dan teknis pertan- 
dingan Peparnas memiliki perbe- 
daan dibandingkan dengan PON. 
"Pada pelaksanaan PON, penge- 
lompokan atlet didasarkan kelas 
masing-masing, untuk olahraga 
difabel dikelompokkan berdasar- 
kan kondisi atlet. Misalnya pa- 
ralimpian cacat kaki parah di- 
kelompokkan dengan yang kon- 
disin ima,” ujar Pribadi. 

Meski cabang olahraga yang 
dipertandingkan cuma 11, medali 
yang diperebutkan mencapai 424 
emas. "Di cabang atletik PON, 
medali yang diperebutkan cuma 
40 medali emas, pada Peparnas 
mencapai 150 medali emas,” kata 
Pribadi. Tentang kesiapan tuan 
rumah, Pribadi mengungkapkan 
persiapan sudah final. SAH) 


OLAHRAGA 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


DATA DA AGENDA Caterham 2. Sebastian Vettel, Red'Bull, ”—” 190 16, Bruno Senna, Williams, 25 SEPAK BOLA Valladolid 1-1 Espanyol 
" ji " 16. Timo Glock, Jerman, Marussia 3, Kimi Raikkonen, Lotus, 157 17. Jean-Eric Vergne, Toro Rosso, ”—” 8 TEA TNGERES Real Be 2-0 Real Sociedad 

8. Pastor Maldonado, Venezuela, 17. Vitaly Petrov, Rusia, Caterham 4. Lewis Hamilton, McLaren, 152 18, Daniel Ricciardo, Toro Rosso, ”—”7 
BALAP MOBIL Williams 18. Pedro de Ia Rosa, Spanyol, HRT 5. Mark Webber, Red Bull, 134 pu (10) Ta Klasemen 
FORMULA SATU 9. Mark Webber, Australia, Red Bull 19, Romain Grosjean, Perancis, Lotus 6. Jenson Button, McLaren, 181 Peringkat Tim elsea. — A1 Norwid 

TO. Daniel Ricardo, Australia, Toro Tidak finis 7. Nico Rosberg, Mercedes, 93 LRedBul, —-32poin venata a31 sundarang Lane 3 YA 
GP Jepang, Minggu 7/10 Rossb - Fernando Alonso, Spanyol, Ferrari 8, Romain Grosjean, Lotus, 82 2 Mclaren, 283 Maa Aa GR ing, 2 Ag EU rn pa 
1, Sebastian Vettel, Jerman, Red Bull 11, Michael Schumacher, Jerman, - Nico Rosberg, Jerman, Mercedes 9. Felipe Massa, Fermar, 69 3. Ferrari, 263 West Ham T3 Arsenal Z.Real Hg Tar LB 2 
2 Felipe Massa, Brasil, Ferrari Mercedes - Charles Pic, Perancis, Marussia 10. Sergio Perez, Sauber, 66 4. Lotus, 239 Wigan 222 Everton Ha RealMallorca 6321 74 IL 
3. Kamui Kobayashi, Jepang, Sauber 12, Paul di Resta, Skotlandia, Force India - Narain Karthikeyan, India, HRT 11. Kamui Kobayashi, Sauber, 50  5.Mercedes, 136 6. Sevilla 7322 Yu 
4, Jenson Button, Inggris, McLaren 13, Jean-Eric Vergne, Perancis, Toro - Sergio Perez, Meksiko, Sauber 12. Paul di Resta, Force India, 44 6. Sauber, - 116 LIGA SPANYOL 7, Real Madrid 6312 25 1 
5. Lewis Hamilton, Inggris, McLaren Rosso 13. Michael Schumacher, Mercedes, 48 — 7. Force India,” 81 Sabtu (6/10) 8. Valladolid 7313 17 0 
6. Kimi Raikkonen, Finlandia, Lotus 14. Bruno Senna, Brasil, Williams Peringkat 2012 14. Nico Hulkenberg, Force India, ”'37 8 Williams, 58 Real Zaragoza 0-1 Getafe 9, Getafe 7313 810 10 
7, Nico Hulkenberg, Jerman, Force India — 15. Heikki Kovalainen, Finlandia, 1, Fernando Alonso, Ferrari, 194 poin 15, Pastor Maldonado, Williams, — 33 9, Toro Rosso Rayo Vallecano 2-1 DeportivoLa Coruna 10. Rayo Vallecano 7 3 1 3 9-14 10 


Gelandang Fulham, Kieran R 


Arsenal Sukses Melewati Tes Mental di Upton Park 


LONDON, MINGGU — Liverpool belum mampu 
tampil konsisten di bawah pelatih baru Brendan 
Rodgers. "The Reds” kembali tampil tidak efektif 


dalam penyelesaian akhir saat ditahan Stoke City, 
0-0, di Anfield, Minggu (7/10). Liverpool semakin 
jauh dari target masuk empat besar Liga Primer. 


Liverpool, seperti biasa, men- 
dominasi penguasaan bola. Na- 
mun, pergerakan mereka selalu 
kandas begitu memasuki seper- 
tiga wilayah Stoke, The Reds ti- 
dak mampu tampil mematikan 
seperti saat menekuk Norwich 
City, 5-2, dua pekan lalu, di mana 
Luis Suarez mencetak tiga gol. 
Kemenangan atas Norwich itu 


sempat menumbuhkan harapan 
Liverpool menemukan momen- 
tum kebangkitan, Namun, fon- 

i revolusi permainan The 
Reds di bawah Rodgers masih 
labil. Mereka digulung 2-8 oleh 
Udinese di Anfield dalam Liga 
Europa pekan lalu, 

Juara 18 kali Liga Primer itu 
baru menang sekali dalam tujuh 


pertandingan Liga Primer. Mere- 
ka kini mengantongi nilai enam, 
terpaut 13 poin dari pemimpin 


klasemen Chelsea. 


Arsenal meyakinkan 


Arsenal, perlahan namun pas- 
ti, memupus keraguan atas ke- 
tajaman lini serang setelah di- 
tinggal oleh bomber Robin van 
Persie. "The Gunners" juga sekali 
lagi menunjukkan mental kuat 
untuk bangkit dari ketertinggalan 
saat menundukkan tuan rumah 
West Ham United, 3-1. 
Kemenangan ini merupakan 
respons positif Arsenal setelah 
rekor tak terkalahkan pada awal 
musim ini dipatahkan oleh Chel- 
sea. The Gunners mendominasi 


penguasaan bola, tetapi terting- 
gal lebih dahulu saat Mohamed 
Diame membawa West Ham 
unggul I-0 pada menit ke-21. 

Arsenal sekali lagi menunjuk- 
kan karakter sebagai tim ber- 
mental kuat. Mereka mampu 
bangkit dari ketertinggalan dan 
mencetak gol balasan. Di pertan- 
dingan sebelumnya, Arsenal juga 
bangkit dari ketertinggalan untuk 
menundukkan Montpellier, 2-1, 
di Liga Champions dan menya- 
makan kedudukan 1-1 dengan 
Manchester City di Liga Primer. 

“Ini ujian penting bagi men- 
talitas kami yang mampu bangkit 
dan memenangi pertandingan 
ini,” ujar Pelatih Arsenal Arsene 
Wenger. 


hardson, merayakan golnya ke gawang Southampton pada laga di Stadion St Mary, Southampton, Minggu (9/10). Kedua tim bermain imbang 


2-2, Kebangkitan Fulham bersama Pelatih Martin Jol sejauh ini berhasil dengan posisi mereka di tangga kesembilan klasemen sementara Liga Inggris. 


Revolusi Liverpool Labil 


Dalam laga di Upton Pa 
penyerang baru Olivier 
menc 
Primer. Gol ini dil 
nger membantu Giroud mene- 
mukan ketaji eperti « 
at jadi pencetak gol terbanyak 
Liga Perancis bersama Montpel- 
lier. Pemain pengganti Theo 
cott juga mencetak gol krusia 
yang mengawali keunggulan Ai 
enal. Pengatur permainan Santi 
Cazorla mencetak gol spektaku- 
ler dari luar kotak penalti. 

Pada laga lain, Minggu, Sou- 
thampton bermain seri 2-2 de- 
ngan Fulham. Tottenham unggul 
2-0 atas Aston Villa, 

(REUTERS/AFP/ 
SOCCERNETYANG) 


SOSOK 


Pengelanaan Kesekian 
Zdenek Zeman 


denek Zeman memang asal Ceko, tetapi kiprahnya se- 
Ajo pelatih yang menangani sejumlah klub di Halia 

yang terkenal dengan Serie A-nya itu sudah sangat pan- 
jang, Ttu tak lain karena karier melatihnya di Italia sudah 
berlangsung hampir sepanjang separuh usianya yang menginjak 
65 tahun pada 12 Mei lalu. 

Zeman masuk Italia pertama kali pada 1981 ketika usianya 
baru mencapai 84 tahun. Saat itu dia dipercaya menangani klub 
Palermo, khusus untuk tim yunior. Sejak itulah Zeman lang- 
sung melanglang buana di Italia. 

Selanjutnya, ia pernah menangani Parma, Lazio, Napoli, 
Lecce, dan beberapa klub Serie A lainnya. Di AS Roma, Zeman 
juga sudah pernah menjadi arsiteknya, yakni pada tahun 1997 
hingga 1999, Hanya memang saat ditangani Zeman, prestasi AS 
Roma tidaklah terlalu luar biasa. 


Kembali dipercaya 

Mengawali musim ini, Zeman kembali dipercaya kepeng- 
urusan AS Roma untuk kembali menangani tim berjuluk "T 
Lupi” atau "The Wolves” tersebut. 

Dengan posisi di urutan ketujuh klasemen akhir pada musim 
sebelumnya, tugas Zeman tidaklah begitu berat karen: 
dikitnya dia harus mampu membawa AS Roma kembali ber- 
jaya. Sedikitnya seperti menjadi juara Coppa Italia pada musim 
2008-2009. 

Tentu hal itu akan t 
hanya dihuni oleh pemain 
muda berikut beberapa 
pemain veteran, termasuk 
Francesco Totti, 

Jelas itu pendapat kita, 
tetapi belum tentu de- 
ngan apa yang ada di be- 
nak Zeman mengingat hal 
tersebut sudah dia buk- 
tikan ketika harus men- 
jalani laga kandang me- 
lawan Atalanta di Stadion 
Olimpico, Roma, Minggu 
(7/10). 

Ternyata, dengan racik- 
an Zeman yang luar biasa 
untuk tim asuhannya ter- 
sebut, AS Roma mampu meraih kemenangan 2-0 pada I: 
Liga Italia itu. Ini merupakan kemenangan kandang pertama 
mereka dan menjadi kebangkitan kecil setelah seminggu se- 
belumnya dilumat Juventus, 1-4, di kandang tim "Nyonya 
Besar" itu. 

Kemenangan di Olimpico tak lepas dari formasi Zeman 
yang cukup mengejutkan, yakni dengan menurunkan 
pemain muda, dengan lima di antaranya merupakan pemain 
di bawah 21 tahun. Namun, mereka tetap harus dikawal 
oleh pemain berpengalaman, di antaranya, "Sang Pangeran” 
Totti. 

"Saya sebenarnya tidak sedang berusaha menyusun tim agar 
memperoleh kemenangan. Namun, saya melakukannya untuk 
memperoleh penampilan terbaik da (gas Zeman 
yang lebih menyenangi tim yang bermain dengan formasi 


sukar mengingat saat ini AS Roma 


3 


Kemenangan di Olimpico 
tak lepas dari formasi 
Zeman yang cukup 
mengejutkan, 


Akan tetapi, "Saya pikir hasil ini cukup baik untuk pelaj 
pertama kami agar berikutnya bisa menyusul tim dengan per- 
mainan yang jauh lebih baik lagi," tutur Zeman yang harus 
berterima kasih kepada Erik Lamela dan Michael Bradley yang 
men an gol untuk kemenangan AS Roma 

Sebab, ujar Zeman, selain dapat memperbaiki formula kan- 
dangnya, "Kemenangan ini sangat penting bagi semua pemain 
untuk lebih percaya diri bahwa mereka pun dapat menjadi tim 
yang baik di Serie A.” (AP/REUTERS/NIC) 


LIGA SPANYOL 


Serangan Kilat Kiper-Striker Taklukkan Valencia 


VALENCIA, MINGGU — Va- 
lencia seolah bakal membuat 
”dentuman besar” saat memulai 
musim ini dengan bermain seri 
1-1 di kandang Real Madrid. Na- 
mun, perjalanan mereka selan- 
ternyata tidak seindah di 
. Hingga laga ketujuh, mere- 
ka sudah kalah tiga kali, terakhir 
menyerah 0-1 dalam derbi Valen- 
cia di kandang Levante, Stadion 
Ciudad de Valencia, Minggu 
G/0). 

Satu gol tendangan keras kaki 
kiri mantan striker Inter Milan 
dan Newcastle United, Obafemi 
Martins, pada menit ke-22 men- 
datangkan mimpi buruk bagi me- 
reka. Proses gol itu tidak serumit 
permainan bola-bola pendek an- 
tarkaki pemain Valencia, tetapi 


cukup simpel dan to the point. 
Bola tendangan kiper Gustavo 
Munua menghunjam mendekati 
jantung pertahanan Valencia. Bo- 
la memantul ke tanah sekali, di- 
kontrol Martins dengan dada, 
memantul sekali lagi ke tanah, 
dan langsung dilesakkan Martins 
sekuat tenaga dengan kaki kiri 
dan menjebol gawang Valencia. 
Pada laga d ng bolong itu, 


kup tinggi. Beberapa peluang le- 
wat striker Roberto Soldado dan 
gelandang serang Jonas pun me- 
reka ciptakan. 

Namun, sepanjang 90 menit 
mereka gagal memanen gol. Ke- 


cermatan kiper Levante, Gustavo 
Munua, yang mengeblok bebe- 
rapa tendangan pemain Valencia 
mungkin berperan, selain rapat- 
nya pertahanan rekan-rekannya 
dalam mempersempit ruang ge- 
rak para penyerang Valencia. 

Kekalahan itu membuat Pela- 
tih Valencia Mauricio Pellegrino 
tertekan. Tim polesannya terlihat 
mulai menunjukkan tanda-tanda 
kebangkitan setelah kalah 0-2 di 
kandang Real Mallorca dengan 
memetik dua kemenangan kan- 
dang: 2-0 atas Real Zaragoza di 
Liga Spanyol dan 2-0 atas Lille di 
Liga Champions. 

Namun, hasil mengecewakan 
di kandang Levante bukti mereka 
belum mampu bermain konsis 
ten. Di sisi lain, Pellegrino yang 


mantan bek Valencia dan Liver- 
pool itu juga belum berpeng- 
alaman. Ini musim pertama ia 
memegang kendali tim utama 
Valencia setelah menggantikan 
Unai Emery akhir musim lalu. 


Insiden mati lampu lagi 
Pada Minggu dini hari WTB, 
Real Betis memukul Real Socie- 
dad 2-0 dan melejit ke urutan 
ke-4 klasemen sementara. Tapi, 
laga itu diwarnai penundaan kick 
Off sekitar 17 menit karena pa- 
damnnya listrik di stadion, 
Insiden itu hanya berselang 
dua pekan setelah kasus terpu- 
tusnya listrik stadion Rayo Valle- 
cano akibat sabotase, membuat 
laga melawan Real Madrid ter- 
tunda sehari. (REUTERS M) 


LIGA ITALIA 


Kejutan Zeman Berbuah Kemenangan 


ROMA, MINGGU — Keputus- 
an berani dibuat pelatih veteran 
AS Roma, Zdenek Zeman, ketika 
menjamu Atalanta dan memetik 
kemenangan 2-0 pada lanjutan 
Liga Italia di Stadion Olimpico, 
Roma, Minggu (7/10). Ta mem- 
bangkucadangkan pemain ber- 
pengalaman, seperti bek Nicolas 
Burdisso, gelandang Daniele de 
Rossi, dan striker Pablo Osvaldo. 

Itu kemenangan kandang per- 
tama Roma, sepekan setelah me- 
reka dibuat remuk 1-4 di markas 
Juventus. Zeman, pelatih Ceko 
yang lama malang melintang di 
sepak bola Ttalia itu, menurun- 
kan separuh pemain muda, lima 
di antaranya di bawah 21 tahun. 

Mereka adalah bek kanan Ivan 


Piris (23), bek tengah Margu- 
inhos (8), gelandang Alessandro 
Florenzi (2), Panagiotis Tach- 
tsidis (21), penyerang Erik La- 
mela (20), dan Mattia Destro 
(21). Sisanya pemain-pemain ve- 
teran, termasuk "Sang Pangeran” 
Francesco Totti. 

Hasil perpaduan pemain muda 
dan tua tim berjulukan ”T Lupi” 
(Para Serigala) itu positif dan 
menjanjikan. Setelah laga berja- 
lan 30 menit, Roma memetik 
hasilnya. Kerja sama satu-dua 
sentuhan Lamela dan Totti (30), 
yang memberikan asis dengan 
umpan cungkilan, berbuah gol. 

Kerja sama pemain berusia 20 
tahun dan 36 tahun itu seolah 
menjadi simbol sukses perpadu- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


an pemain muda dan tua yang 
diracik Zeman. Menit ke-62, ge- 
landang Michael Bradley—putra 
mantan Pelatih Amerika Serikat 
yang kini melatih Mesir, Bob 
Bradley—memperbesar — keme- 
nangan Roma. 

”Saya selalu mengatakan, se- 
mua pemain bisa tampil di tim 
saya dan saya memilih 11 pemain 
ini tampil starter. Saya tertarik 
terhadap apa yang ditunjukkan 
anak-anak saat ini dan sekarang 
saya menganggap ini formasi tim 
terbaik,” kata Zeman. 

”Saya tak meragukan kualitas 
De Rossi, Osvaldo, dan Burdisso 
karena mereka pemain penting 
yang saya harapkan bisa mem- 
beri kami penampilan sepadan,” 


Saat ini, Roma mengumpulkan 11 
poin dari tujuh laga. 


Juve kokoh di puncak 


Juventus kian kokoh di puncak 
klasemen setelah memukul Siena 
2-1 berkat gol tendangan first 
time gelandang Claudio Marchi- 
sio, lima menit sebelum bubar, 
Sebelumnya, Juventus unggul le- 
wat gol tendangan bebas Andrea 
Pirlo menit ke-14, yang dibalas 
gol sundulan Emanuele Calaid, 
injury time jelang turun minum. 

Di arena lain, Lazio melumat 
Pescara 3-0, Fiorentina memukul 
Bologna 1-0, Catania menakluk- 
kan Parma 2-0, dan Cagliari 
menang tipis 1-0 di kandang 
Torino. (REUTERS/SAM) 


Anda siap jadi investor atau developer 


KAYA RAYA 


dari booming bisnis properti 2012? 


Temukan ilmunya di workshop ini, daftar sekarang, tempat terbatas! 


“Kami sukses jadi Investor dan Developer kaya raya 
karena berguru dari Pakar properti Panangian” 


Hendo 24 


Investor 


Hendry 26 | Nati 


Develogar 


'“Anda bisa meraih: Rp 18 Miliar, 
hanya dgn modal Rp 120 Jt. Saya 
| akan tunjukkan jalannya!" 


Dewetoper 


$ 
Wingky 33 | Lanny | Yuliana 52 | Jasin 43 | Putri 36 | Thomas 24 


Investor 


Investor Investor Investor | Dereloper | — investor 


Panangian Simanungkalit 


Pakar Properti Indonesia 


Siapapun Anda layak ikut : pemilik tanah 

pemilik properti. 
developer, wiraswasta, pedagang, 
pengusaha, profesional. karyawan, 

Ipensiunan, ibu rmh tangga, artis & mahasiswa 


vestor, kontraktor. 


p 
PT Modernlang Realty TOK. 


IKUTI WORKSHOPNYA ! RABU 10 OKTOBER 2012, JAM 09.30 - 13.30 


Biaya pengganti makan siang. coffe break & guide book. sekarang Rp 150 rb/org, Rp 200 rb/2org 
latau besok Rp 200 rb/org, transfer ke Bank BCA : 273.170.718.1 a/n. Hadiman Simanungkalit. 


PANANG | 
SCHOOL 4 PROPERTY 


Pusat Bisnis Thamrin City Lt. & 


Lot 635 - 638. Jl. Thamrin Boulevard, Jak Pus 
(GB penangian School of Property / www.pananglanschool.com 


KOMPAS, SENIN, 8 OKTOBER 2012 


RIO HARYANTO 


Lulus Kuliah 


ebalap Indonesia yang berlaga 
ps ajang balap mobil formula 
GP2, Rio Haryanto (19), se- 
dang gembira karena baru menye- 
lesaikan dua hal sekaligus. Pertama, 
Rio menyelesaikan musim balapan 
2012, Kedua, yang lebih membahagiakan adalah 
menyelesaikan program diploma dari Jurusan Ma- 
najemen Bisnis di FTMS Global, Singapura. 
”Jumat (28/0) lalu saya ke kampus untuk me- 
nanyakan nilai ujian akhir. Bagian administrasi justru 
memberi tahu bahwa s telah menyelesaikan se- 


ra 


mua mata kuliah dan lulus dari program diploma,” Naa Aparsana 


katanya, pekan lalu, saat hadir di ajang wicara di stan 
Kompas pada Indonesia International Motor Show. 

Menurut Rio, kabar kelulusan itu cukup me- / 
ngejutkan karena dia mengira masih ada kuliah yang 


| aa 


harus diulang. Kini, dia berniat melanjutkan program 
sarjananya di perguruan tinggi yang sama, "Balapan 
menjadi aktivitas utama saya, tetapi kuliah tetap 
menjadi prioritas. Saya ingin sukses di balapan dan 
pendidikan sekaligus,” ujarnya. "3 

Penampilan dan prestasi yang luar biasa membuat 
Rio selalu didekati para penggemarnya di setiap 


aku dirinya mas 
as jomblo. 


KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA 


balapan dan acara lainnya, Namun, Rio justru meng- 
h belum mempunyai tambatan hati 


a masih fokus untuk latihan, balapan, dan 
kuliah. Belum mau teralihkan dengan pacaran,” 
ujarnya tersenyum malu. (BCA) 


RNEF 


Pratiad Tangguh 


ketiga buah hati mereka. 


anak-anak, Gi 


saat dibutuhkan. 


likinya. Namun, 


delegasi 


& 


dalam acara televisi Conan, 


merasa le 


h mengz 


suka memanggil mere 
mau bekerja di rumah 
mau menolong saya?” kata Garner, 


ner, adalah sos 
mengakui, ia sering tidak berad 


sangat 
kalau 


bar, dia mengerj 
ya punya waktu, pi 


API/OETTY IMAGES/JASON MENKITT 


Dia bercerita tentang suatu kejadian 
uh anak. "Setelah 
muel lahir, setiap kali ada orang lewat, saya 
'Apak: 


Sementara Ben Affleck berpendapat, istrin 


Kami menginginkan tiga anak dan memi- 
a sering tak bi 

mengasuh anak kepada 

menjadi bintangtamu 


men- 


at 


Anda 
Adakah yang 


ktris Jennifer Garner 40) mengakui, mengasuh tiga anak 
Asi sulit daripada yang dia bayangkan, Pasangan Garner 

dan aktor Ben Affleck ini memutuskan mengasuh sendiri 
Garner, bintang film Butter, melahirkan anak ketiganya, 
Samuel, pada Februari 2012. Dua anak mereka lainnya 
adalah Violet (6) dan Seraphina (3). Meski menyukai 
rner merasa tugas mengasuh anak me- 
mang tak mudah. Apalagi, suaminya sering tak ada 


"Saya tak punya banyak waktu berada di rumit saya 
n semuanya, Itulah mengap: 
kami habiskan bersama 
anak-anak,” ujar Affleck. (CONTACTMUSIC.COM/SIE) 


TIUBUN JAKARTA/IEPNIMA 


OLIVIA ZALIANTY 


Budaya Politi 


enantiasa sibuk dan | 
“ramai”. Begitulah 

Olivia Zalianty. Be- 

lakangan, bersama 

Teater Kosong-nya, 
pemain sinetron ini me- 
nyiapkan road show ke se- 
jumlah institusi politik dan 
negara, "Acaranya baca puisi, 
diskusi politik dan kebuda- 
yaan. Ada 15-20 puisi yang 
bakal dibacakan,” ujar pe- 
main sinetron kelahiran Ja- 
N karta, 18 Oktober 1981, itu. 


Acara ini, lanjut Olivia, adalah diskursus 
tentang budaya politik: politik yang ber- 
nilai, Diskusi juga bisa berkembang ten- 
tang bagaimana mencari sejumlah langkah 
untuk mencapai politik yang bernilai itu. 
"Pendek kata, kita ingin mencari jawab 
untuk apa kita berpolitik,” ujarnya. 

Adik kandung Marcella Zalianty ini lalu 
menjelaskan, road show akan di gelar di 
sejumlah gedung lembaga negara dan kan- 
tor pengurus DPP partai politik. "Puncak 
acara akan dilakukan di satu gedung ke- 
senian yang representatif,” tutur Olivia. 

Di tengah berbagai kesibukannya, ia 
masih sempat memuaskan hobinya, yaitu 
menyelam. "Aku baru aja ambil lisensi 
bintang dua untuk menyelam di keda- 
laman 30 meter dan menyelam malam,” 
katanya. 

Pekan lalu, ia menghabiskan waktunya 
untuk menyelam di sekitar Pulau Saholo, 
Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara 
mur, "Tempat itu menjadi surga bagi para 
penyelam, Masih belum banyak terjamah. 
Pemandangan bawah lautnya masih kaya,” 
ucap Olivia senang. (WIN) 


en 


“AE Fabulous: 


TRONI 
Bi AAN HOME 


Satisfaction For Better SOLUTION 


Additional 
Discount... 


Caraholders 


Electronic Solution Facili 


6866900008 


Electronic Solution Facilitles 


BEBOAO 


Msit Our Websit and Soe Our Store Location www leci 
tm 


014 & www homasoluton cod 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


'Weekdays 
("8-11 October 2012 & 15 - 18 October 2012 J 


Danamon 


Bebas Biaya Admin 
Kunjungi cabang terdekat 
Dapatkan 5 kelebihannya! 


(0021-3435 8811 


ttps/Iwww,danamorline.com 


AIA FAMILY FIRST PROTECTION 


gin Asurar 


ya yan 


PROTECTION & INVESTMENT 


AIA Family First Protection, memberikan perlindungan Asuransi jiwa, kesehatan, dan 57 
kondisi penyakit kritis, secara maksimal dan dapat berkembang sesuai tahapan hidup Anda. 


itkan 


Hubungi 


aon: Setatber-30 Movemr2012, 
Yaa. 1onwr car peooin 


Sarat htanuan berau 
Appa ian merupakan pes 


aia-financial.co.id 


O 919 (pulsa lokat) atau Agen Premier Anda sekarang! 


Metipan UPS 


KLASIKA 
HARI INI 


IM 


“4 


FITUR KLASIKA | Teknologi 


DI SITUS video Youtube terdapat video menarik 
bertajuk Google Project Glass - Jumping 
Video. Video tersebut berisi pemandangan 
yang dilihat oleh seseorang yang bermain 
trampolin, termasuk saat berputar-putar di 
udara. Bagaimana video itu diambil? Video 
ini ternyata dibuat dengan peranti teknologi 
canggih bernama Google Glass atau kacamata 
Google. Alat perekam sebesar prangko terletak 
tepat di depan mata kanan pelaku aksi ini. 
Benda yang berbentuk seperti rangka 
bagian atas kacamata dengan layar kecil 
di bagian kanannya ini menarik perhatian 
publik sejak kemunculan prototipenya pada 
April 2012. Teknologi ini menghadirkan imaji- 
imaji kita tentang dunia futuristik di masa 
sekarang. Cukup dengan mengenakannya 
dan mengontrolnya dengan suara, gerakan 
mata, dan menggeser jari Anda di touchpad. 
nya, kacamata ini dapat digunakan untuk 


mengambil — gambar, merekam — video, 
menayangkan video dan audio secara 
langsung, melakukan — panggilan — suara 


dan video, mengubah teks menjadi suara, 
membaca surat elektronik, memberi petunjuk 
arah, mengecek jadwal dan kalender, dan 
seterusnya. Sebagian besar komponen 
penunjang kacamata ini terletak di gagang 
kanan kacamata: packed memory, prosesor, 


Menatap Masa Depan dengan Kacamata Google 


bluetooth dan Wi-Fi, akselerometer, giroskop, 
kompas, dan baterai. 

Daya pikat utama kacamata Google adalah 
sensasi merasakan augmented reality, di mana 
elemen-elemen digital ditambahkan ke dunia 
nyata. Ketika Anda menggunakan fitur navigasi 
untuk memberi petunjuk arah, misalnya, akan 
muncul rute serta tanda panah-tanda panah 
yang membimbing Anda ke tempat tujuan. 
Ketika melakukan panggilan video, Anda 
dapat melihat gambaran virtual lawan bicara 
di depan Anda dan mendengarkan suaranya, 

Kacamata ini merupakan versi amat awal 
yang dikembangkan Google. Namun, David 
Pogue, kolumnis deskteknologi New York Times, 
seperti dikutip dari pogue.blogs.nytimes.com, 
sudah mengakui potensinya yang luar biasa: 
kecepatan dan kemampuannya, ukurannya 
yang kecil dan bobotnya yang ringan, serta 
kejelasan dan efektivitas audio dan videonya. 
Semuanya adalah sesuatu yang sebelumnya 
tak pernah terbayangkan 

Google masih akan melakukan banyak 
pembenahan sebelum kacamata ini benar: 
benar diedarkan. Kabarnya Google juga akan 
memperkecil ukurannya. Kacamata Google 
rencananya dipasarkan pada 2014 dengan 
harga 1.500 dollar atau setara hampir 15 juta 
rupiah. (NOVI 


12 | NUSANTARA 


33 


AE 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 
.. 


luruh tulisan/materi pa 


laman Klasik 


a dipersiapl 


kan oleh Tim Iklan Kompas, 


Prodi 


DOK. ISTIMEWA 
kamera, pengeras suara dan mikrofon, antena 


AN 


Computer £ 


Tx 


'OT”JE 


Ike ggntilamn Vandroid 
| ID) 
Li H KR U N 


3G » WEFI Series 


xe 


) aa Ja 
KAKSASA 
LAANYDJAYDJA 


Pada 27 September lalu, linimasa Twitter dibanjiri ucapan selamat ulang 
tahun untuk mesin pencari terpopuler di dunia, Google. Empat belas tahun 
sebelumnya, Sergey Brin dan Larry Page, duet pendiri Google, mungkin 
tidak menyangka ciptaan mereka itu akan menjelma menjadi raksasa yang 
meninggalkan jejak-jejak berarti pada zaman yang dilaluinya. 


Page dan Brin mengembangkan sebuah mesin 
pencari yang disebut BackRub pada Januari 1996. Ihilah 
cikal bakal mesin pencari paling populer di dunia saat 
ini. Pada 1997 mereka mengganti nama temuan mereka 
menjadi Google, yang terinspirasi dari kata googol. 
Kata ini dicetuskan pertama kali oleh Milton Sirotta, 
keponakan Edward Kasner, seorang ahli matematika 
dari Amerika Serikat. Istilah googo! merepresentasikan 
bilangan 1 yang diikuti 100 angka nol. 

Mereka berdua terus menyempurnakan inovasi 
mereka ini sampai pada 1998 teman sekampus 
mereka, Andy Bechtolsheim, yang merupakan pendiri 
Sun Microsystem memberikan cek sebesar 100 ribu 
dolar atas nama perusahaan Google. Padahal, pada 
saat itu Google belum menjadi perusahaan berbadan 
hukum. Brin dan Page pun bekerja keras mencari 
pendana hingga berhasil mengumpulkan 1 juta dolar, 
Perusahaan Google pun berdiri pada 7 September 1998 
di garasi milik Susan Wojcicki di Menlo Park, California. 
Google baru pindah ke kantor ke Palo Alto pada Maret 
1999. Pada waktu itu mereka hanya memiliki delapan 
karyawan. 

Sejak saat itu, Google berkembang amat pesat. Kini, 
Google diperkirakan sudah menjalankan satu juta server 
di pusat data di seluruh dunia serta telah memproses 
lebih dari satu miliar pencarian dan kurang lebih 24 
petabyte data dari pengguna setiap harinya. 

Kata sukses semakin bersahabat Google dengan 
menciptakan berbagai aplikasi antara lain e-mail, aplikasi 
perkantoran, dan situs jejaring sosial. Keberhasilan 
besarnya juga diraih setelah Google merilis Android, 
sistem operasi mobile, serta Google Chrome OS, sistem 
operasi berbasis web. Kini, mari nantikan inovasi dengan 
lompatan jauh dari Google, kacamata Google. 

Oh iya, ada yang bertanya-tanya kenapa Google 
berdiri pada 7 September tetapi merayakan ulang 
tahunnya pada 27 September? Pada 2005, perayaannya 
memang digeser menjadi 27 September, bertepatan 
dengan pengumuman rekor jumlah halaman yang telah 
dikumpulkan dalam indeksnya. Dengan pencapaian lua 
biasa itu, bisa dikatakan Google mencapai misinya 
mengatur seluruh informasi di dunia dan membua 
bisa diakses serta berguna bagi semua orang. ("/ 


| Fita mungkin tidak akan mengenal Google jika 
| € Brin (kala itu baru berusia 21) dan Page (kala itu 
y N 22) tidak bertemu di Stanford untuk mengambil 
| Nkuliah Magister Ilmu Komputer pada 1995, 
Ketika itu Brin ditugaskan menemani Page, alumnus 
Universitas Michigan. Mereka sering berbeda pendapat 
pada awalnya. “Kami berdua sangat menjengkelkan 
pada waktu itu," canda Brin dalam wawancaranya 
dengan The Economist. Namun, setelah menghabiskan 
waktu bersama mereka menjadi “pasangan intelektual" 
yang serasi. Mereka tertantang untuk menyelesaikan 
salah satu persoalan terbesar dunia komputer, yakni 
bagaimana memperoleh kembali data dari set data 
masif. 

Ketertarikan Page pada komputer bahkan sudah 
tampak sejak ia kanak-kanak. Page berkata, “Sejak 
Usia saya masih amat dini, saya sudah tahu saya ingin 
menciptakan sesuatu. Karenanya saya begitu tertarik 
pada teknologi dan bisnis. Mungkin sejak berusia 12 
tahun, saya tahu akan mendirikan sebuah perusahaan 
nantinya.” 


Pe remember to follow us 
ADVAN ID 


Join our page 
ADVAN COMMUNITY 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 8 Oktober 2012 


Faksimil Hubungi kami Internet Kirim SMS 
(021) 536 99086/87 2567 6000-2567 6076 www.pasangiklan.com 0812 843 8888 Tarif 
1. Registrasi " 
1, KETENTUAN PENULISAN IKLAN MINI II Ketentuan Pemuatan MI, Pembayaran REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor Nusantara Batara 
Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 55.000/baris  45.000/baris 
1 wal Klmat pada br pertama dan bs etieohdasatu hnya 4. Ban ln Kompas bek meraka Bank BCA 
atik menyandang symbol ata! karakter aja . Cina BCA alah Mada Satu kolom (min 20 mm, maks 150 mm) 58.500/mmk  50.000/mmk 
#aatmenganding angka keua unuk an 3. aaktayanp tidak okeh una dak Na koma Ma Zalekelklan Display Klasik 
bak mengandung angka kaca untk Ian aktor yang tidak bln digunakan dalan 2 "Kompas Mada Nusantara 
Na ea NN BA ADV:teks iklan baris pn Mela 
movi Bank Mandiri BW (min 40 mmk) 58.500/mmk  50.000/mmk 
& dak mananguna huruf on tdak 4. Penaunaanrngkalan huruf besar hanya 3 Pemuatan Man Ralatatav penangan Iklan BANK Mandi “ng sus 
mempan ig ot dan “nertanlan Atu pengetikan dantatan Jang tactermust tie moh 7 va laju Na RN MAN FC (min 600 mmk) 90.000/mmk  75.000/mmk 


1 PLN, BUMN, PAM TOBFL ELT dl) 


terttung dar tanggal muat an 


Mandi 


minimum: 96 karakter — 3 baris 
maksimum. 128 karakter - 4 baris 


") tarif yang tercantum belum termasuk PPN 


OTOMOTIF 


PERLENGK. OTOMOTIF 


GPS Garmin Best Ouality&Price 
Alatsurvey.com,T:021-57931917 
Dealers Welcome, 0811951668 


DIJUAL 


50 unit Natbed 40 Ft3 AXLE 
karoseri kumbong thn 2008 
HUB :0811720641, 


085384404518 


BENGKEL - SERVICE 


Spesialist Install Power Back 
Door alptard,velifire 2,7 samua 
tipe&Badykit lexus wald,alphrd 
valifireLC.Ayun Jaya Motor 3S 
JlDanau. Sunter Selatan blok 
0,3 kav.43-45, T:6583.1555 


MOBIL DIJUAL 
tama 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Hummer H2 6.2 double cabin 
Hummer H3 3.7 Ready Stock 

Bursa Otomotif Sunter" 
1021-6523555" 


BEST PRICE @ CHOSEN CARS 
" Panamera 3.6 & 48 Turbo S - 
« Cayenne Turbo & Cayman R « 
“ New Boxster & 911 Carrera S- 
“G Pluit 66694555 - 98007337 


Cadillac Escalade Ext 2010 pk 
2011 Hitam, Double cabinTop of 
the Top hp.021-93199853 


Evogue 2.0 5Door / 3Door"""'"' 

Dynme Lux Pack/Pwr Back Door 
3 TV / 5 Camera “1 

Arron'z Auto BOS 02165837777 


Porsche Cayenne 4,85 2009 
black onblack,km20rb 4210789 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


SANNY AUTO GALLERY 

-overy 4 Black Rotary Gear 
RR Evogue,Vogue, Sport" 
Kgd 021-15853188/Str 6525678 


Truk tronton cbu exJapantfuso& 
Nissan) wing box,self loader, 
freezer,traktor head,crane,dump 
mixer,LPG,trintin,6x4, 6x6 (031) 
70577708:0811 318737 Tdk sms 


VICO AUTO 
Porsche Boxster 2.7 White On 
Red Full Opt hub:02126218887 


VIP - YEAR END SALE 
Range Rover Evogue 
Dynamic Lux Pack 3 TV, 5 C 
Black & White, @ VIP Motors 
021-452MM48, 0211505666 
(AMOI 45866766 opan till night 


XL 18 Executive AT 2012 Putih 
10014 baru bs lgs nama,VR17, 
Jklt, Eseat, Roof rack, Xenon. 
Tanah Abang 11/66 Ph31835051 


X5 3.0Executive AT th 2008 w 
Hitam,km 38rb VR18,Jklt, Elect 
seat, panoramic Xenon Full ors 
TT/K Perempatan Radio Dalam 
(PN1S) No 59 Ph 7211118 


Ip paimarsu 


Terios TX Mt'2007 Hitam,Silver 
Met (No.Pol BM) 129,5jt Nego 
(021) 58356865/5804264/66 


Brio,Freed, Jazz, Crv,City,Accord, 
ivicOdysey,Rdy,dptk aksr mn- 
Tk pih wm. Honda Pluit 6677888 


jisuzu 


Panther PU'07 BiruMet (NoPol. 
RKBM)74,Site Touring07,155,5jt 
(021) 58356865/5804264/66 


aa 
'AII New: Sportage, Picanto, RIO: 


Pregio : Travelo: Ambulance, 
Hadiah Isg GPS. Hub: 790.2858 


IU meraoes 


C 240 Elegance 2004 bergaransi 
Dp Kecil proses mudah 3jam OK 
Aplikasi Online siRajaKredit 


E320 antik 1993 Two tone, 
manual simpanan, Tangan | ,Spt 
baru Rp 100jt hp 021. 93199853 


JD ursusisai 


Pajero hitam, pk 2011 barang 
istimewa, terawat “3 Hubungi 
, hp 02193199853 “ia 


Il tovota 


ANII Alphard X, SC, G HDD" 
Vellfire X, Z6, V HDD Newr'tt 
Alphard & Vellfire Wal Chair" 
Lexus "Facelift" RX 270 HK" 
Harrier 2,4 White / Blade" tx 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 
"it Prado 2.7 TXL/ TX New "" 
"1 FT 86 CBU White / Black 
We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


Avz Inv Ftnr Yaris Rush Alphrd 
Altis Carry prs mudah 3jam OK. 
Aplikasi Online siRajakredit 


Crown RS 3.0 O11 Akhir 2 Unit 
Hitam Km3rb full opt “4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


FJ Cruiser colour package 4.0 
bsn AT O11 Hitam (Ypnt) km2rb 
4x4 differential lock,VR20,TV, 
camera,Footstep TT/K Tanah 
Abang II no.66 Ph 34835051 


Landcruiser Prado TX Audioless 
27 AT 2010 Hitam,km 8000 
VR17, TV,Cmr,Jkit Eseat Hea 
ter, sunroof, full ors Ji.Tanah 
Abang II no.66 ph 39833131 


Lexus RX 350 3.5 AT th'11 Putih 
Km1000,VR 18,TV,CmnE,seat, 
PBD, Xenon, J.Klt, Sroof.Full 
ors. Perempatan Radio Dalam 
(PNS) No 59 Ph 7211118 


PAKUBUWONO CARS 
Alphard 24 Wolicab 
Vellfire 2.4266/AIphard 2. 
Lexus fi 


(72700162 


RStock(O 


SPECIAL PRICE 
FJ Cruiser 4.0, Color Pack, AWD, 
ok 


280MP, Vr20", TV,Cam,Dif 
SPECIAL PRICE 

FT 86 GT Limited” Modellist 

Prado 2,7 7 


C5 UK Diesel, 60th Anniv 
Alph G/ Vell V,15sok,2TV,4Can 
AlphSC/VellZ6,18spk,2tv/ICam 


lph SC, S/ Vell ZG,2,Audioless 
Terminal Moto 
1520000, KG45: 


pi7 Ti 
VIP - YEAR END SALE. 
Harrier 24 PLPJok orlg,P.Sensor 
-- Ready Black, Whita, Silvar — 
Only @ VIP Motors 
021-152AM18, 0211505666: 
GMO! 45866766 open till night 


VIP - YEAR END SALE 
New RX 270 Facelift 
White @ VIP Motors 
1505666 
Il niaht 


VIP - YEAR END SALE 
Prado 27 TX-Lkd,Black& White 
Land Cruiser 4.6 L ZX Bensin 

Only @ VIP Moto 
0214521118, 021-1505666: 
GMO! 45866766 opan till night 


MOI 45866766 opor 


KLASIKA 


MERE otomotif | 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


PROPERTI 


DIJUAL 


TANAH INDUSTRI BERIKUT BANGUNAN 
LUAS TANAH : # 30 HEKTAR, 
LUAS BANGUNAN : 6,5 HEKTAR, 


TANGERANG 


TANAH INDUSTRI BERIKUT BANGUNAN 
JL. INDUSTRI III DAN IV, JATAKE 
LUAS TANAH : 22.000 M2 
LAS BANGUNAN : 14.422 Mm 


LUAS TANAH : 23.750 M? 
LUAS BANGUNAN : 17.260 M? 


KONDISI BAGUS 


INFORMASI : 
PRIME PROPERTY 
0812 913 7909, 021 - 2888 2903 
021-3328 3736, 021-661 3040 


GUDANG MULTI GUNA 
Komplek #KOSANBI PERHA 


Jl, Raya Perancis - Dadap Kosambi 


IR 
TOL SARA AKTTA 


IKAT PINTU 
Fi MENIT KE PELABUHAN Tj, PRIOI 


(021) 893.6650-2 
081.837.33.33 


Atap Baja Bluescope ZA/GI 
floordeck, almfoil, pbrk Isg 
Majatruss 6269177, Buktikan 


Jual Material Baja Ringan 
(75,660,C50, Barsertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
021.47861618 / 021.37577688 


INDEKOST 


Kost baru renov,bisa harian/bu- 
lanan, Jl Mangga Dua Abdad no 


1 blok A no T ph 021-71570699 


(JAKARTA TIMUR 


JI Mini 3 Lokasi:900m dr Pntu 
Tol. Cilangkap-TMILt 480/Lb 
290/ H:1,9M"08128.780.268 


(JAKARTA UTARA 


Taman Sunter Agung, Bisma 14, 
Rmh Minimalis 3Lt, 3KT, 6xLSm 
Jual cpt 2.250M. 081991106611 


(JAKARTA SELATAN 


PD.INDAH 6.500 HOTEL 
1000m @18jt,cck u/ Apartemen 
108161818058 / 0215600346 # 


(JAKARTA UTARA 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
13x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


1 LAIN-LAIN 


cc, adm, bm, gdg, ksr, spv,rcp, 
ag -7it/blw45rb/ hr.sms nm, us 
ia,almt08561185987 halimah,se 


DM, PA, Consultant Exec 
Ass: Working, Income & 
5-10jt sms 081280668306 


Bth Lpromotion staff 2sls 
coorporate. d3-51(1,2) bing/ 
asing (2)smart & komnktf 
(d.2)pnmpin  mnrk (2)design 
grafis coreldraw & photoshop 
(Wp3im2th (WD2th tour& trvl& 
transprttion@2) gardi tour&trvel 
Imrncv kerhrd@garditour.net 


Bth Operational Mgr (Min.28Th, 
min S1,Exp.3Th Managerial)-7it 
sms nama,posisi 081585880215 


Bth Ltour oprtion & planner. 
2accountg. D3-S11,2) b.ingg / 
asing Isn & tIsn (1) bs tata cr & 
prosdr resersi hotel & tickotg 
(1) smart, infrmtve & komnktf 
(42) teliti, tanggungiwb (1,2) 


penampiln  mnrk, rapi & spn 
(4,2) palm 2th tour & travel 
(1,2) Gardi Tour & Travel Imrn & 
via email: hrdGgarditour.not 


Bth : 1 Org Sis Bhn Bgnan:2 Org 
Tlmktg:2 Org Elektri /0 Min.D3, 
Limr Lsg Di Bw Ke:PT.Pratama, 
Jl.Raya Narogong Km 13 Pkin 3 
Ds.Cikiwul-Bt.Gebang-Bekasi 


Bth General Mgr(Min.30Th,Min. 
S1,Exp.3Th,Eng Aktif,Bs M.OFf) 
sms nama,posisi 081585880215 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr-bulanan,minSMA,SimA/B 
mes-klnk grts.Lgs tes:JMamp 
ang Prap.RY60 P081200123362 


(We are well estabished and last gown "E-VLA IT base company 
In Jakata. In vew ot our expanson, we invite gualiied and 
Imotivated individual with good interpersonal skdis to join our team 


las: 


@ Marketing Executive 

@ Marketing Admin (Female) 

@ Finance Executive 

@ Customer Service Officer (Female) 


Reguirements: 


#At least 1 year working experience in related fieki or tresh| 
graduates are encouragod to apply. 

“ Profcient in both writing and spoken Engish. 

« Minimum education Diploma 3 (D3). 

' Must be computer Ilirate with good presentation skil, 

Self motivated, energetic, enthusiastic with a pleasant personality! 

“ Wiling to travel (Only applcable for Marketing Executive) 


Interested candidates please email your resume together with 


photo and expected salary to 


martin.lim@bionutric.com 


Piton 
146221 6231 3672 


Bth Salesman Lk2&Admin Wnt 
min SMA/SMK,usia18-25th u/ 
Jkt &Smrg.Hub:081282864543 


Bth: 1)Adm Keu / Acetg Min D3 
Pglm di Accounting min Athn, 
Bs.Komp, Mengerti Mandarin/ 
Hokian,Wnt, 2)Adm min SMA 
pglmn min Athn, Bs.Komp Wnt, 
3)Sales / Mrktg, pria, palm min 
th, pny kndrn sndri SIM C, 4) 
Kurirspria, min SMA, pny SIM C 
Pny Kndrm sndri, Dom, Jakut. 
Lmrn: Komp, DHI Blok UU No.60 
Jakarta Utara 


TH: P/F Time Jobs Data 
1 Bg: Penslun,H.wife Inct 
$1200 sms081288003520 


Butuh Sgr: -Sales,Drafter (Pria) 
«Accounting, pglmn 43th Hub: 
Nusantara Diesel ph.70539333, 


Butuh Sgr: 10 Medical / Sales 
Rep, L/P min.SMU pglm min.ith 
Area Jabotabek, Fa: 
Transport « Ins, e-mall CV ke: 
ptwiranayanugraha@yahoo.com 
sms infoDiv.HRD.081382581819 
1021.94783194. Up.P.Hartanto 


D ATA Entry 25position(P/F. 


Time)Pensiun/H.wife wlc 
Inct$1100,081288091176 


DATA ENTRY PART TIME 
Input dt corporate,M.off,1-2jam 
Freelance/Doc 0877.8864.1108 


Dibthkan:CS,Admin,Guru Dance, 
Guru Musik.Send CV&Lmrn. PT. 
Jebri Bintang, plg Imbt 15-10-12 
to: btalentstudioyahoo.com / 
akhbar07@gmail.com 


D IBUTUHKAN Dt entry,Min 


D3/S1,5hari kerja/minggu 
£Rp Bit'"0816 1707 3996 


Dibutuhkan Pelayan Toko, P/W 
onmplan mark, Min.SMU/sdrit. 
kem CV ke: Gandaria Cit 

Upper Grouridit 
coolsnowindonesiafdgmail.com 


Dicarl-Engineer,Wanita/Pria utik 
consuiting,training & marketing: 
S1, Pglmn 0-2th, Bhs.Ing. Foto & 
CV ke: hrGendurra.com 
Distributor sound. system,in- 
strument&alat music bth:Sales 
palm & Admin wnt pulmn,dom. 
Jakut, Hub:6917889-69831063 
DOC OFFICE PART TIME 
Urgenti dt entry ktr.irt/Pensiun 
1250rb/page doc085717879739 


REELANCE Input | Doc, 
F #Rp8Juta/Document(cash) 
110878 8399 1387 “ik 
FB Typist,Urgent 


£10Jt-15Jt/Doc,IRT/Senior 
citizen wlc085210657236 


EY In Data, Min D3 / S1, 
Kis Time, 5 Hari Kerja, 
LRp 7Jt“ 0878 1526 0398 


ANGSUNG Krj Freelance, 
Kesan Doci3jt/data,IRT/ 
pensiun wlc 087861819455 


P/T DATA ENTRY 30TH 
Tdk Terikat Jam Krj, Input Data 
Corporate 16Jt:0853.1049.9287 


Tech Assistant,D3/S1wnt Fresh 
graduated min Pglm 1 th bisa 
Computerfilling,ditmptkan — di 
sond cv by 
yms26Glive.com or 
havilia.agungGlive.com.iny. 


OTOMOTIF | Etika Berkendara 


162 21 6231 3573/462 21 6231 0179 
for interview 


Tj 


Pria STM Sipil D3 Sipilir Sipil 
Utk Pengawas Proyek,SIM C 
:Karang Anyar A No.59 Jakpus 


Restoran N'Bar Kawasan keba 
yoran Lama Membthkan:Wai 
res Koki,Bartender,Kasir,Syar: 
P/W, usia 18-30th, Sanggup Ker 
ja Shif, Min.SLTA. Lmrn Kirim 
Ke Jl. Dr. Susilo IV No.SEE Gro 
gol Petamburan JakBar 11450 
Email: info.karir@yahoo.com 


Il Aom Keuangan 


Adm Pembukuan Wnt,max 30th 
D3/S1 Akuntnsi.JI.Pluit Karang 
Manis Blok D.7.8/46 Jakut 


Bth Adm Part Time(Min22th,D3 
Kmnktt,Bs Ms.0FF)2300rb/shift 
sms nama,posisi 085283727575 


Cari Staff keuangan utk IFSFX 
Financial Investment, Dapat 
berbahasa Inggris dan baik. CV: 
infoGifsfx.com (02129391259 


Dbthkn Adm Wnt SMU Sdrjt 
Dtg Lsg Ke:Ruko Duta Mas Blok 
B1 No.158 Jelambar Jak-bar. 


Il maruerina & saLEs 


Bth Cpt Sales, Wnt, Min.SLTA, 
Berpengl, & Menarik,Gj.Bln,Tun- 
jangan & Kom mrn Lsg Ke: 
PT.Limadaya Multi Cipta.JL.Cem 
paka Putih Raya C22 Jkt 10510 


Bth Sales wanita, pengalaman 
Pnmplan Mnarik Usia Max 28th, 
"& AJM BOS: 021-27236333 ““ 


Bth sgr salesman motor/pria 
20-35th, punya motor sendiri, 
085811180882/ 089601376359 


sales consultant.mmliki 
ntasi yg 
ang 4 

training, Fresh graduates, 
rmh taga/pensi nan dij Ine 
mar. Hub.Riana29 
MandarinOrientalCardOffic oa 


Dicari SPG Pria/Wanit: 
kerja 10.00 - 
sms/tolp. ke:(021)-9224567 


Kami Persh di Jakut sdg butuh: 
Sales diutamakan yg berpenga 
laman Hub: 021-97973333 


Pramuniaga/SPG/SPB, — Max 
28Thn Min SMK/SLTA, Domisili 
Jakarta Selatan (Tebet, Kp, ari 
Melayu, Senayan & Sekitarnya) 
Untuk” Senayan City, Kota 
Kasablanka, Lamaran & CV ke ega 
HRD Department STC Senayan Dubarapkar ana 

Lt5 n0134,JI asia afrika,Jakpus aral tepi 


sip 
Tuah mandat lah pelalagi adanya 

Sales Marketing min SMA/sdrjt Markas Besar yatu Mahkamah Apu 

tutk otomotif pglm Ath,gaji,kms 

021-70116555,36520000 Eko 


'SPG/SPB,Pengalaman KerjalTh 
Min.153cm, Pria/Wanita, Min. 
SMK/Sederajat, CV & Lamaran 
ke Central Park Mall, Lt 1 No. 2 
101A, Jl S.Parman, Jak-Bar Up 
HRD Department 


 seremars 


Junior Secretary, ADM Wnt 
3/51 CV & expected sallary 


TRANSFER ke REK. BCA 
ain RIMA MELATI dan HENI 
No REK: 179-305-0830 
BCA Cab. Permata Hij 


PEN 


ah 


Markas Besar Advokat Republik to 


berbunyi sebagai beriku 
engan bembaga-lembaya Negar 


“dapat meoerinua anggota haru. se 
secara excotficso diwakili aleh 
selaku pemeyang kekuasaan 
kewenunganny si al 


Prutesi Advo hi 


D. Advokat ado 
Advokat yang bersangkutan merupi 
AKI MKHPM, APSI beri 


kartu anggota advokat salah 


aka 


akan ujian adv 
daftar » mend 
pelaksanaan PKPA d 
MENDIKNAS (M 
okat Republik Indonesia. Pada 
“umsakxud dan telah dilaporkan A. 
Nangto Aceh Darussalam (NAD) te 


lan Tinggi seluruh In 
yang ditandatan 
ng di 


Repoblik Indonesi 
Advokat yang berang 
ADYART: Kode Itik Advokat In 


#a Indooesa sebagai N, 


KKAI KK 


Se guanaan of bow (P Wuku 


Jakarta, 28 September 201 


Provisonal Chairman KKAI 


Amal SNROGEN TANYA H SUNARDI SOMOMOELIONO, SI, MM 
IE rek erobursi depan pa 
Desain Grafis,bs autocad,photo-  Kapabotan RI 


shop. Jl.Kembangan utama Blok 
€6 no31c TmnPermataBuanaJkb 


ketentuan tentang Kode Etik Advokat Indousesia yang telah ditetupka 
IKADIN, AAL, IPNI, HAPI, SPL AKMI, MKHPM, yang telah disakan dimuat pada Pusal A1 UU Advokat 
No IK Tahun 2000 adalah Komite Kerja Advokat Indonesia (KAI), Secara tekstual ke 

KKAI mer 


ts tetap KKAI pada saat ini adalah » IKADIN, AAL, IPIL, HAI 
njang telah 

h Ketua Umum dan Sekretaris 

Minggi dari KKAL, selaku Wadan 


ai Penegak Mukum berdasurka 


arkan pasal 30 ayat (2) UL 
Indonesia WAJIB MEMILIKI KARTU ANGC 
ADVOKAT yang dibenuk berdus 
s1 Profesi Adv 
KARTU ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA, dikeluarkai 
satu dari kes& (delupan) 


kat dan PKPA (Pendidikan Kis 
at penyesahan dari Memeri Hukum dan HAM (MENKUMITAM) 


ini, dak 
es okt Indone 


RI, Pobii telah mer 
telah memliki Markas Besar yaita Kejaksaan Agung RI dan Aivikat tc 


Makan para adh 
nova denyan semar 
Wuku 


9 Demikian harap dipermaklumkan unt 


at Republik Indone 


0 


Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ) didukung oleh RS Kanker Dharmais 
ma aravan 
Tonskow Ortwusisasi hn KR Kesehatan Komara 


Ka ea Pee nahan 


Savtu, 89 Oktober 2012, " Auditorum RSK. Oharmais - J. Jend. &. Parman | 


Penanganan 


BA Jakarta Barat 
NO: 1000 Win 


CAKRAWALA LARAS 


PENGUMUMAN 


KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA (KKAI) 
SELAKU MARKAS BESAR ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA (MABES ADRI) 


Juanda Na, 4A, Jakarta Pusat - 10126 
2 


pevita (MABES ADI) berdasa ng Pasal 22 ayat (d) 


al 23 Mei 2001 oleh 


an tersebut 
Uu kewenanyan dalam hubungan kepentungan profesi advokat 
emertntahi 


SPI, AKHI, HKHPM, APSI. KKAL 
(delapan) ungye 

Int ke-4 (delapan) ang: 

Lembaga Negara yang 

24 ayat (9) UUD "45, merupakan satwsatunya Wadah Indek Organisasi 


dapat persetuju 
Jendral 


wal $ ayat (1) UU Advokat, sepanjang 

dari  IKADIN, AAL IPL, HAPI, SPI 
Advokat. Denyan demikian seluruh Advokat 
TAADVOKAT SALAH SATU DARI KE-X ORGANISASI 
UU Adv salah satu untuk 
okt tersebut 


an kewajiban sebag 


okat, bwibas menentukan / mem 


oleh KKAI setelah seorang advokat memilik 
| profesi advokat 


angka melaksanakan ke » oryanisasi profesi advokat dapat 


vokal) sepungany aryanes 
4 “erkait 


saat ini HAPI di 
KKAL, dimana P 


Jah melakukan pe 


MAP dan APSI kepada KKAI seliku Markas Besar Advokat 
? KKAL demi mewujudkan kepentingan wauum mc 
) Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakinsan RL, sebeham UU Advol 
setbeluna UU Ac 
un dan Ser 


Indonesia hwik yang berasal 

berlaku, (2) Surat Kepubesan (SK) 

berlaku, (3 Surat Kepstusan (SK) DPP PERADI KAI 
al, (4) Surat Keputusan (SK) dari ke-4 ang 

| terjadi vemgke bentuk apapun 

bagus Penegak Hu 


intervensi dlam bentuk apapun xc 


i Markas Ibe 


AI yan si Advokat serta Ory 


4 t saikan seluruh per 
mtong royong ' kekeluargaan 


brang atasi Pt . 
4 melahw 
Semu mewujudkan 
axtvokat selaku 


uk dapat dilaksanakan, sebaga wujud sebagian Yar funs 


sia (KKAI) Markas Besar Advokat Republik Indonesia 


Vice Provisional Chairman af KAT 


Drs. TAUFIK CI, MIL 


Berempati terhadap Pejalan Kaki 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TROTOAR yang lebarnya sekitar 1,5 itu tersulap 
menjadi lahan parkir motor, Di tepi badan jalan, para 
pejalan kaki bergegas dengan was-was agar tak 
terserempet kendaraan yang melintas di sampingnya. 
Di titik lain, seorang ibu sudah agak lama berdiri di 
pinggir zebra cross, tetapi tak satu pun kendaraan 
memperlambat lajunya. Seorang mahasiswa yang 
sedang melangkah di jembatan penyeberangan 
orang (JPO) dikejutkan suara tarikan gas dan 
raungan mesin motor yang memburu di belakangnya. 

Tidak mudah menjadi pejalan kaki di Jakarta 
dan beberapa kota besar di Indonesia. Kesadaran 
orang untuk menghargai sesama pengguna jalan 
rendah. Menurut catatan Koalisi Pejalan Kaki, dalam 
kurun waktu delapan tahun jumlah orang yang 
berjalan kaki menurun sekitar 1,5 persen dari total 
jumlah perjalanan di Jakarta (Kompas, 23 Mei 
2012). Salah satu penyebabnya adalah kondisi 


Tommy s uromo 


trotoar yang kerap diserobot kepentingan lain. Hak 
pejalan kaki untuk menyeberang lewat zebra cross 
dan JPO pun kerap dilanggar pengguna kendaraan 
bermotor, 

Melihat kondisi ini, sebagai pengguna kendaraan 
bermotor kita mesti mengevaluasi perilaku 
berkendara kita. Apakah selama ini kita berkendara 
dengan baik? Sudahkah kita taat berada di lajur 
yang semestinya? Maukah kita memperlambat laju 
kendaraan saat zebra cross melintang beberapa 
meter di depan kita? 

Kondisi jalanan yang kacau dan waktu yang 
mendesak memang kerap membuat kita menjadi 
tidak sabar saat berada di jalan raya. Namun, itu 
bukan alasan untuk membenarkan tindakan 
menyerobot hak orang lain untuk menggunakan 
jalan dengan nyaman, Cobalah berempati pada 
pejalan kaki yang ruangnya semakin sedikit. 


Oh iya, kita juga bisa belajar dari negara-negara 
tetangga kita yang lebih tertib. Di Singapura 
misalnya, zebra cross memang diprioritaskan untuk 
pejalan kaki. Pengguna kendaraan bermotorlah yang 
harus mengurangi kecepatannya atau berhenti 
ketika melihat orang berdiri tepi zebra cross. Di 
Bangkok, Thailand, trotoar pun amat nyaman. 
Meskipun tetap ada pedagang kaki lima yang 
menempati lahan sekitar 1,5 meter di sisi kiri dan 
kanan trotoar, pejalan kaki masih mendapat tempat 
selebar dua meter, Tidak ada cerita kendaraan 
bermotor melintas di sana, 

Rasa-rasanya kita punya perlu mimpi bersama 
untuk mewujudkan kondisi jalanan yang aman dan 
nyaman. Perubahan memang tidak bisa instan, 
tetapi jika tidak diawali, kita tidak akan beranjak ke 
arah yang lebih baik. Ingat, perjalanan satu mil 
dimulai dari satu langkah kecil, INOVJ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 8 Oktober 2012 35 


INTERMESO 


WATCHES 


PILIHAN GAYA YANG 
MEMESONA 


GAYA dan padu padan busana berikut 
aksesorinya bisa dipilih berdasarkan karakter 
pribadi seseorang, Ada yang sporty, elegan, 
adventurous, dan tangguh hingga klasik, yang 
masing-masing tentu memiliki keunikan. 
Sebagai pendukung tampilan berbusana, jam 


THE AMAZING SPIDER-MAN Merancang" (1738) 


WHEREVER IT CAME BUTIF IT USE 

FROM, EM GONNA SEND | MY WEBS, SOMEBODY 
IT BACK THERE— MAY SEE ME! 
WES-WRAPPED! 


Peter dan MJ seciang berburu rumah di Long Island ketika, & Mau dari mana pun macan ini berasal, aku akan mengembalikan ke tangan menjadi salah satu aksesori yang bisa 
Awas! Macan! tempatnya... dengan selubung jaring! Tapi kalau aku pakai jaringku, memperkuat karakter”, salah satunya Bonia 
bisa jadi akan ada yang melihatku! BN 832 -1137 
Berdiameter 4 sentimeter, jam tangan 
3 A an 2 Ob IPA YO POR 1 "3, 2 bergaransi internasional dua tahun ini didesain 
“ ia 4 apik dengan menggunakan sapphire crystal 
“1 "Paten untuk Oven Gelombong Mikro . glass, IP rosegold-black dial, dan all stainless 
1 PADA 8 Oktober 1945, insinyur dan penemu AS 5.000 dollar AS kala itu. steel. 
Iw Percy Spencer, yang bekerja untuk perusahaan Menariknya, Raytheon sebenarnya adalah Jam tangan ini dilengkapi fitur-fitur, seperti 
Raytheon, mematenkan proses memasak perusahaan kontraktor pembuat senjata dan 


date display, day date function, sun ray dial, 


menggunakan gelombang mikro (microwave). Tak peralatan militer. Menjelang perang dunia kedua, 

lama kemudian, sebuah oven yang memanaskan ahli fisika di Inggris menemukan magnetron, dan tahan air hingga 3 ATM. Selain itu, aksesori 

makanan memanfaatkan energi gelombang mikro tabung elektron penghasil gelombang mikro, tangan penanda waktu ini semakin ciamik 

Gari sebuah magnetron diuji coba di sebuah yang digunakan untuk meningkatkan kemam- dengan bracelet combination steel dan rose : 

restoran di Boston. puan radar. Pemerintah AS lalu meminta old. (#/ASP) BN 832 - 1137 
Pada 1947, Raytheon membuat Radar- perusahaan-perusahaan kontraktornya untuk HAN 

ange, oven gelombang mikro komersial per- menyempurnakan dan membuat radar yang & £ 

tama. Oven gelombang mikro Radarange menggunakan magnetron. Riset lebih lanjut www.adtime.co.id 

buatan Raytheon nyaris setinggi 1,8 meter dan  Raytheon menemukan potensi pemanfaatan 


seberat 340 kilogram. Harganya mencapai magnetron untuk. memasak makanan /ACAN BONIA Timepieces Boutigue, Central Park, Upper Ground #127A - Ph. 021 5698 5440 


en 8 aa - “ - P Pondok Indah Mall 1, GF: Gandaria City, UG 
nat aa P midiai & Emporium Pluit, 2nd FI.: Puri Indah Mall, GF MU-O1 


Ia Lo m j | 


Ojolali yo, kalau di: Tana @supersmile2 


namanya hotsepot | K @stvnstori . si 
@adithskibu 
Ba NAN . 


1 


Punya foto karya sendiri yang lebih lucu? Yuk, kirim via Twitter ke @KompasKlasika dengan #jenaka. Jangan lupa cantumkan lokasi pemotretan dan judi Ifoto 
Tiga foto terpilih bakal mendapatkan hadiah dari Kompas. Pemenang akan dihubungi @KompasKlasika via DM Tatto. don ia 


. ACA RA 14.00 Intens 13.00 Tom & Jerry 10.00 Sinema TV Spesial: 22.00 Bukan Empat Mata 
12.00 Seputar Indonesia 13,30 Chhota Bheem aka Tlara 23.45 Jam Malam 


H A RI | N | Siang Bima Sakti 12.00 Live Patroli 00.15 Mata Lelaki 
12,30 Sinema Siang: TBA 14,00 Tom & Jerry 12.30 Drama Korea: Oh My 00.45 Sport? Malam 
14.15 Kabar Kabari 14,30 Chhota Bheem aka Lady 
14.45 Silet Bima Sakti 14.00 Drama Korea Siang: 
15,30 Olivia (RR) 15.00 Ghost Gang King 2 Heart 
16,30 Seputar Indonesia 1530ChhotaBheemaka 15.30 Live Kiss Sore GlobalTV 
17.00 Layar Drama Bima Sakti 16.30 Live Fokus 
Indonesia: Hanya 16.00 ir. Bean 17.00 Rujak Manis B 
Kamu (2nd) 1630 Suka Suka Nizam 1800 Drama Seri Keluarga. 0200 Dora Te Piioror 
ng KO MPA Ka Lg Terkini 18.00 HAN prana Ri 1 Tah Wa) 19.00 Dua ex CTMNT) AL M | 
& Ke. R lukasi indonesia: Putri 2 'esbukers alan ke Surga 
O500Senyum Pagi” 1430 Inovator Bidadari 19,30 Catatan si Olga 2000 Sinetron Unggulan: 0600 Cpongebah INDONESIA HARUS BECANDA 
GAS Korpan orasi 19OOindmesia/ Uu INAnLayarDrama 1... 2NOC0feebine)o). HIatAliBaha— Oa9g Alt Te Lagnd HARI INI PKL. 20.00 - 21.00 WIB “ 
06.00 Kompas Pagi y 21 aan " : n tag of Aang Topenk yang punya niat untuk kuliah di Jakarta mencoba meminta s pada 
15.03 Cerdas Cermat 4 Masih Di Bawah 22,30 Black in News 23.00 Mega Asia: Iceman 08.30 Awas Ada Su Panci, Weeks kulah ape yang cocok untuknya, Ryan pun semakin 
Men annn Pilar Umur 2300 Jakarta Belum Tidur Comet ena Sababet Jaena gn aan ya ella 
AO aer sen Harun 16.00 Indonesia/ 20.00 Layar Drama 23.30 Topik Kita 01.00 Fokus Malam NOW Onaan resign dan PHI Kio-kba kanapu ya? Sirok serunya Indonesia Hi 
NN aan Internasional Terkini Indonesia: Tukang. 00.00 Topik Malam 11.001Indonesia Bicara bersama Tina Toon & Indro WARKOP , Senin 8 Oktober 2012 hanyi 
11.00 Tarung SANA MUK SOAL NAN BLU MG Eana Kar) bana Rlanasa 12.00 Buletin Indonesia Tv 
# 4 urau erias alam 1 
Te an elang 17.00 Kartun Anak 21.30 Layar Drama 0100 Ripleys Believe it METR Crv Sana 
aU 18.00 Sinetron Drama Indonesia: Separuh or Not 1230 FTV: Inikah Rasanya 
13,30 Sid The Science Kid Me Tk Date uan Pagi Ta 1G Dimainin ' Ia 
14.00 Jalan Sesama ! 1 € .05 Bedah Editorial .: 14 Ampul 
BN enaRn Manan BAN PANTI Soneta Ebi na & 
15.00 Urban Ba Yesaya an | 08.058 Eleven Show 16.30 Big Movies Special 
- Pen Kota 2100 Bineang Mala TVRI 0100 Film Tengah Malam: 0430 Lanjutan Bengkel” 11.05 Eagle Awards: The HUT: Happy Feet 
.00 Megapolitan Sore 22.001Indonesia/ Raides of The Lost Hati . Finalist 19.00 Special HUT Global 
16.30 Newstar si Itabassiona TerKN Ark 05.30 Lintas Pagi 11.30 Metro Siang TV Lampi0an 
17.00 Kompas Patang Pan 0600 starite “tek 805 Wide sha 2300519 Movies Patihum TARUNG 
18.00 Kompas Sport " .30 Disney Club: Mickey .05 Metro Hari Ini pesial 5 
18,30 Suka-suka an € SCTV Mouse Club House 19.05 Suara Anda Undisputed 2 HARI INI PKL. 21.00- 22.00 WIB 
19.00 Temukan Kata TK! 07.00 Disney Club: Doc 20.05 Journalist on Duty Pertarungan kembali dilakukan oleh Tanta, sang aktor musikal. Kal ini Lombok 
19.30 Koki Keran 00.03 Engilsh News 04,30 SL Liputan 6 Pagi MeStuffin 20.30 Metro Highlight inc ayal ipek 20 Sea saya ani Sar ci dan homo eka 
20.00 Indonesia Harus ada 06.00 Was Was 07.0 Upin & Ipin The 21.05 Top Nine News harus melawan para pepadu atau petarung asi Lombok Bukan tekhnik yang 
End ervice 07.00 SL SCTV Musik Inbox Movie: Metrobot 2130 Econoinic Challenges san #menyelamatkarnyan tag nyali yang besar yang dapai membawanya 
21.00 Tarung 09,00 Halo Selebriti Bergabung 22.30 Sentilan Sentilun pulang, Luka yang didapat olah Para petarung persalan adalah sebuah harga 
22.00 Api kecil Rengkuh 10.00 SCTV FTV Pagi 08.30 Serial Pilihan: Lomba 23.05 Metro Realitas TRANS dit dansimboi kejantanan. Akankah Tenis mempu bertahan! 
Dunia 12.00 SL Liputan 6 Siang Bedug antarkampung 23.30 Metro Sport 
22.30 Kompas 100 1230 SCTV FTV Siang 10.00 Kisah Unggulan: 
23.00 Kompas Malam 04,30 Kabar Pagi 14,30 SL Eat Bulaga Ronaldowati 04.30 Reportase Pagi 
00.00 Showcase 06.30 Apa Kabar Indonesia Indonesia 11,30 Lintas Siang 05.30 Islam Itu Indah 
Pagi 16,30 SL Liputan 6 Petang — 12.00 Layar Kemilau: Asal 06.30 Insert Pagi KOMP 
09.00 Keliling Indonesia 17.00 New Cookies: Idol Mula Surabaya 0430 Casper 07.30 New Rangking 1 
TP. 09.30 Kabar Pasar Pagi Minggat 13,30 | Drama: Aku 05.00 Khazanah 08,30 Peppy The Explorer 
TvE 10.00 Coffea Break 18.00 SCTV “ah TN Dua Tiriku “a30 spora 09.00 Police 86 : INFORMASI BISNIS EKONOMI TERKINI 
12.00 Kabar Siang Super ABG ,00 Di Antara Kita 5 F 09.30 Huru Harada 
TO aa Islami 13:90 Kabar Haji 19.00 SCTV Sinetron: 15:30 Lintas Petang yen Pe 10.00 1d3ntik KOMPAS 100 
0430 Indahnya Pagi 13.30 Ruang Kita Ustadz Fotocopy 16.00 Sik Asyik 0730 Selebvita Pasi 10.30 Moccachino HARI INI PKL. 22.30 - 23.00 WIB 
05:30 TVRI Sport 14.30 Kabar Pasar 20.30 Serdadu Kumbang 17.00 Animasi Spesial: 08:15 Makan Besar 11.00 Insert Siang Salah bentuk Good Corporate Governan G)adalah laporan keuangan yang 
, SA 15.00 Indonesia Super 22.30 SCTV Sinetron: Si Nono Forest 5 12.00 Bioskop Indonesia transparan, kredibel dan akuntabel. Sayangnya, meski sudah menjadi agenda 
06.00 Indonesia Pagi Match Biang Kerok 17.30 Aladin HA GAN Tea 14.00 Reportase Siang tahunan, penyarapsian laporan keuangan isa terhambat karina alaseralatan 
07.00 Pelangi Nusantara: | 13 gn kabar Petang 23.30 FTV Utama 18.00 Tendangan Si Madun. 9'g2 Ta 5 14,30 Sketsa tertentu. Laporan keuangan yeng baik ternyata juga bisa menjadi acuan bagi 
08.00 Dialog Aktual TO 00 Kabar Utan tv Season 2 Mena 15.45 Show Imah Investor sehingga menaikkan harga jual sahamnya. Laku, apa saja syarat-syarat 
09.00 Indonesia/ Gestur 19.30 Jagoan Silat Nai 1645 Reportase Sore pembuatan laporan keuangan yang baik? Saksikan wawancara bersama Direktur 
Internasional Terkini ” 39 99 Apa Kabar Indonesia EY 20.30 Raden Kian Santang 11-30 Redaksi Siang 17.15 Insert Investigasi Utama PT Bank DKI. Eko Budiwiyono dalam Kompasik 
09.03 Yuk Hidup Sehat 12,00 Selebrita Siang i 
. Malam 22.00 Tobat Sambel 18.00 Ethnic Runaway 
SOO0 noona 21.00 Kabar Malam 28.00 Intermezz0 12.30 Bocah Petualang “19 9g Tahan Tawa 
Internasional Terkini. 2'90 Men " 03.55 Topik Pagi 00000 pesenan ahtight 13:00 Laptop Si Unyil SG Hg Lag famosbagngp any SAKSIKAN AKSI 20x DANCE CREW TERBAIK! 
10,03 Sitkom Tarzan 3 yingkap Tabir”. 95:90 Wisata Hati SOON ena Oni 18.30 Dunia Binatang .00 Bioskop Indonesia 
1 22.30 Kabar Arena 00.30 Sidik Na Tombo Ati SABTU! 20!0KTOBER 2012 
Betawi Nag 05.30 Lensa Olahraga 14.00 Koki Pintar PEN BIA TRANS TA ABTU, | 1 5 
11.00 Indonesia/ PLAN ana! 06.30 Hati ke Hati 1430 Brownies Ne Nan 5 Y pj 
Internasional Terkini Bersama Mamah PN 15.00 Tau Gak Sih Me 
11.03 Dialog Kerja Sama: CT/ Dedeh IND: SIR) 15.30 Fish N Chef Aa ag sa aan k 
Empat Pilar dari 07.30 Perempuan Hebat NA Tea un Petualang 0100 Sisekop TRANSTV: #, 2 par 
Gatsu : 1 08.00 Fresh and Fun AO Raliai Pant 16:30 Redaksi Sore : i r 1 LA PA 
12.00 Indonesia Siang 04,30 aa Indonesia 08230 Friends 05.00 Pam Rei Pagi: 17.00 Indonesiaku Candyman KA La DN HA (ren) AIO 
18.00 Laporan 06.00 Go Spot 09,30 Seleb @ Seleb 06.00 Live Fokus Pagi 17.30 Orang Pinggiran ep PAT OT 
Internasional 07.00 Dahsyat (Live) 10.00 Style 07 0011ive Kiss Pagi 18.00 Hitam Putih Sunffte 1 B Bas 
13.30 TV Edukasi 08:30 Dalam Mihrab Cinta 11-30 Topik Siang 08.00 Sinema TV Pagi: 19.15 On The Spot 
14.00 Indonesia/ 09.30 Sinema Pagi (TBA) 1200 KLIK! Alpen 20.00 Opera Van Java 


II Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 8 Oktober 2012 


36 


BIOSKOP KLIK 


21icineplex.com 


INFO FILM BIOSKOP LENGKAP DAN JAM MAIN 


TELAH DIBUKA UNTUK UMUM BRUCE JOSEPH EMILY 
WILLis GORDON-LEVITT BLUNT 


G nena XXI PEP Oa PM MAUNTED BY YOUA PASI 


KEMANG VILLAG E 


TAKEN 2 
12.45 - 14.05- 14.35-1 
18.15 - 19.35 - 20.05 
PREMIUM RUSH 
14.40 - 16.50 - 19.00 


RESIDENT EVIL 


BANY JOO 
IA MARGARETN CORTEZ HARI 


Ketika semua pe 


5USTER 
SEPENG 


KHUSUS UNTUK DEWASA 


SEASON CITY XXI - GADING XXI - 
PURI XXI » LIVING WORLD XXI 
12.30-14.40: 16.50-19.00-21.10 
STUDIO XXI EX » 

PLAZA SENAYAN XXI - 
KASABLANKA XXI » 
KUNINGAN CITY XXI - 
EMPORIUM PLUIT XXI - 

PLUIT VILLAGE XXI « 

PONDOK INDAH 1 XXI - 
PEJATEN VILLAGE XXI - 
GANDARIA XXI » BOTANI XXI - 
SERPONG XXI - BSD XXI - 


P, 
WRITTEN AND DIRECTED BY RIAN JOHNSON 
esa 


BESOK 


12.15 


17.45 21-25 - 


LooperMovie com 


PREMIERE 


the. 
Premiere 
STUDIO XXI PREMIERE EX . 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE « 


12.30 2110 


12.30 - 14.20 


1230 - 1440 - 
TED : 13.00 - 


TAKEN 2: 


2D : RP 20.000,- « 
RP 35.000.- 


RP 40.000,- 
JL PANGERAN ANT 


Pre 

remlere 
KASABLANKA XXI PREMERE » 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE 
1245 -14,55-17.05-19.15-21.25 
GADING XXI PREMIERE 
13,00-15:00-17.00-19.00-21.00 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE » 
'GANDARIA XXI PREMIERE 
18.15-15,15-17.15-19,15-21.15 
STUDIO XXI PREMIERE EX 
13,30-15.30-17.30-19.30 -21.30 


SENAYAN CITY XXI - 
HOLLYWOOD XXI « 
KASABLANKA XXI » 

EMPORIUM PLUIT XXI » 

PLUIT VILLAGE XXI - BSD XXI » 
SETIABUDI - EKALOKASARI 

12.30 14.40-16.50 - 19.00-21.10 
FFX PLATINUM XXI 

MARGO PLATINUM 

12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
BLITZ PP VELVET 
13.15-15.15-17.15-19,15-2115 
KUNINGAN CITY XXI - 

KEMANG VILLAGE XXI 
13.00-15.10- 17.20-19.30 -21.40 
BLITZ MOI VELVET : 19.15-21.30 
GM: 12.30-16.50-21.10 
DUTZ CP VELVET : 1.30 18.00 


16.10 - 18.00 


FINDING NEMO 3D 
16.50 - 


15.10 - 


the 
Premtere 
12,30 - 1420 - 
MAL KEMANG VILLAGE LT 
SPESIAL HARGA PROMO (WAKTU TERBATAS) 


Premlere: 
(SENIN-JUMAT): 
RP 75.000,- (SABTU/MINGGU/LIBURI 


IN-KAMIS): RP 25.000,- JUMAT: 
(SABTU/MINGGU/LIBUR) 


3D: RP 25.000,- (SENIN-KAMISI: RP 30.000,- (JUMAT: 
(SABTU/MINGGU/LI BUR) 


ASARI NO, 
| THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPENENCE 


16.10-18.00 - 


RP 50.000,- 


19.50 - 21.40 


19.00 - 2110 
17.20 - 19.30 - 21.40 


19,50 - 21.40 
3 BR O21 290 56 866 


36 JAKARTA SELATAN 


AVATAR 3D) : 14.35 - 19.45 


EXPERIENCE at (“Yppeyyacr XXI GANDARIA CITY 


Ta 


PLAZA SENAYAN XXI « 
PURI XXI - KALIBATA XXI » 
PONDOK INDAH 2 XXI « 
PONDOK INDAH 1 XXI - 

PEJATEN VILLAGE XXI 
GANDARIA XXI 

BINTARO XXI » 

SEASON CITY XXI - 

METROPOLE XXI » 

JARTHA GADING XXI - 

BOTANI XXI » KARAWACI XXI « 
UIVING WORLD XXI . 

CBD CILEDUG XXI - SEMANGGI - 
PLAZA BLOK M » LA PIAZZA 
13.00-15.00 -17.00- 19.00-21.00 
BLITZ GI « BLITZ TK 

1315-1515: 17,15-19.15-21.15 
STUDIO XXI EX » 

PLUIT JUNCTION XXI » 
DJAKARTA XXI » TIM XXI » 
GADING XXI » SERPONG XXI 
MEGA BEKASI XXI 
1315-1515-17.15- 1915-2115 
BLITZ PP 

1245-1445-1645 -18,45-20A5 
BUITZ CP 

1245-15.00-17.15- 19.30-21.45 
SURYA M2 

12.45 -14.45-16,45- 18.45-20.45 


ANGGREK XXI : 12.15-16.05 -19.55 


ATRIUM - GADING - 
AARION « CINERE » 
BOGOR TRADE MALI 
12.30 -14.40-16.50- 19.00-21.10 
DEPOK 
12.30-14.30 -16.30- 18.30-20.30 
IJANTUNG - BUARAN - 
BELLANOVA « GALAXY « 
METROPOLIS - BTC » 
MALL LIPPO CIKARANG 
12.45-14.45 -16.45- 18.45-20.45 
HOLLYWOOD XXI 
SETIABUDI - CILANDAK 
13.00-15.10 -17.20-19,30-21.40 
BLITZ GI - 
ITL TK 
14.45 -17.00-19.15-21.30 
PLATINUM CIBINONG SAUARE 


PLAZA SENAYAN XXI » 
PONDOK INDAH 1 XXI - 
CITRA XXI « METROPOLE XXI « 
AARTHA GADING XXI 
KALIBATA XXI - BOTANI XXI 
CBD CILEDUG XXI - 
MEGA BEKASI XXI 

KASI SGUARE XXI « 
BLOK M SGUARE - 
DAAN MOGOT 
SUNTER « CIBUBUR 
TAMINI - DETOS « 
KARAWACI - CILEGON « 
SUIPI - WTC SERPONG - 
PONDOK GEDE - 
GRAND MAL BEKASI 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 


| MEGA BEKASI YOXI 
12.30-13.00” 14.40-15.10 16.50 - 
| 17.20-19.00-19.30-21.10-21.40 
ATRIUM - GADING - 
ARION » CINERE » 
CILEGON » BOGOR TRADE MALI 
12.15-14.25: 16.35 18.45-20.55 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.15-14.15-16.15-18,15-20.15 
PEJATEN VILLAGE XOXI « 
CITRA XXI » METROPOLE XXI « 
KALIBATA XXI » BOTANI XXI - 
CBD CILEDUG XXI - 
BEKASI SAUARE XXI « 
| METROPOLITAN XXI . 
BLOK MSGUARE - 
DAAN MOGOT - 
| sungen -cmusun - 
| TAMINI - DETOS « 
SUPI - KARAWACI - 
! WTC SERPONG - 


14.30-16.30-18.30 


| 
| 
| 


3D WITH 
PLAZA INDONESIA XXI 3-D « 
KASABLANKA XXI 3-D 
PLUIT VILLAGE XXI 

IBUBUR 3-D: 

.15- 14.25-16.35. 18.45-20.55 
PLAZA SENAYAN XXI 3: 
KUNINGAN CITY XXI 3- 

KEMANG VILLAGE XXI 
PEJATEN VILLAGE XXI 
GANDARIA XXI 3-D « 
GADING XXI 3-l 

AARTHA GADING XXI 3-D « 
LIVING WORLD XXI 3 
SERPONG XXI 3-D « 
MEGA BEKASI XXI 

PURI XXI 3-D 


Gauswo “GD 


INFOR 


INDONESIAN SUBTITLES 


BLITZ PP 3-D 

13.30 16.00 18.30-20.45 

EPICENTRUM XXI 3-D » 

PONDOK INDAH 2 XXI 3-D 

12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 

BLITZ MOI 3-D - BLITZ CP 3-D 

14.45-17.30 -20.00 

CBD CILEDUG XXI 3-D 

12.00-14.00-16.00 

BLITZ TK 3-D 

12.45 -15.00-17.15- 19.30-21.45 

KARAWACI XXI 3-D - 

METROPOLITAN XXI 3-D 

12.45-14.65 

BLITZ BCP 3-D : 14.30-16.45: 19.00 

ANGGREK XXI 3-D : 12.45-14.35 

BLITZ GI 3-D : 14.45-17.00-19.15 
INTARO XXI 3-D : 12.30. 14.40 


ASI FILM DAN 


BIOSKOP 


PONDOK GEDE - 

MARGO PLATINUI 

GRAND MAL BEKASI 
12.30 - 14.40-16.50 - 19.00-21.10 


METROPOLE XXI « 

BLOK M SGUARE - 

GRAND MAL BEKASI » 

DETOS » BOGOR TRADE MALL 
12.00-14.20 -16.40-19.00-21.20 
PLUIT JUNCTION XXI 

12.15-14.35 -16.55-19.15-21.35 
SURYA M2 

13.15-15.35 -17.55-20.15 


| 
z 


NAMA BI 


CIJANTUNG - BUARAN - 
GALAXY » BELLANOVA - 
METROPOLIS « BTC - 

MALL LIPPO CIKARANG 
12,3014.30-16,30-18.30-20.30 
HOLLYWOOD XXI » 

PLUIT JUNCTION XXI - 

PURI XXI » GADING XXI - 

BINTARO XXI « TIM XXI 

UUVING WORLD XXI « 

SETIABUDI - CILANDAK 
12.45.14.55-17.05-19.15-21.25 
FX PLATINUM XXI 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
BLITZ BCP 
14.45-17.00-19.15-21,30 

BLITZ TK: 14.15-16.30-18.45-2100 


WITH ENGLISH SUBTITLES 


PLAZA INDONESIA XXI « 

PLAZA SENAYAN XXI 

PONDOK INDAH 1 XXI 

12.30 -14.40.16,50-19.00-21.10 
BLITZ GI 


1 1430-16.45- 19.00-21.15 


12.30 14.40-16.50 - 19.00-21.10 
BOGOR TRADE MALL 

12.30 14.30-16.30 - 18.30-20.30 
ATRIUM « GADING « ARION 
1245 -14.55-17.05-19.15-21.25 
CINERE 

12.45 14.45-16.45. 18.45-20.45 
DEPOK » METROPOLIS « 

BTC - BUARAN 

13.00 - 14.50-16.40 - 18.30-20.20 
BLOK M SGUARE » 

DAAN MOGOT : 

KARAWACI - SUNTER « 

SLIPI » WTC SERPONG - 
GRAND MAL BEKASI 

13.00 15.00-17.00 19.00-21.00 
CIJANTUNG « 

MALL LIPPO CIKARANG 
13.15-15.05-16.55- 18.45-20.35 
CBD CILEDUG XXI 

II IA 15 PU 2118, 
PONDOK GEDE : 12.15. 15.55-19.35 


SKOP KIRIM SMS 


SENAYAN CITY XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
KEMANG VILLAGE XXI PREMIERE - 
PURI XXI PREMIERE 

GADING XXI PREMIERE - 
KARAWACI XXI PREMIERE 
1230-14.20-16,10-18.00-19.50-21.40 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERE - 

UUVING WORLD XXI PREMIERE 
1245-1435-1625-18.15-2005-21.55 


GADING XXI 
1215 -1245-13.30-14: 
15.20-15.55 -16.25-17. 
18.15-19.00 -19.35-20.05 - 
21.25-21.55 

STUDIO XXI EX . 

PLAZA SENAYAN XXI - 
SENAYAN CITY XXI « 
KASABLANKA XXI » 
KUNINGAN CITY XXI - 
EMPORIUM PLUIT XXI 
KEMANG VILLAGE XXI 
PURI XXI » BSD XXI 

1215 -12.45-14.05 -14.35-15,55- 
16.25-17.45 -18.15-19.35-20.05- 
21.25-21.55 

FX PLATINUM XXI 


-1405- 
10- 


14, 
175 
2014 


1 12301315:1420.1505-16.10.1655 


-18.00-18.45 -19.50-20.35-21.40 


13.00-15.15-16.30-17.30-18.45- 
19.45-21:00-22.00 
ANGGREK XXI 
12.15-14.05 -15,55-16.25-17. 
18.15-19.35-20.05-21.25-21 
CBD CILEDUG XXI - 
ATRIUM - GADING « 
DETOS » CINERE » 
BOGOR TRADE MALL 
GRAND MAL BEKASI 
1200-13.50-15.40-17.30-19.20-21.10 
PLUIT VILLAGE XXI » 
ONDOK INDAH 1 XXI » 
EJATEN VILLAGE XXI 
GANDARIA XXI » 
INTARO XXI » CITRA XXI - 
METROPOLE XOXI » 
ARTHA GADING XXI - 
KALIBATA XOXI » 
UUVING WORLD XXI « 
KARAWACI XXI » 
BEKASI SGUARE XXI « 
METROPOLITAN XXI « 


| BOTANI XXI « SEMANGGI - 


BLOK M SGUARE - SLli 

PLAZA BLOK M - GM « 

LA PIAZZA « CIBUBUR » 

TAMINI CILEGON « 

EKALOKASARI » 

WTC SERPONG - 

MARGO PLATINUM 

1215-1405-15.55-17.45-19.95-21.25 

BLITZ TK VELVET: 

14,45 -17.00-19.15-21.30 

PLAZA INDONESIA XXI - 

HOLLYWOOD XXI - 

EPICENTRUM XXI » 

PLUIT JUNCTION XXI » 

PONDOK INDAH 2 XXI » 

DJAKARTA XXI TIM XXI « 

MEGA BEKASI XXI » 

SETIABUDI - CILANDAK 

1230-1420-16,10-18,00-19,50-21.40 

BLITZ PP - BLITZ TK » BLITZ BCP 

13.00-15.00-17.00- 19.00-21.00 

SURYA M2 « CIJANTUNG « 

MALL LIPPO CIKARANG 

13.00-14.50 -16.40- 18.30-20.20 

BLITZ MOI VELVET 

14.00-16.00 -18.00 -20.00-22.00 

BELLANOVA - METROPOLIS 

13.15-15.05 -16.55-18.45-20.35 
LITZ GI » BLITZ MOI « 

BLITZ PP VELVET 

1930 1530: 1740.1730.2130 


CBD CILEDUG XXI - 
SEMANGGI - PLAZA BLOK M - 

LA PIAZZA « EKALOKASARI 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
BLITZ GI 

13.00-15.30 18.00-20.30 
SENAYAN CITY XXI - 

PLUIT JUNCTION XXI - 

KEMANG VILLAGE XXI 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
BLITZ PP « BLITZ TK « BLITZ BCP 
13.00-15.30 -18.00-20.30 
METROPOLITAN XXI » 

CITRA XXI » MARGO PLATINUM 
13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
BLITZ MOI 

12.45 -15.00-17.15- 19.30-21.45 
HOLLYWOOD XXI 

AARTHA GADING XXI - 
METROPOLE XXI - MEGA BEKASI XXI 
13.15-15.15-17.15-19.15-21.15 
BLITZ CP 

14.30-16.45 - 19.00-21.15 
ANGGREK XXI : 14.05 17.55-21.45 


.50-19.00-21.10 
17.05-19.15-21.25 


GANDARIA XXI IMAX 3D 
12.45 17.50 


PLAZA INDONESIA XXI » 
GADING XXI » MEGA BEKASI XXI « 
KARAWACI - GRAND MAL BEKASI 
12.15-1405-15.55-17.45-19.36-21.25 
KASABLANKA XXI « 
PLUIT VILLAGE XXI - 
PURI XXI - SERPONG XXI « 
KEMANG VILLAGE XXI - 
GANDARIA XXI 
PLAZA BLOK M - LA PIAZZA « 
BLOK M SGUARE - SUNTER 
1230-14:20-16.10-18.00-19.50-21.40 
DEPOK 

12.45. 14.35-16.25 -18.15-20.05 
BLITZ GI 

1915-1515-1715 1915-2115 
CBD CILEDUG XXI 
18.00-19.50-21.40 

LITZ PP : 18.30-20.30 

LITZ MOI : 16.00 
BLITZ CP: 14.30 


3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 


METROPOLITAN XXI 3-D 
17.05-19.05. 2105 
MEGA BEKASI XXI 3-D 
18.15-20.05-21,55 
LITZ MOI 3-D : 20.30 
BLITZ CP 3-D: 19.00 


PLAZA SENAYAN XXI - TIM XXI 
12.30 -14.45-17.00-19.15-21.30 
PONDOK INDAH 1 XXI 
18.45-21.00 


r 
NG KOMPAS GRAMEDIA 


Manufacturing Oh My 1,001 Fakta yang 
Hope Harus Baca 0D Goodness 8| Akan Membuat 
Impian dan Gagasan T Buku Ini! WGO Buku Pintar Seorang 1enaMMMING Anda Merinding 
Dahlan dalam AD Kd BUKU PERTAMA KARYAWAN Kana a” Creative Junkies “ Sampai 
Mengelola BUMN PERANG 1 BAGA BUKU IU P : Yorir Sebastian Ngompol 
Dahlan lekan | vw 
Cary MiNea 
ag 
"SPEBISA! P 1 u 
wet Gee - (— 2 

Rp 52200 Rp 74300 ten ee Minah 1, 45.000 NORISSEBASTIAN 25.91 | Rp 0000 

Karya Dahlan Iskan Untuk | Referensi visual yang menyajikan berbagai | Dengan sef emponermert yang luar biasa dan | Cara-cara simpel dan praktis dari seorang ada fakta-fakta yang akan membuat 


pertempuran penting dalam sejarah, yang 
pada akhirnya menentukan jalannya sejarah 


mampu menggerakkan mer power dari dalam 
hati siapa pun, semangat dan motivasi James 
Gwee yang dituangkan dalam buku ini pastinya 
akan menjadi sumber inspirasi yang dahsyat 


Yoris Sebastian sehingga menjadi sosok kreatif 
di Indonesia. Berbagai program signature 
dilahirkannya, sebut saja: "T Like Monday" 


Anda ketakutan, Untunglah, Anda tidak perlu 
kaget di saat-saat yang tidak terduga. Dengan 
fakta-fakta yang sangat jarang dikuak, sudah 


Indonesi 


dunia itu sendiri 


Mari Berhitung 


Sisa Hidupmu 
Surianto Rustan 


Mari mengkaji kembali prinsip dan nilai-nilai 
hidup pribadi, mari mendesain ulang hidup 
selagi masih sempat, lewat cara yang tidak 
membuat stres: ceri 


gambar, foto, ilustrasi, 


tipografi, tabel, diagram, infograpbir, semua 


Sersan Keroro 
3 Mine 


Rp17 


Ternyata manusia Pokopen selama ini 
sembunyi-sembunyi melakukan operasi militer 
dengan dalih permainan, yaitu bowling!! 
Bagaimana reaksi Keroro dan kawan-kawan? 


& 


TOKO BUKU 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TriMedia 4 


Disney English 
My First Picture 


Picture Dictionary 
LUNA “Inggris- 
Indonesia 
Diuney 
Rp 75.000, 


BONUS 2 CD AUDIO 

Berisi lebih dari 600 kata dari kategori My 
English Toolkit, People, Places and Things, 
Animals, Time, Food dan Action! Latih cara 
pengucapanmu melalui lagu, dsb, dalam CD 
audionya. 


GTO10 


Torn Fajisawa 


Rp 20.000 


Setelah bertemu dengan seorang siswi SMA 
yang ternyata berpacaran dengan gurunya 
sendiri, Onizuka pun bertekad menjadi guru 
SMA untuk bersenang-senang, Tapi, dia malah 
ditempatkan di SMP Perguruan Kissho dan 
menjadi wali sebuah kelas bermasalah. 


bagi setiap keryawan 
kesuksesan 


yang ingin meraih 


dan "Destination Nowhere", yang semuanya ' pasti akan membuat waktu Anda menjadi 
membuat orang bergumam "Oh My “lebih informatif 
Goodness" 


» ian 


219 
» 


National Geographic ak 


Yang Datang 
dari Masa Lalu 


National 


Rp 651000, 


an menjelaskan bahwa 


kebanyakkan dinosaurus memiliki leher yang 


bengkok, mumi Mesi 


r, mumi kucing dan 


buaya, sampai mumi modern, juga 60 bulan 


yang mengitari Planet 


mAaryl 


Jupiter. Penasaran? 


Marry Me, Mary! 


Soo-yeon Waw 


Rp 25.000, 


Mae Ri, gadis biasa yang sementara Mu Gyul, 
seorang rocker yang menjalani hari-harinya 
penuh dengan kebebasan. Inilah kisah cinta 


mereka. Diangkat me 
populer: 


jadi Drama Korea 


AMBA Seri Bilangan Fu 
Sebuah Novel Lalita 
Laksmi Pamuntjak Ayu Utami 
Rp 69.000, Rp 30.000, 
Sebuah novel berlatar sejarah, mengisahkan — Bagaimana kau tahu dia adalah jodohmu? 
cinta dan hidup Amba, anak seorang guru di Apakah kau berbunga-bunga ketika 


sebuah kecil “Aku 


kota Jawa Tengah memikirkannya? Pernahkah kau bermimpi 
dibesarkan di Kadipura, Aku tumbuh dalam — menikah dengannya? Atau kau tahu begitu 
keluarga pembaca kitab-kitab tua." Tapi ia — saja? Ikuti kisah Lucy dan Nate dalam buku 
meni kan kotanya. ini, 
—————— 
100 Style of Herm 
Hijab Teierati Temptation 
Ha cweranon Peranan 
Indonesia 
Fitria Yusuf 
ru Dewi 
Haa Tu 


Buku ini menampilkan 100 gaya hijab sesuai 
dengan tren saat ini, yang bisa menambah 
inspirasi para muslimah untuk mengenakan 
hijab dalam berbagai kesempatan, Dilengkapi 
der 


Sudah pernah dengar tentang Hermes? Anda 
fans berat tas Bikin dan Kelly? Bagus. Buku 
ini untuk Anda. Mari berpetualang bersama 


dua penyalur tas Birkin dan Kelly menuju 
dunia Hermes yang tiada duanya. 


Hermes: 
, heroinnya 


an foto step by step yang cukup jelas 


BUKU-BUKU INI DAPAT ANDA PEROLEH DI SELURUH TOKO BUKU GRAMEDIA & TRIMEDIA 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 256: 


4 


7 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 


TANAH DI 


Cikarang”5000m"8Ha" "Sentul 
SHa“Gudang“Ari 0817733147 
Professionals Kemang 7195522 


Gading Serpong, PHG, Sapphire, 
Ls.200m2, Selatan, dpn taman, 
Hub 08129045300 


JI Ry Srpng 42x37,5 Lok bagus 
Img | ada,” CB Gracia 
53158200/Helena 08164811373 


Serang,letak strgs,Raya Serang 
Km.66 u/ industri/ gudang, HM. 
Ls.10.400m?.Tono 08161850967 


| JAKARTA BARAT 


RW Tomang Lt2370M2(F.2700) 
Rwbelong Kb Jrk,Dkt Binus, Str 
9s .Fendy, 0818173656-5630101 


(JAKARTA SELATAN 


Jl.Mandala Raya No.4 Rt:010/02 
Tepat Nya Di Komplek Bidakara 
( Ex Sasana Tinju )Dijual Tanaht 
Ada Bgnan Tua: HGB: 20 Jt/m2 
Ls:1373m2.Hub: 0812 8800 0880 
10877 7778 6498 


PD.INDAH 6.500 HOTEL 
1000m @18jt,cck u/ Aparteman 
408161818058 / 0215600346 1 


(C JAKARTA UTARA 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
43x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


JANG USAHA 


Kouuat 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Bangunn restoran Komp kuliner 
Alam Sutra Lt.1997: Lb.2800 
ada genset 250KVA:Lok Ok Roos 
0815 9800 801/92854083 


Bngunan 2Lt, Lt 500m?, Lb 
500m?, cck utk Bank/Kantor, Jl. 
Cilandak KKO' Raya, Hubungi: 
021 7814215 / 08151 4441525 


Kantor BaruJualJIMampangPra 
patan n026 t/b225/750mblt fas 
ilitas lift AC hub Ahmad/Didi 
081911720555/085888280620 


Kantor Bebas Biaya Overtime 
dikawasan CBD Thamrin Harga 
Mitan/m?,Siap Beroperasi 
Kepemilikan Strata Title,Hub: 
baka (O21) 392 99BB “ia 


Pabrik Mitr dijual di Krawang 
Timr Lt 7, ha Lb 5 ha Ada 6 
Pbrk HGB. Hub.085310362335 


Rk Puri Kmbangan Metro TV,4it 
t:169,Lb:4x29, SHM,parkir luas 
Tersewa 750Jt/5thn “33983338 


Ruko 21t,Pasar Modern Mutiara 
Karawaci, blok B,dpn Pasar,Lap: 
prkr,Food Court:085226393999 


Ruko di Lb Bulus,3 Lt Cocok utk 
Usaha, 3.6M, 0818 0808 0410 
RayWhitesastkemang71793388 


Ruko Gandeng Grand Panglima 
Polim 32-33 uk.9x15m Hg 7,5M 
nego Ph:6016450 Daliana/Fredy 


Ruko Lt.512m,3 Rukor3Lt,blkg 
ada Bgn 360m,Rp.4,5M,JI.Adam 
Malik dktBudi Luhur ciledug,hub 
7374366,10000022-40000066 


Ruko4x15 kapuk muara8it timur 
kondisi “bas, jindon bsr, HGB 
hub:0918692393/083806330009 


Gudang Luas 9.350m? dekat air- 
port, Disewakan. Hubungi: Lany 
0813-98762588 


Kantor Mrh,Mwh,Stras,Lok Gd 
di Pancoran Hanya Litan/Bln bs 
urus domisili Ph: 085719862223 


Kntr siap pakai di Sudirman, 
Nyaman, Strategis Mub:(021) 
52898099,5152363. 


R.Ktr/Toko,strgs,JktPus,mlai 
50rb/m?,Is,ssuai — keb,fas.Lkp 
free OT,Hub.3806511,99561225 


Resto &ktr G Sahari ry/19 resto 
bg Hsl&Mg bsr ry,cck mumarkot 
&Ktr Perlantai Kramat Jaya dpn 
Islamic Center Hub:0816901537 


Ruang Kantor uk 30 s/d 180m? 
Gdg Senatama Jl.Kwitang Raya 
10.8 hub: 021,341 5575 


Ktrtb.simatupang,Hrg special 
Tsdia mulai kp.1-5 org, furnish, 
Free r.meet,park&wifi 7512038 


KLASI 


properti 
Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas. 


2567 6000 


- 
M3 PERTAMINA 


UNIT PEMASARAN V 


Jaan Jgi Woookroma 10. B8 Surabaya - GO24A KOTAK POS 5037 sb SURABAYA 60002 
Aeapon: (02091) 0192100 Fac : (2031) MSM B0MI7537. Mtp//WonPelamin.com 


No, 076/PLPB/ES/2012 


AL: 12F5.001 
JUDUL : PEMBANGUNAN TANGKI TIMBUN TBBM TUBAN. 


PT PERTAMINA (PERSERO) Area Jatim & Balinus Direktorat Pemasaran dan 


» Bagi Penyedia Barang / Jasa yang sedang pallt, dihentikan proyeknya atau 
bersengkata PERTAMINA (PERSERO) maupun 


Perjanjlan Borongan (kontrak) berdasarkan 
SK Dirut. PT PERTAMINA (PERSERO) No. 051/C20000/2010-50 Tanggal 
28 Nopember 2010. 

Ketentuan dan persyaratan pendaftaran adalah: 

. Syarat peserta Pelelangan ( Ing): 
1 Surat Keterangan Terlafar di PT PERTAMINA (PERSERO) yang masih 

berlaku untuk: 
» SUB, BIDANG 


berikut: 


1 ka odkak pepe riya di ga 
Muka perpipaan minyak, gas dan energi 
(01305) 
Besar! 


dengan” menyer men 
lengkap (Akte Pendirian “- Perubahan, SIUP, SIUJK, TDP, NPWP, PKP, 
Pomeb ikan Modal serta Asosiasi yang masih. 
"Bukti pembayaran Pajak, SPT Pasal 29 tahun terakhir SSP Pasal 25 bulan 


3 
Aulitahun 2012, 
Laporan Keuangan Tahun terakhir (Neraca & R/L), Audited min, Tahun 


4 
2010, 

5. Mempunyal pengalaman kerja Pembangunan Tangki kapasitas minimal 
10,000 KL di lingkungan PT PERTAMINA (PERSERO) yang dibuktikan 
dengan kontrak. 


Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani oleh 
Pimpinan Perusahaan diatas materal Rp, 6000,-. 
18, Tempat dan waktu Pendaftaran, 

Tempat : PT PERTAMINA (PERSERO) (Engineering Services Region 
UL Lt. IV), Jl Jagir Wonokromo No. 88 Surabaya 
Top, (091) 840591 atau 8405315. 

: Tanggal 08 Oktober 2012 s/d 10 Oktobar 2012, 
pukul 07.30 WIB s/d 15.30 WIB. 

Molalul Website : hitps://eproc.pertamina.com 

Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Panitia Pelelangan 

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PERTAMINA (PERSERO) Area Jatim 

'&Balinus Jl Jadir Wonokromo No. 8 Surabaya (Lt. IV) 

Dikeluarkan : diSurabaya 

Tanggal 1 06Oktober 2012 


Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT, PERTAMINA. 
(PERSERO) Area Jatim & Balinus : 


Pa pa 
El as late LA 


Waktu 


To 


Anda Butuh Jarum,Sinker ? 


|—. 
—— 
SAMSUNG 

KNITTING NEKOLE CO., LTO, 


Jarum Samsung untuk Rajut,Sweater 
Hubungi agen resmi kami di : 
Tel: 021-8370-8846/47 


Fax: 021-8370-8884 
E-mail: jarumsamsung@yahoo.com 


'AGEN PERWAKILAN 


Iklan Kompas, Pikiran Rakyat 
022-6021777/6044425/6021814 
Raka Adv.Pajajaran 112 Bdg 


JI Accu Mbl Mutu Dijamin Sama 
Aki GS Bs TT Hg.Ns70-Rp.360rb 
»N120-Rp.670rb.Hub:5818626 


'ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar banar bersh, " ant 100rb" 
pabola 1,Sit,Indvdn,Top tv,cctv 
M4M3335-56958877-83311163 


Agen & Ahli Antena Tv.Hy100rb 
Pabola 1,5it,CCTVIDVSN, Top tv 
Jkrt:5696284/-Bksi:8331118/ 

T9rg:56181850-Dpok:71115853 


Agen&Ahli Antena TV Rp.100Rb 
Parabola (1,5Jt) CCTV (35J0) 
Hub: "(CV.Central Elektro)" Tip: 
56980784-68857711-83225656 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
Jmpt.BSE 021 8201013,8352323 


'Akt.Adopsi,api,cv,epo npik,kitas 
pma,pt,pspor.ptbenaya4404751 
1081380877269/ 087775552822 


HAK CIPTA-PATEN-MEREK 


2021-5367 0488 
Fax. 021-534 8768 


Akta Cerai kawin Ihrpt,cv 
pma,siup tdp uug depkes PT 
Verba (021) 6916124/70540029 


Akta PT,CV,PMA,Merek,gpnsi,si 
ujk,SIUP,TDP,NPIK,NIK.PT.Glo 
bal02168601235,081399263935 


Bpom.depks,pbf.klink-alkes,obat 
kosmtk.pangan,Merk,Export.dll 
J-kbJek19/111H-081219174825 


Jasa B.Sitter,Perawat Lansia 
Governess,Gaji Lsg Tnp Pot. 
Hub.021-9187 7668,769 8012 


Penerjemah,reg-sworn,ATS,021 
70703989:70701.270:081311618 
1312Ajam)bamiatsidyahoo.com 


Urus STNK se Jabar,Jkt.mutasi 
/ BBN Sejawa « Luar Pulau,Mo- 
layani surat menyurat,Bouche- 
BandungVeteran 69 Bdg 40112 
T:0221235522sms:08122220066 


EKSPOR IMPOR 


Handle your Import/export, frae 
consult, Telp: 021-29020055, 
0821 12281159 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR 28-3300-8Jt, 4570-5,6Jt 
Drum A 6570/5050-14,5Jt 5075 
217Jt, 5-6000-20,5JE.MCM 021 
4602868-4605905 Jkt 


IR5-6000.5-6020-18jt. 5-6570- 
1BjtIR3-4570-5, Sjt.IR3300-8,5jt 
Kyocera 7,5jt. Toner Super 
70Rb- Part Ori Komplit. Murah 
WISUDA 021-4700089-4897863 


Kredit$ & Bergaransi 3 thn bisa 
Tukar tambah Mesin Rekondisi 
MF (6 in 1) & sewa mulai 199rb/ 
bln PT MCM 6318655/63860575 
"1602868,Cikarang 29083323-24 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
jok sofa,kursi ukir,klt asli,imi- 
tasi oscar,politur dll:85160829 


HOTEL/PENGINAPAN 


Att Hotel:Fas”Berbintang,Ber 
sih&Aman",Hrg Mulai 11ORb 
Tanpa Deposit. Hub-JI.TPI II Bik 
N/1,Talp:021-6681679 


Fas"R.rapat 180rbrbr'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dmnM2sguara62203273,6591078 


Hotel Ciloto Indah Permai Pun 
cakWeekday — 250rb,Weekend 
350rb,Paket Meeting mulai dari 
225rb. Fasl-Kolam Renang,Play 
ground, Kuda, Outbond dll Hub: 
021-4212184, 4245159 


Pginapan.kostbln850rb/75rb/hr 
AGTV,bed,kmd:Ampera VI/20,6 
sahari dpn mg2 sguare 6411885 


IZIN PERUSAHAAN 


Beli izin pt 04-08 tdk aktif.urus 
pdrn ptupma,api,srp,trvLdil,sdia 
dom pt32036262,081574931567 


OLAH RAGA 


Tutup Toko!bijual Kaos Original 
#Acc Sepak Bola Harga:1M 
Nego Hubil.eo 081399655510 


BY SEA CHINA JKT 
2,1jt/cbm.Sing Jkt 3jt. Taiwan 
Malaysia Koraa Bangkok 3,9jt. 
Eropa,Amerika, Ausie, Afrika 
bit/cbm. Hub 021-55963604 


Jasa FCL&LCL,Guangzhou,Singa 
pore-Jakarta by Sea & by Air Ph: 
021.5595.4778/79 / 8256.3929 


KOLEKSI 


Rolex,Paneral dll @:2)t. dijamin 
sdh sm dgn asli.Satu2nya pama 
sok jam u/kalangan ats,kraguan 
akn hilang stl mlihatny 7365461 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah""16-20H Sampai" Service 
Memuaskan ““Blueray Cargo" 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dan, dispsr , frezer 
K.Gas,kulkas, Palr,M. cuci, sihrt 
TehnikCool.71457718-71481084 


(AC/Kulkas/W.Heater/Kompor/ 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Service 6334875 - 6337206 


PAKAIAN/SEPATU 


Jas/Safari/Psh/Pdh/Celana,Big 
sale,9jam selesal,Dunia Moda 
Tailor Psr Baru 31 ph 98529362 


DUNIA WISATA 


DUNIA WISATA | Turnamen Golf 


Turnamen Menarik bagi Pencinta Golf 


tak 


Yelebrate 


—— TA 
n Kera Year an 


Circuit 


a Jepang an 03 Dar & 30 Dec"12 
Cabin) 


poor 


. Wings 


Ouuses 


er 201) 


Jfuperstar,t 2 inga 


Pe Tm (3d. 


BERKUNJUNG ke mancanegara hanya 
untuk wisata alam atau berbelanja. Penggemar 
olahraga punya alasan lain, yaitu melihat langsung 
olahragawan favorit yang bertanding pada kejuaraan 
akbar, Bagi penggemar golf, turnamen Classic CIMB 
yang akan dilangsungkan di The Mines Resort & Golf 
Club, Kuala Lumpur, Malaysia pada 25-28 Oktober 
2012 sungguh layak disimak, Pasalnya, satu-satunya 
co-sanctioned event PGA Tour dl Malaysia ini akan 
menghadirkan nama-nama besar di bidang golf, 

Sekurangnya 30 pemain PGA Tour akan tampil 
pada ajang Classic CIMB, termasuk Tiger Woods. 
Woods adalah peraih 14 kejuaraan besar dan 2 kali 
juara FedExCup. Peraih 3 kali juara pada di PGA 
Tour 2012 ini akan bermain di Classic CIMB untuk 
pertama kali dalam kariernya. 


2N (Wed) 400” pi Ni Pa 
Singapore  Malacca  PoriK ang Tn 5 “ 
ANE ansea SSingapore 19305 (ee is 2005 M1 420 
Pan) - Penang - Phuket - 6408) joniriraiGuise USD 


Den): 12. 30 Dec 
Hr Bangkok PuttayaMuso) 
Oept322 Da4 795 
(eHiiHongkong/Macou) 
IN (Daily) (ja ai 1 
Jl. Balikpapan No. 5 Penang - High Sea - Penang fwewira rour 
Jakarta Pusat 10160 
Tel. 021-231 2338, 2312428 IN (Sun) 380” 02152312428 
Fax. 0212912480 Penang - Phuket - Krabi - Penang 
Kiai MA Doha ati wetate: tau cam Tip. (011) 7206831, 7257938, 
(GOA 25172 tan 22101 Jakata ab (021 231 10099, 632222 “Terms 8 conditions apoly 57945799, 6323222 


mrioperkoran @ & 


Pemenang lain dari PGA Tour 2012 yang akan 
tampil adalah Nick Watney (juara The Barclays), 
Jason Dufner (juara Zurich Classic New Orleans dan 
HP Byron Nelson Championship), Carl Pettersson 
(juara RBC Heritage), Scott Plercy (juara RBC 
Canadian Open), Rickie Fowler (juara Wells Fargo 
Championship), John Huh (juara Mayakoba Golf 
Classic), Kyle Stanley (juara Waste Management 
Phoenix Open), Bill Haas (juara Northern Trust 
Open), Johnson Wagner (juara Sony Open in Hawali) 
dan Marc Leishman (juara Travelers Championship). 

"Kami sangat bergairah mengingat kekuatan 
dan kedalaman peserta di Classic CIMB tahun ini," 
ujar Direktur Eksekutif Todd Rhinehart. PGA Tour 
2012 merupakan musim yang mendebarkan dan 
kompetitif. Ada pemain-pemain yang melakukan 


SW TX TRAVEL 
FMlh PLAZA BLOK M 


4 - 7209111 
maa 


TEL: 021-522 0765| 


San Hoon Laku Pu“ Takchung « Ahahan 
Kaoung” fokcanguan 


1 Oty Tour - Yahti-Chtuten Village 
0 Gor 


our US$ 858 


47 FAX: 021-522 0766 


Nualien- Jani Mat Sprin 
Oe9: Oct 25,26 Nov 9.18,14,17,72 006 


onr US$ BBB pacuan 


comeback dan juara, ada juga pemain-pemain yang 
menang di lebih dari satu event, dan ada bintang: 
bintang baru yang muncul. Banyak dari antara 
mereka akan tampil di Malaysia, “Kami berharap 
dapat menyaksikan para pemain besar datang ke 
Mines Resort & Golf Club untuk bermain di edisi 
ketiga Classic CIMB," ujar Todd. 

Jika tertarik untuk menonton, Anda dapat 
memanfaatkan diskon 25 persen untuk semua 
pemegang Kartu Kredit CIMB Bank untuk pembelian 
di outlet. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di situs 
www.cimbclasssic.com. Yang jelas, jangan sampai 
ketinggalan. Ada baiknya segera mengatur waktu 
dan memasukkan turnamen ini ke dalam agenda 


liburan Anda. (P/GPWJ 
TOURISIY . 
MPI, ASIAN 


021-829 2780 1 031 - 5911 491 
PIN BB : 22E7FD46 021 


www.tourismmalaysia.gov.my 


Mengurjengi Natisaai Palace Mesum, 


Mangun aa 
US$ 80 


Traditianat Art Contre 


c2ssyng | azrsass | 2505151 1310006 7902130 


sr319999 


ANTA TOUR | AVIA TOUR | ASTRINDO TOUR | AERO TRAVEL | ANDIARTA TOUR | BAYU BUANA barel Kr-eedega GOLDEN RAMA | GREAT UMION 
1ason9y9 | 6snsaa1i 


1131 4206611 


Isun | sassn | 2ssassss | s2511s 


Jassaas | Snsst77 


110 


SE TO | Oka Tue | ton pes | Paw Tur | ane Toun | tua tour | smwuuw our Deva, | Wae oo | ank ro0e | name 
3809999 | 362747 


2s1n338 | 30027017 | 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 8 Oktober 2012 


MESIN & ALAT BERAT 


na 2 nj 
CONSTRUCTION EOVIPMENT 


12 
we 
Ha Bi 

PT. CAHAYA WAJA LUGAS 


LP JAKARTA KOMP 


6007550 FAX.6593764 
www.mkasa.cwl.co.id 


DIESEL GENSET 
Man re Angzuae (ea 


AG - GERMANY 
RANGE : 250 KVA - 880 KVA 


justrtal Diesel 


TIA 


ont Genset 
Gas Engine 


Diesel gonsat " 
Otesel Pumpsot 


ID Nishihatsu 


Cummins Perkins 

DEUTZ  MERCEDES 
HONDA Kuhata 
Isuzu 

Lovol 
PT. CAHAYA WAJA LUGAS 
M021 6007550 


www.multieguipment.com. 


jk 1nower 


Sales 
Rental 


vor.yo 
PENTA 


“. sa 


naa AG mon 


Visit ua : www.mandiripower.com 
“Telp :5407890/5407869| 
15445938 Fax.(021) 
6196535 


USED FORKLIFT 
EK JAPAN 


Aa 


Hp: 0858 142000 53 
0816 766998 


€ TAN 


Wahyu Tehnik 
Diesel Pembangkit Listrik 


ENSET HARGA SUPERMARKET!!! 
AS KAM PANEN WI | 
(021) 5890 8321 - 23 


wwwsupermarketgens 


I CENTRAL DIESEL Il 
GENSET 20 - 2000 KVA 
MAN, 


Dowte, 
Doosan, Isuzu Foton, Loval 
3999. Ontd683 
ntradiese-com | 
irman Compressor PDS 50,90, 
125,175,390CFM,Denyo 670CFM 


Genset Denyo DCA 25,90,125, 
150,220 KVA 0818731829 


Asphalt Mixing Plant: Lbj-800, 
Lbj-1000, Concrete Batching 
Plant: 35M3/jam, 60M3/jam, 
Crusher Shan Bao (asli) Cap. 
40Ton, 60Ton, 100T, Vertical 
Shaft Crusher. 021-54370623 
1081310712011, PT.Trisarana 


Cash/Kredit Gen.Set dari 2 KVA 
s/d 2000 KVA Hubungi " Tehnik 
Unggul”, Telp:6391752-6398079 
Jl.Hayam Wuruk 78-A, Jakarta, 
Jl.Kebon Jati No.21-23,Tlp.(022) 
1239737 - 4238643, Bandung 


Dijual 2 Unit Genset Cummins 
England 250 KVA NT 855 & 300 
KVA NTA 855 Stampford Silent 
Type kondisi 99 bagus Hub: 
0813 3803 8983 


Dijual!! CNC Machining Center 
Morita Taiwan Uk Meja DR 800x 
400mm-1500x600mm CNC lathe 
Morita Chuck Uk 6” & 8". Hub: 
Wijaya Machinery 021-6696061 


Dijual DEUTZ 2268 Zeropack 


Engine, G 


Ganse 
Stok, Wahana D 


Dijual Forklift Kap:1 s/d 10Ton & 
Paper Roll Clamp,Reach Truck ex 
Japan 71578038/0816712308 


Disewa/Jual Genset "Murah" 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 1845723 


ExtruderTaiwan dia120mm buat 
bj plstic 250jt: Mixer 75kw 75jt 
Giling 20kw 15jt. 085289883366 


Forklift ex Jepang 1-7ton,lift 
3-6mtr, Mitsubishi 7ton thn 
2008,hub 0812 84 95 319 


Forklift Second:Toyota FD25- 
FD35-FD4O-FD50-Nissan 2-2.5T 
PT.Nikabasurya 0317411188-89 


Genset silent 250kva cummins 
CN250 tahun 2010 ada faktur, 
sperti baru hub.0818 858 787 


Hartech Genset Powered by : 
Perkins,Cummins,Volvo,Yanmar 
Doosan.Sales & Rental,Ready 
Stock. Ph:6306888 Fax:6306533 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA. Garansi! Hub : 
1021-2900 6565 


Jl Cpt Gst 25-250 KVA,diesel ox 
Jon, AVR,S'parts,radiator,over 
houl,0216241678/08161923880 


Jual / Sewa Mesin Genset Open 
/ Silent 10 -1000 KVA, Hub : 
021, 5537769 , 021. 5516135 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar, Mitsubishi, Cummins 
Dgn Harga Murah. 021-5948833 
32/ 5A1M195 : Fax: 5112021 


Jual Boiler/Steam Generator & 
Metal Detector Second, Aditya 
(Cakra: (021)-89840309 Nego 


Jual Excavator Cat 320c Th 05 
Kondisi Prima Hub: 0852 6899 
5188 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kintResep)Hub.Bayoran Teknik. 
T.021-5321737-5351106-70600 

290-70836474 fax.021-5328376 


Jual R.stock/ new wheel loader, 
vibro / tandem roller, Shan Bao. 
StoneCrusher,hb.ProfMachinery 
T:021-54364444,F:0215413333, 

081311303001 / 082112 455661 


Jual Steam Boiler Omnical Kap 
5Ton, 6Ton, Bahan Bakar Solar 
Hub:Hp.0852.1026.2996 


Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Megah 
Jaya 0215405887-08174899918 


Prime Power Rental (Rental 
Genset)hemat solar,free delive- 
yGperawatan,hemat total pe- 
makaian,harga kompetisi. Hub: 
Triana Bintang 024.658.1760 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,45 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


Screw Air Compressor : sales, 
service, sparepart, 
08156120006 


Supply Spareparts Print Machi- 
ne Heidelberg/Roland/Stahl 
Hub:021-29020055,0818761159 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Byr 
Dg Disc Besar/Bebas Byr(Pemu 
tihan).Legal.STC Senayan Budi 
97977219:081294445418 


Abaikan Angsuran CC/KTA!Bbs 
Byr/Pmutihan.legal Blok M/STC 
Novi 99301778:085780091188 


Abaikan CC/KTA? StopBunga Ori 
disc sd.701?X-Bt.Cika 0838, 99 
11 8975 - Echi0857.75 10.2957 


Bantu Tutup CC/KTA Dg Pemuti 
-han / Dibebas Byrkan.P'Andre, 
STC Senayan 021-9010 8617 


Bantu Tutup CC/KTA Dg Pemuti 
han Dibbs Byrkan.Legal.STC Sny 
Anna 97394733:0812 8263 5553 


Bermslh dg CC/KTA Anda? Km 
Bantu Pmutihan.Legal Cot Tnts 
Dewi 94986428:087880523323 


Tutup KK/KTA Hanya Bayar 15: 
dri total tagihan trakhirhutang 
lunas 100h hub:081802033247 


Tutup kk/kta hnya bayar 154 dr 
total tagihan  trakhir,hutang 
lunas 1004081802033217 


Ace Piano-AhTI Bergrsi sjk th 75 
Rep/Stem/Salon Sgl Merk & Sgl 
krskn Heinz PianoSrvc70370383 


Beli dengan harga Tinggi,semua 
merk Piano, Hubungi: 7691693 - 
7694912 - 71413951 - 45879083 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board, Drum, Pwr,Mixer,Speakr 
:51218988-081517245633,Bono 


Mau Beli/TT:Rupa2 Piano Baru/ 
Rusak, Organ Yamaha Hrg lebih 
tertinggi Ph:5699859-56968924 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Arsitek As Karya Contractor 
Free Consultasi  Spedialis 
Rumah Mewah:0821-2326-7227 


Bangun Rmh/ruko,kantor,brkwa 
litas&pglm 10th Cv Hilmyjaya 
021- 4255375,4223047 Garansi 


PERALATAN MASAK 


Dijual:Fryer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,Oven 
Mixer Greasetrap,Sink, Exhause, 
Kompor,Grill/Peralatan' Cafe, 
Kapal, Pabrik, Hub:indometic 


Telp:021-6313056, 6315788 


BD 


ALLNTT ERLAN JAM MEWAH 


NENSNES 


Ahli Arloji & Berlian li 

harga plg tinggi “ Rolex,Patek.P 
dl!!! King,JI.Kyai Maja No.51 dpn 
Mayestik. 7268160,0817115416 


Ahli Arloji & Beli Berlian” “Beli 
Rolex,patek,P.Omega,berlian,dIl 
dgn Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall Artha Gading It. 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji “ Arloji Antik Anda 

Arloji Mawah & Berlian 
dibli hrg tagi & tem bi 
lex, Patex,P, 


1171 


Ahli Arloji Beli Berlian&Jam bks 
mwh, Rolex,Patek.P,AP dll, Cash! 
Elite Arloji David JW 72797129/ 
37,08129039771 panglima polim 
raya no.1b disamping Psr blok A 


Ahli arloji&berlian hrg tggi&beli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift, Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


Beli Berlian & Emas 22K - 24K, 
LM Dgn Harga Tinggi, bisa Dtg. 
Asiung 3812570-93004418Ps.Br 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BII 021-31990035 


PI NGKAPAN RMH 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
154350657,51350707,685298B5 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Mereka Bersuara Lewat Buku 


Kisah Lainnya, catatan Ariel selama menjalani masa 
hukumannya. Uki, Lukman, Reza, dan David merespons 
engan catatan mereka sendiri. Menarik, mengharukan 


Diperkaya dengan ilustrasi Ariel selama di rutan dan foto- 
foto lainnya, kita diajak merasakan proses pendewasaan 
diri Ariel, Uki, Lukman, Reza, dan David, 


1p 65.000 


Bonus CD Album 
Instrumentalia 


Suara Lainnya 


Dapat diperoleh di seluruh jaringan Indomaret 
Mm 
K@ Kouras Gramrnia 


www penertitkpg.com 
DISKON 2096" 
BUKU DOA-DOA KHUSUS IBADAH HAJI 
ZIKIR IBADAH HAJI 


KAMUS DOA & £ 
» 


1 


“Berlaku di seluruh TB. Gramedia sampai dengan 31 Oktober 2012 


r 


(Gg Kompas GRAMEDIA (guanta 
25 


SS SRAMEDIA 


PENGUMUMAN 


KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA (KKAI) 
SELAKU MARKAS BESAR ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA (MABES ADRI) 
Atamat 
IL Ir Juanda Na, 4A, Jukarta Pusat 10130 
Telp, O2I — MADOAI | Fax, 021 — IKLAIMO: 
Wetnite : www-kkatndonesia blnyspot.com 


Mengumumkan kepada Para Advokat Indonesia diseluruh Tanah Air , Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) hal-hal sebagai berikut 


1. Markas Hosar Advokat Repobtik Indonesia (MANIS ADRI) berdasarkan Legal Standing 2 ayat (MN 
ketentuan tentang Kode Etik Advokat Indowesia yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 olet 
IKADIN, AAL, LIPI, HAPI, SPI AKHI, HKMPM. yang telah disahkan dirmuat pada Pusal 1 UU Advokat 
1 adalah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), Secars tekstual kewenangan tersebut 
KKAI memuliki kewenangan dalam hubungan kepentingan gvofesi advokat 


IKADIN, AAL, IPHI, HAPI, SPL, AKHI, HKHPM, APSI. KKAI 


juan dar (debu 


at an adalah 


ral dari ke 
yang telah diberikan 
ah Inihk Organisasi 


Advokat andalah berstatus seb 
Advokat yang benangkulan 
AKHI, HKHPM, APSI berdasarkan pasal 30 ayat 12) UU Ad 
4 WAJIB MEMILIKI KARTU ANGI 

ADVOKAT 


gw0tu Hari ke-4 Organisasi Pr 


| Penegak Hukum berdasarkan pusal $ 
upakan kewajiban sebagai an ari : IKADEN, AAL, IP, HAPI, SPL 
4. Dengan demikian seluruh Advokat 
DTA ADVOKAT SALAH SATU DARI KE-8 ORGANISASI 
PROF U Advokat, bebas menentukan / memilih salah sa 
menjadi ang Advokat tersebut 
& KARTU ADVOKAT REPUHLIK INDONESIA, dikeluarkan oleh KKAT setelah x0 
kartu anggota advokat salah satu dari ke-x | profesi advokat angz 
$ KKAL ak 


Dewan Pen 


ayat (1) UU Advokat, sepanjang 


dora 
yag dibentuk heru, untuk 
ay 2tvokat merulik 
aa KKAI tersebut 
okat Republik Indonesia dun 
sia dalam rangka menjalankan roda kedrulata 

eh UU Advokat 
ka melaksanakan k 
(Pendidikan Khwesus 


belapan organ 
npumutkan menyenat keberadaan Dewan Kehormatan Ash 
Advoikat Kepablik I 

suraana telah diperintah 

tetap KKAI dalam ru 

akan ujian advokat dan PKPA 

terdattar dari Merneri Nukum 

pelaksanaan PKPA di an terlebih dahutu mend 

MIINDIKNAS (Mevasri Pendidikan NASIONAL) 

Advokat Republik Indonesia. Pada saat ni HAPI jalankan kedulat 

lah dilaporkan kepada KKAL dimana Pengadilan Tinggi di Ambon du 

sulam (NAD) tetah melakukan penyu kat 

ada KKAI seliku Markas Bkesar Advokat Republik I 
ruh Advokat 4 
dvvokat bertako 

(3) Surat Kepestusa 


uulatan atas 


Jimak 
Nangro Aceh Du 
HAPI dan APSI 


Surat Kepetu 
gadilan Tinggi seluruh 
Surat Keputusan (SK) dari ke-1 ang 


9 Demikian har 
ur WP 


dipermakhamkan untuk dapat dilaksanakan, sebapui wupad sebagian 
egawal Mukumi 


dari funs 


cote Kerja 
Jakarta 


Provisianal Chairman KAI 


Advokat Republik Indonesia (KKAI) Markas Besar Advokat Republik lndonesia 
mmber 201: 


Vice Provisional Chairman of KKAI 


HL. SUHARDI SOMOMOELJONO, SIL, MH Drs. TAUFIK CH MH 


KLASIKA 


BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA 
088899499498948 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian Iklan Kompas 2567 6000-2567 6076 


” 


@YAMAHA 


| 


Promo 
Heboh 


Periode 
1-30 Oktober 
2012 


Pee EN Dapatkan bonus langsung berupa 


Logam Mulia 4gr untuk setiap pembelian Piano 


Yamaha tipe Upright dan Logam Mulia 5gr 
untuk pembelian Grand Piano Yamaha selama 
bulan Oktober 2012 


AA — 


Ju 109pE 


IK N3TPE Ul JpE UN JPWHC MS SOW 


Keterangan lebih lanjut hubungi dealer Yamaha Musik terdekat! 


Distributor: Website : 
PT. Yamaha Musik Indonesia ( Distributor) hitp/idyamaha.com 
JL Jend. Gatot Subroto Kav 4, Jakarta 12930 Fanpage: 


Telp :(021)5292 1558 'http://www.facebook.com/YamahaMusikindonesiaDistributor 


PENGUMUMAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA 
PT. KARTIKA SELABUMI MINING 


28 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailltan dan PKPU, dengan ini dumumkan Putusan Pengadi 
Jakarta Pusat No. 37/PKPU/2012/PN NIAGA JKT PST tanggal 3 Oktober 2012 atas Permohonan Penundas 


Menunjuk ketentuan Pass 
pada Pengadilan Nego 

embayaran Utang (PKPU) yang dajukan oleh 
TRAPERKASA suatu Perseroan Tarbatas yang & 
alamat & Kompiok Pes 


um di Republik Indor 
Seberang, Kasen 

WAN. SPt. SPN. Para Advokat pa 
Afrika 


PT. SINAR INTIJAYA P 


OAYAT! 
Hukum "TOMMI 
Kunsa Khusus tanggal 


Senayan Lantai 4 Unt 1001, Jalan As 
selanjutnya amabut "PEMOHON PKPU 


TERMADAP 


skarta. berdasarkan Surat 


1 Terbatas. berbedutukan d 
selanjutnya disebut “"TERMOHON PKPL 


KARTIKA SELABUMI MINING untuk 


gadilan NegervNiaga Jakarta Pusat sebagai HAKIM PENGAWAS untuk 
J) TERMOHON PKPUIPT. KARTIKA SELABUMI MININI 

dan Pengurus yang terdaftar d Departemen Mukum dan HAM 

surat bukh Pengaftaran Kurator dan P 8, selaku PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajte 

Utang (PKPU) TERMOHON PKPUIPT. KARTIKA SELABUMI MINING: 

Menetapkan bahwa 


rundaan Kewayban 
dengan 


Sigang Pom 
Alan Nogaru Naga 
8 Memerintahkan PENGURI 


usyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada nan Serun 
antai 3. Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat 
memanggi TERMOHON PKPU/PT. KARTIKA SELABUMI MINING dan Kreditar yang dikenai dengan 
surat tercatat atau molaui kur, untuk menghadap pada sidang yang telah dletapkan G atas 
Menetapran biaya kepengurusan dan Imibalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU) beraktye 
8m 


tanggai 19 Nopembar 2012. bertampat & 


angguhkan biaya Permohonan Penundaar 


(PKPU) dinyatakan selasar 


Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) In sampai dengan Penundaan Kewajiban 


Pomba 


Selanjutnya berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 3TIPKPURO2/PN NIAGA JKT PST. tanggal 4 Oktaber 2012 
sebagai benkut 
Ikan: han Kamis, tanggai 11 Oktober 2012 
at. Jalan Gajah Mada No 17. Jakarta Pusat 
tor.dan Kantor Pajak: har Rabu. tan 
man dengan surat tercatat dengan bukti buat tagihan yang c 
4 Juanda No. SA. Jakarta Selatan-154 
Pajak akan dilaksanakan pa: 
a Pusat, Jalan Gx 
19 Nopembar 


am 10,00 WIB. bertempat di Pengadilan Niaga pada 


1 18.00 WIB untuk Mu para kre 
pada PENGURUS dengan 
HP. Og18 376036 


jpal 24 Oktober 2012 


.iverfikasi) Plutang. 

empat di Pengadilan Naga peda 
Sidang Pi 
Naga p 


gumuman PKPU Sementara mi diumumkan. sekaligus berlaku sbagai Undangan bagi Debtor, Krodtor. Kantor Pajak dar 


Jukarta, 8 Oktober 2013 
PENGURUS 
PT. KARTIKA SELABUMI MINING (Dalam PKPU) Semei 
nd 
HARIYANTO, SM, MHum. 


Redefine Your 
Conference Style ! 


TOA Infrared Wireless Conference , 
System TS-900 / TS-800 Series, ( 
sistem komunikasi infrared nirkabel N 
untuk kerahasiaan rapat 
dan konferensi Anda 


Fitur lainnya: 
“ Easy installation « Clear Sound 
amplification & recording 


Terjaganya kerahasiaan adalah salah satu syarat penting dalam “Adjustable to broader area use 
" Six features addressing various 
suatu rapat dan konferensi. TOA Infrared Wireless Conference conference management » Up to 


96 chairman & delegate units 
(TS-900) and 64 chairman & 
delegate units (TS-800) « Priority 
speech system » Auto mic off 
» Status check up function 
" Rechargeable Lithium lon 
batteries for approx. 10 hours use 
or power supply. 


System TS-900 / TS-800 Series, adalah produk berbasis 
infrared dengan jaminan anti sadap, tanpa kabel, Bisa digabung 
dengan maksimal 4 CCTV Camera, yang secara otomatis 
mengarah dan merekam gambar / suara pembicara. Voting dengan 
3 opsi, langsung dapat diketahui jumlah hasil akhirnya serta 
dilengkapi fasilitas interpreter dengan 2 bahasa (khusus TS-900). 


Customer Service Oa PT. ELSISCOM PRIMA KARYA : (021) 345 6650, 350 1243 


Head Office: Galva Buliding, Jl. Hayam Wuruk No. 27 Jakarta 10120. Phones: (021) 345 6650, 350 1243 Fax : (021) 345 7154 

» E-mail help desk center: sales.toa@galva.co.id » E-mail service: support.toa@galva.co.id « Representative Office: » Bandung 

1022) 8606 4591-93 « Semarang (024) 831 5457, 850 4774 » Yogyakarta (0274) 541 946 « Surabaya (031) 502 4747 « Denpasar 

10961) 225 552, 238 383 « Makassar (0411) 365 4296-37 » Medan (061) 663 1066, 664 1928 » Manado (0431) 856 908, 856 792. 
Atau Dealer dealer terdekat di kota Anda. 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 8 Oktober 2012 


39 


RUMAH PENGETAHUAN 


RUMAH PENGETAHUAN | Membaca 


Upaya Tingkatkan Minat Baca Perlu Bersinergi 


HINGGA tahun 2012, minat baca Indonesia tergolong 
masih rendah. Data Badan Pusat Statistik 
menyebutkan, hanya 18,94 persen penduduk 
Indonesia di atas usia 10 tahun yang mengakses 
informasi dengan membaca, Angka ini terpaut jauh 
dibandingkan dengan akses informasi melalui televisi 
yang mencapai 90,27 persen. Hal yang paling 
disayangkan adalah minimnya aktivitas membaca ini 
mayoritas terjadi di kalangan pelajar atau usia 
produktif. 

Data statistik pengunjung Perpusnas tahun 2011 
menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan hanya 
sekitar 38.100 orang sepanjang tahun, Dari jumlah 
tersebut, 2.221 pengunjung saja yang berasal dari 
kalangan pelajar Jumlah ini sangat sedikit 
dibandingkan jumlah pelajar keseluruhan di Indonesia. 


menumbuhkan rasa ingin tahu, meningkatkan daya 
imajinasi dan kreativitas, belajar menganalisis 
masalah, menyusun logika, dan mengambil keputusan 
dengan bijak. Manfaat ini telah disadari oleh banyak 
negara maju sehingga mendorong kebiasaan 
membaca pada anak-anak agar pada kemudian hari 
mampu bersaing di pasar global, 

Perubahan besar berawal dari langkah-langkah 
kecil. Untuk menciptakan gerakan cinta membaca di 
Indonesia, tidak ada cara lain selain memulai 
pergerakan dari diri sendiri dengan menjalin kerja 
sama dengan pihak luar. Seperti yang dilakukan oleh 
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 
(Bapusipda) Provinsi Jawa Barat yang mengoperasikan 
tiga perpustakaan keliling untuk melayani sekitar 7 
juta orang di Bandung Raya. 


armada perpustakaan keliling yang beroperasi di 
Bandung, yaitu Words on Wheels (WOW). Rencananya, 
WOW akan mengunjungi 15 sekolah di Bandung dan 
menjangkau sekitar 4.000 siswa dari berbagai latar 
belakang ekonomi dan sosial. WOW Bandung 
menyediakan sekitar 1,000 buku berbahasa Inggris 
dan Indonesia yang disertai dengan akses internet dan 
fasilitas multimedia. 

Selain menyediakan akses buku-buku bacaan, 
WOW Bandung bekerja sama dengan Unit Relawan 
Khusus dari National Library Board (NLB). Programnya 
antara lain mengadakan pelatihan untuk meningkatkan 
kemampuan Manajemen Perpustakaan Bapusipda 
dalam melayani warga Kota Bandung. Semoga saja 
aksi ini turut mengobarkan semangat komunitas lokal 
untuk lebih berpartisipasi dalam peningkatan minat 


DOK sIF 


Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta 


tenggaranan 


(YKPJ) didukung oleh RS Kanker Dharmals 


Tan wow Drtimanau Pemaerasaan Pereweuan saeiaka Orbast wu Kesehatan KEmrutanN 


& encegahan & P, 


Kanker Payudara 


Sabtu, 1) Oktober 2812, 


TRANSFER ke REK. BCA 


ain RIMA MELATI dan HENING DWIASTUTI 


No REK: 17 
BCA Cab. P 


1085-0530 
ta Hijau 


PERLK. KTR & SEKOLAH 


Stem yel 9 
sar mes Kelik 
Fiaah Stamp 


@ Minh srrurs 


MLEMA..y1 

LAYAN UU 14 BLOK AR JKT 1190 

TELP. 6012067, 6012871, 6996649 
FAX 6599033 


MENSUPLY : 

MESIN STEMPEL & BAHAN-BAKU 

MESIN STEMPEL WARNA 
HANYA Rp. 5 JUTA 


RESTORAN & CAFE 


Mesin kasir (baru) utk Restoran 
Cafe Bakery dll.Canggih tapi hrg 
terjangkau.tel:3811789,386751 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


dan Leher Mahim/' 


Auditorium RSK, Oharmais «Jt. Jend, $. Parman Kav, Bdshh Jabarta Barat 


Bid MdrSolusiGrUi-Itb74707766 
Ing Gr Jp Fr mat Fi Ki komp Acc 
musik lukis Sjdtabek Cirendeu2 


Design Graphic,Autocad,3D Max 
Office xpiflash,java,Bhs Inggris, 
komputer Akuntansi,Myob,ASP, 
SOL,H.AshariRoxy63856849/51. 


Pembangkit Listrik Tng Suryat 
Angin Tgl 10 - 11/10, Jl. Perintis 
K 99 Jaktim. Ph : 081311419974 


Privat Les Ir EDI, gr ke rmh SD- 
SMP-SMA, gr UI-ITB, Jadetabek. 
08521405 2222,pondok indah 6 


Trdftr Dikti,Ban, Diknas s1/2 d3 
sma.mnj,hkm. Kh.wahid hasyim 
25b Jkp. Pt.Mitra 60320783 


TELEPON 


Panasonic All Type JualtService 
telp#keyphones PABXfaxsAC 
PTTritunggal Hub:021-8578414 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 
ht824-3499rb1lkey2s!t,cctvd cha 
nels4,9it FreepsngT.5323060(H) 


TOUR-TRAVEL 


Amazing Bkk Pty 250ct&15Nov 
Guilin 5H-$394x,paket akhir 
tahun.SamudraTours:458-76988 


Bali pktFR2.5jt,jog/soc/sub/srg 
290, upg/bpn/bdi/mes 459, bkk 
$150,can$290,hk9$339:6267322 


Pukul 10:00 - 14100 wib 


Korea8D 15,5jt:3d Sin3,bjt,Viet- 
Halong 8,9it,7/d Sin-Mal-Thai 
5,31t:6102725/68373788 


Mau Liburan di Bali, Voucher 
Hotel, Transport Murah & Paket 
Tour Hub. Desak 081237690611 


Sin26oct u.studio#hardrockesri- 
wijaya4,9it allin/beijing,shnghai 
15nov/happytourindo.56941717 


Spore-Malay-Thai 6h(10 Free 1) 
bkkspty-phukat 6h(8,Sjt)jog-bro 
-bali Bh.Hb:55958009/55956531 


Taiwan Muslim 15 Nov 5D $636 
430Des Kul-Sin $10084, 30Nov/ 
7Des 3D Sin USS SGD5884 
12/25 Des BkkPty $4984, 12/19 
Des Hongkong $878t, 19/26 
Nov, 5/17Des Korea '$11384, 
30Nov, 22/29Des China $598x 
MasTravel Biro 021-55780317/ 
53161606, Pengrsan Visa, Sedia 
ELF VVIP 9 seat utk Trans 
Endra, Jabodetabok,Bdg, Anyer 


Sedia Dana Cash/krd Deposito 
Bts (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


Asset anda disita/dilelang oleh 
Bank? utk konsultasi/Take Over 
TpBI checking hub:0816.901.537 


Ironis, karena sebenarnya manfaat membaca tak 


terhitung — banyaknya. 


Di antaranya adalah 


Sementara itu, 


pada 27 September 


2012, baca masyarakat. (“/MILJ 


Singapore International Foundation (SIF) meresmikan 


EDUCATION 


EXPO 


Diikuti perwakilan langsung (BUKAN AGEN) 
dari 20 Universitas Top di Amerika Serikat 


Dapatkan informasi mengenai 

persyaratan masuk yang diperlukan, kurikulum 
rencana karir, pemondokan, kegiatan kampus, 

studi kerja, pembiayaan dan BEASISWA 


DAFTAR ONLINE 


WWW, STUDENTLANE.COM 


GRATIS TERBUKA 
Simulasi UNTUK 
TOEFL? IB UMUM 


Kamis 11 « 
Jam : 18.0 


ttober 2012 
21.00 WIB 


Hotel Intercontinental | 
JL. Jendrat Sudirman, Kav.10-11 


DAERAH-DAER: 


JB s0cor 


Dijual Villa Puncak Pasir Angin 
Ls 7000m Lb 500m Pool View 
Bagus HM IMB Lengkap Dekat 
dari tol Ciawi Hub:0816737788/ 
93068168/ 08176499632 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


DU separa 


Dijual: tnh siap bgn Lt.12276m? 
pnggr Jl Ring Road dim kota 
Jepara, Prospek sgt bgs u/peru 
mhn, hotel, RS, tpt ush, RM, Lok 
strtgs SHM. 08122206454 TP 


JP empasaR 


Boutigue Condotel Seminyak, 
Tijil,dkt ” pantai,Shm,terbatas 
ROI 16x" 0811 956 327 


PB surasumi 


Cibadak Jual Tnh,Kebun Ternak 
Ikan Masih Aktif,Atr Nglir,SHM 
6500m,275Rb/m,0816913152 


PP surasava 


Murah! Rmh BR Mewah Tgh Sby 
Jual rmh sgt mwhspesial design 
RyDarmo tah Surabaya Lt:17x47 
1b:1500,2 klm rng sauna r.kara- 
oke 7 r.tdr parkir 10mbl.murah! 
pasaran 28M djl hny 23M. Dpt 
uang sewa900jt/th slm 3th!Di 
pastikan hrg naik 308 stlh 3th! 
Bs byrilth bunga 05 / cicil bunga 
sgt rendah! Nata 03171271255 


Jual Cpt Tah SHM 1400m”Pst 
Kota: Gunawan 0816539356, 
03171716543, 0816591112 


PELUANG USAHA 


DIRECT SELLING 
LEADERS 


Sebuah perusahaan MLM 
nutrisi raksasa dengan 
Bonus lebih dari £ 6 miliar 
USD sedang memulai di 
Indonesia. Kami ingin 10 
pemimpin kunci untuk 
mendapatkan US$1,000, 
'US$10,000 dan US$30,000 
sebulan dengan cepat. 
Hubungi kami di: 
#6012-2221189 

email 
lifestyle1189@gmail.com 
untuk bertemu segera di 
Jakarta. 


Iversitas 


Un 


Las) 
Cc 
Kas) 
ag 
La") 
N 
La") 
(5) 
N 
Kas) 
D. 


PROGRAM STUDI 


MAGISTER MANAJEMEN 


(Terakreditasi A) 


PENERIMAAN MAHASISWA BARU 
SEMESTER GENAP 2012/2013 


# Manajemen Pemasaran 

» Manajemen Keuangan 

# Manajemen Produksi 

# Akuntansi Manajemen 

# Manajemen Sumber Daya Manusia 


WAKTU PERKULIAHAN DENGAN 2 PILIHAN 


Mulai pk. 17.00 WIB 
(2 sesi) 


Mulai pk. 17.00 WIB 
(2 sesi) 


Mulai pk. 08.30 WIB 
(4 sesi) 


Pengambilan dan pengembalian 
Formulir Pendaftaran 


30-31 Oktober 2012 
| 1 November 2012 


Ujian Saringan Masuk 


Pengumuman Hasil Ujian 


si 

@ Hosnitality Management 

@ Manajemen Komunikasi 

e Corporate Social Responsibility 

« Community Entrepreneurship — bus top 920m 

« Manajemen Lingkungan hub, Telp. 5802515 
Magister Manajemen e-learning tv» rei. 5603232 ex. 824 
SEKRETARIAT : GD. D LANTAI 6 JL. KYAI TAPA (GROGOL) 


Tel. 5663232 - 5605835 Ext. 8159, 8398 Fax : 5668640 
SG hitp://www.pasca.trisakti.ac.id hittp://www.tell,trisakti,ac.id 


hub. Telp. 56M210/7 
hub. Telp. 6164970 
hub. Telp. 57930117 


RAGAM | Kesehatan 


Mengupas Khasiat Ampas Teh 


ANA tak pernah merasa sorenya lengkap 
tanpa secangkir teh di mejanya. Dengan hati: 
hati ia akan menyeruput teh yang kepulan 
asapnya menebarkan aroma harum. Ana 
percaya hal yang rutin dilakukannya ini dapat 
meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi 
stres, dan memperlambat proses penuaan. 
Namun, khasiat minuman berbahan dasar 
Camelia sinensis ini tidak hanya bisa direguk 
di dalam secangkir seduhannya. 

Kebaikan teh yang konon ditemukan 
secara tak sengaja ketika daun-daunnya 
masuk ke dalam air yang tengah dijerang 
untuk Kaisar Shen Nun di China pada 2737 
SM ini juga bisa didapatkan dengan 
memanfaatkan sisa-sisa  seduhannya. 
Polifenol, kandungan antioksidan yang 
membuat minuman ini begitu sakti, tetap 
tinggal pada ampas teh. Simak beberapa 
kegunaannya berikut ini. 


Mencegah timbulnya jerawat 
Lawan jerawat dengan kandungan polifenol si 
daun ajaib. Usapkan ampas teh ke seluruh 


SHUTTERSTOCK 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


wajah, diamkan sekitar 15 menit, lalu bilas. 
“Ampas teh yang mengandung polifenol bisa 
menghambat pembentukan lemak menjadi 
asam lemak sehingga mencegah kandungan 
minyak berlebih dan iritasi. Timbulnya jerawat 
pun bisa dicegah,” ungkap Dadan Rohdian 
dari Bagian Pengolahan Hasil dan Engineering 
Pusat Penelitian Teh dan Kina, Bandung, 
seperti dikutip dalam buku Khasiat Teh untuk 
Kesehatan dan Kecantikan. 


Menghaluskan kulit 

Polifenol dalam teh yang merupakan jenis 
antioksidan jenis bioflavonoid juga dapat 
membantu mengatasi masalah kulit kasar 
dan kusam. Oleskan ampas teh ke tangan, 
kaki, dan bagian tubuh lain. Biarkan selama 
5-10 menit, kemudian bilas dengan air bersih. 
Kandungan antioksidan yang meresap ke 
dalam kulit akan menetralisasi radikal bebas 
sehingga memperlambat penuaan dini. 


Mencegah kerontokan rambut 
Akar rambut yang rapuh pun dapat diperkuat 


dengan zat polifenol. Siapkan kira-kira 200 
ml air teh beserta ampasnya kemudian 
siramkan pada rambut yang telah dibasahi 
dengan air hangat. Pijat kepala dan diamkan 
selama 15 menit lalu bilas dengan sampo. 
Yang perlu diperhatikan, jangan terlalu 
banyak menggunakan ampas teh agar tidak 
kesulitan saat membersihkannya. 


Merilekskan mata 
Lelah setelah seharian bekerja? Ambil waktu 
untuk relaksasi mata. Gunakan ampas teh 
untuk kompres mata. Anda dapat 
membungkusnya dengan kain terlebih dahulu 
ataupun langsung menaruhnya di pelupuk 
mata. Mata pun akan terasa lebih rileks. 
Selesai melakukan perawatan tubuh dan 
wajah dengan ampas teh? Eits, jangan 
terburu-buru memasukkannya ke keranjang 
sampah. Jadikan ampas teh sebagai pupuk 
organik dengan menaburkannya di atas tanah 
di dalam pot-pot Anda. Kandungan nitrat di 
dalamnya akan terserap akar, tanaman Anda 
pun semakin subur. (“/NOV 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 8 Oktober 2012 


RAGAM 


Sewa Kmr Hr Apt Lux Orchard 
S'Pore dpn RS ME dkt prg/Luc 
IosTV,AC,Wifi 0818.198.402 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
"65 98510888/ BBM: 28e8e1b0 


Studi di NZ(computing)Rp.92jt 
all in sdh ama studi 2th, 
k NZ 
9058 


& 
00199/iin bib 


PELUANG USAHA 


Ingin buka usaha jual beli 
motor/mobil,ikuti workshopnya 
t9119-20 Okt 2012 Hub.Seko- 
lah Pengusaha T.87712995 


Inves Forex!mdi Mli 300rb profit 
27v/hr (Kontrak 100 Hari) SMS 
“Minat” HP: 0878 8556 3999 


Trading Forex Gold Professional 
Millennium Penata Futures hub: 
Agiem 49008055,081318922299 


KERJASAMA 


Ace 


Pt.Gaf Kk. 
7819/21 bng 5,5hprthntrm 
Srndiah BB, Apple/Mltr 


Ace 4 Jar ada 350rb acc nsabh 
Sik 02, bng 045/bin, tnp 
fae/survey, 29 p'hragan - Ax pd 
2011, free ipad, bb, laptop # 
ksmpatan dapat Tunit inova, sg 
cair 54 800Mjamin murah/200it 
Platinum Finance, JI.BIvd ry brt 


665 Kp.Gd 02145851381-3 
Ace 15 Jam nan BPKB ac 
aman bng 0,174, dn Isg cair tnp 
stvy 25x pghrgn PE.Prioritas 
ce s.parman 02168267111 
-68229977hdh trmMdtr Feo2-5it 
Ace 1 Jam Ada Agunan 
apple, BB, ipad2 & iphone 
017 ei & baba: 
cady tunai 300mlyr:mega mult 
kota (02176825 


finance perma 
9333/ 6667 


tunai 150) 


-80 “gs IM 


Acc 1 jam Cair,Agunan BPKB, 
tanpa survey,bs byr Bunga saja. 
Maju Artha 7980399 - 7980393 
Jl,Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 


Acc Ijam cairjminan BPKB Mbl 
/Mtr,tnp surveybs byr Bunga 
saja.Terang Makmur Jaya JI.KH 
Noer Ali 41A Kalimalang Bks Ph 
88950011-49770786-99198368 


Acc Ijam cairjmn BPKB Tnp sur 
vey,bs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtera Ph:6332006 / 2008 
JI.Hasyim Ashari 13-A Jakpus 


Ace Agunan BPKB 1 Jam Cair 
Bayar Bunga Aja 2,54 Hub: Oto 
Cash Rawamangun Ph.4712248- 
17868187 Bekasi 4712248 


Agunan BPKB Langsung Cair. 
Mudah, No Survey.Ph:7981911 - 
7994815 Maju Bersama Jaya Jl. 
Mampang Prapatan Raya n0.82 


(We are well estabisned and fast growng e-WLIT IT base company 


in Jakata In 


w ol our erpansion, we #vile gual 


Imotivated indiwiduals with good interpersonal skklis to join 


as 


@ Marketing Executive 

@ Marketing Admin (Female) 

@ Finance Executive 

@ Customer Service Officer (Female) 


Reguirements: 


#At least 1 year working experience in related fiekd Or fresh! 
graduates are enccuraged to apply. 

2 Profcienttin bot wrting and spoken Engish. 

' Minimum educaton Diploma 3 (D3) 

« Must ba computer Ibrate with good presentation skills. 

' Self motivated, energetic, enthusiastc with a pieasant personal 

« Witing to travel (Only applicabio toe Marketing Executive) 


Interested candidates please email your resume together with 


photo and expected salary to 


martin.lim@bionutric.com 
Please call 
162216231 3572/1462 21 6231 3873/462 21 6231 0179 
for interview 


LOWONGAN 
Mantan 


Acc, adm, bm, gdg, ksr, spv,rcp, 
0b2-7jt/bts45rb/ hr.sms nm, us 
la,almt08561185987 halimah,se 


DM, PA, Consultant Exec 
At: Working, Income 
5-10jt sms 081280668306 


Bth Lpromotion staff 2sis 
corporate. 43-s1(4,2) b.ing/ 
asing (2)smart &'komnktf 
(4,2pnmpin  mnrk  (2)desian 
grafis coreldraw & photoshop 
(Wpglm2th (1)2th tour trvl& 
transprttion(2) gardi tourktrvel 
Imrn&ev keshrdGgarditour.net 


Bth I.tour oprtion & planner, 
2accountg. D3-51(1,2) bilngg / 
asing Isn & tIsn (1) bs tata cr & 
prosdr reserusi hotel & tickatg 
(1) smart, infrmtve & komnktf 
(4,2) teliti, tanggungjwb (1,2) 
penampiln mark, rapi & spn 
(4,2) palm 2th tour & travel 
(4,2) Gardi Tour & Travel Imrn & 
«via email: hrd@garditour.net 


Bth : 1 Org Sis Bhn Bgnan:2 Org 
Tlmktg:2 Org Elektri /0 Min.D3, 
Lmr Lsg Di Bw Ke:PT.Pratama, 
Jl.Raya Narogong Km 13 Pkin 3 
Ds.Cikiwul-Bt,Gebang-Bekasi 


Bth General Mgr(Min.30Th,Min. 
S1,Exp.3Th,Eng AktifsBs M,OfF) 
sms nama,posisi 081585880215 


Bth Operational Mgr (Min.28Th, 
min S1, Exp.3Th Managerial)7)t 
sms nama,posisi 081585880215 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr.bulanan,minSMA,SimA/B 
mes-klnk grts.Lgs tes:JI.Mamp 
ang Prap.RY60 P:087780723365 


Bth Salesman Lk2&Admin Wnt 
min SMA/SMK,usia18-25th u/ 
Jkt &Smrg.Hub:081282861513 


Bth: 1)Adm Keu / Acctg Min D3 
Palm di Aceounting min Athn, 
Bs.Komp. Mengerti Mandarin/ 
Hokian,Wnt, 2)Adm min SMA 
pglmn min Lthn, Bs.Komp Wnt, 
3)Sales / Mrkta, prla, palm min 
1th, pny kndrm sndri SIM C, 4) 
kurispria, min SMA, pny SIM C 
Pny Kndrm sndri, Dom. Jakut. 
Lmrn: Komp. DHI Blok UU No.60 
Jakarta Utara 


TH: P/F Time Jobs Data 
Bs Pensiun,H.wifa Ince 

$1200 sms081288003520 
Butuh Sgr: -Sales,Drafter (Pria) 
-Acounting, palmn 43th Hub: 
Nusantara Diesel ph.70539333 


Butuh Sgr: 10 Medical / Sales 
Rep. L/P min.SMU pglm min.th 
Area Jabotabek, Fasilitas: Gaji 
«Transport # Ins. e-mail CV ke: 
ptwiranayanugrahafyahoo.com 
sms infobiv.HRD.081382581819 
1021.94783194. Up.P.Hartanto 


ATA Entry 25position,(P/F 
Data we 
Inc2$1100,081288091176 
DATA ENTRY PART TIME 
Input dt corporate,M.off,I-2jam 
Fraelance/Doc 0877.8864.1108 


Dibthkan:CS,Admin,Guru Dance, 
Guru Musik.Send CV&Lmmn, PT. 
Jebri Bintang, plg Imbt 15-10-12 
to: btalentstudivGyahoo.com / 
akhbar07Ggmail.com 


IBUTUHKAN Dt entry,Min 
D D3/S1,Shari kerja/minggu 
2Rp Bjt"0816 1707 3996 


Dibutuhkan Pelayan Toko, P/W 
pnmpian mrk, Min.SMU/sdrit: 
kem CV ke: Gandaria 
Upper Ground#M-U 12 Ja 
coolsnowindonesia@damail,com 


Dicari-Engineer,Wanita/Pria utk 
consuiting,training & marketing. 
S1, Pglmn O-2th, Bhs.Ing, Foto & 
(V ke: hrGendurra.com 


Distributor sound systemjin- 
strument music bth: 
palm & Admin wnt palmn,dom. 
akut, Mub:5917889-69831063 


DOC OFFICE PART TIME 
Urgent! dt entry ktr.Irt/Pensiun 
t250rb/page doc085717879739 


REELANCE Input Doc, 
Fs 8Juta/Document(cash) 
AR 9B78 8309 1387" "57 
REELANCE Typist,Urgent 
Fanrivooeitysata 
citizen wlc"085210657236 


K?: In Data, Min D3 / S1, 


Part Time, 5 Hari Kerja, 
Rp 7Jt “ 0878 1526 0398 


ANGSUNG Krj Freelance, 
Yasin Doce3jt/data,IRT/ 
pensiun wlc 087861849455 


P/T DATA ENTRY 30TH 
Tdk Terikat Jam Kri, Input Data 
Corporate 6Jt"0853.1044.9287 


Pria STM Sipil D3 Sipilir Sipil 
Utk Pengawas Proyek,SIM C 
:Karang Anyar A No.59 Jakpus 


Restoran N'Bar Kawasan keba 
yoran Lama. Membthkan-Wait- 
res Koki,Bartender,Kasir,Syarat: 
P/W, usia 18-30th, Sanggup Ker 
ja Shif, Min.SLTA. Lmrn Kirim 
Ke Jl, Dr. Susilo IV No.SEE Gro 
tamburan JakBar 11450 
info.karir@yahoo.com 


Tech Assistant,D3/Sl,wnt Fresh 
graduated min Pglm'1 th bisa 
Computerfiling,ditmptkan di 
Jababeka 1 Bekasi send cv by 
email : yms26Glive.com or 
havilia.agungdlive.com.iny, 


Il Aom xeuancan 


Adm Pembukuan Wnt,max 30th 
D3/S1 Akuntnsi.JIPluit Karang 
Manis Blok D.7.8/46 Jakut 


Bth Adm Part Time(Min22th,D3 
Kmnktf,Bs Ms.0ff):300rb/shift 
sms nama,posisi 085283727575 


Cari Staff keuangan utk IFSFX 
Financial Investment, Dapat 
berbahasa inggris dgn baik. CV: 
infodifsfx.com (02129391259 


Dbthkn Adm Wnt SMU Sdrjt 
Dtg Lsg KeRuko Duta Mas Blok 
B1 No.158 Jelambar Jakbar, 


JD maret & saLes 


Bth Cpt Sales, Wnt, Min.SLTA, 
Berpengl. & Menarik,Gj,Bln,Tun- 
jangan & Komisi,Lmrn Lsg Ke: 
PT.Limadaya Multi Cipta-JL.Cem 
paka Putih Raya C22 Jkt 10510 


Bth Sales wanita, pengalaman 
Pnmplan Mnarik Usia Max 28th. 
“4 AJM BOS: 021-27236333 


Bth sgr salesman motor/pria 
20-35th, punya motor sendiri. 
085811180882/ 089601376359 


Bth sgr-sales consultant.mmliki 

kemampuan presentasi yg baik 
uang karir dar 

graduatas 


nan di 
936 t 
8818MandarinOrientalGardOff 


Dicari SPG Pria/Wanita, jam 
kerja 10.00 - 0, beroiinat 


Kami Persh di Jakut sdg butuh: 
Sales diutamakan yg berpenga 
laman Hub: 021-97973333 


Max 


Jakarta Selatan (Tebet, Kp. 
Melayu, Senayan & Sekitarnya) 


Untuk Senayan City, Kota 
Kasablanka, Lamaran & CV ke 
HRD Department STC Senayan 
Lt5 no134,Jl asia afrika,Jakpus 


Sales Marketing min SMA/sdrit 
utk otomotif pglm Ith,gaji,kms 
021-70116555,36520000 Eko 


'SPG/SPB,Pengalaman KerjalTh 
Min.153cm, Pria/Wanita, Min, 
SMK/Sederajat, CV & Lamaran 
ke Central Park Mali, Lt 1 No. 
101A, Jl S.Parman, Jak-Bar Up 
HRD Department 


IU sexretaris 


Junior Secretary, ADM Wnt 
D3/S1. CV & expected sallary 
email : HRD'Gthehimalaya.net 


II Texwicrobursi 


Desain Grafis,bs autocad,photo- 
shop. Jl.Kembangan utama Blok 
26 n031c TmnPermataBuanaJkb 


peluang karir 
KLASIKA 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kecil (sel) yang disebut area. 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya L angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area. 


Conceptis Sudoku By Dave Greca 


3 


Jawaban edisi sebelumnya 


| 


iv sfojoixsno ol 


Bea Ka ba ba Pm | 


Ivjo'sjolulal-.o. 


colorful alm 0 


KOMPAS 
KIRIMKAN MATERI IKLAN ANDA 


DALAM BENTUK DIGIT AL 


dan untuk pengiriman yang lebih hemat volume, dan 
kualitas yang lebih maksimal, gunakan file pdf dengan 


ISO : PDF/X-ta:2001 
ram 
? AL 


Manfaatkan juga fasilitas pengiriman materi iklan anda 
lewat jaringan Web FTP. 

Informasi lebih lanjut hubungi aplikasi Web FTP dapat 
menghubungi Bagian Iklan Kompas di 021-53679909 


CV. SUMBER JADI - BANGKA 


CV. SINAR BAHAGIA - BELITUNG 


BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tenang pada Hari Rabu, Tanggal 3 Oktober 2012 Pkl 19.20 WIB di RS Pantai indah Kapuk. 
Suami, Papa, Papa Mertua, Kakek, Saudara kami yang tercinta : 


SAT Perak 

p | 
mu Ip! 

OBITUARI “21228 te 


REST IN PEACE 


$ Telah berpulang kerumah Bapa di Surga pada Hari Minggu, 
Tanggal 7 Oktober 2012 Pkl 02.30 WIB di Rumah. 


Mama, Mama Mertua, Nenek, Saudari kami yang tercinta: 


LAY TJIU KIE 


Dalam usia 76 tahun 


Jenazah disemayamkan di Heaven Funeral Home, Lantai 8, 
Ruang Capricom, Jl. Gedong Panjang No.47, Jakarta Utara. 
Dan akan dikebumikan pada Hari Rabu, Tgl. 10 Oktober 2012. 
Berangkat dar Rumah Duka Heaven Funeral Home Pukul09:00WIB 
ke Pemakaman Oulling, 
Kami yang mengasihi : 
Suami : Tam Tjan Hong (t) 


Menantu: 

1, Inviola Marina Sari 

2 Tjandra Beratha 
Cucu: 
Fransiscus Kevin Tamara, Cornelius Alfred Tamara, 
Marisza Chandra Suryadi, Freshly Chandra Suryadi 


Beserta Segenap Famili 


Anak: 
1 TamWinata (t) 
2. TamWinesia 


LD: 
REST IN PEACE 


Telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga, pada hari 
Minggu, tgl. 07 Oktober 2012, pki. 05.32 WIB. di RS. 
SUMBER WARAS. Papa, Saudara kami yang tercinta 


ALEXIUS JULIANTO 


Dalam usia 67 tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka JELAMBAR. 
Ruang Krisan. Jl. P. Tubagus Angke No. 49, Jakbar. 
Misa Reguiem pada hari Senin, tgl. 08 Oktober 2012, 
pkl, 12.00 WIB. Dan akan dikremasikan pada hari 
Selasa, tgl. 09 Oktober 2012. Borangkat dari Rumah 
Duka pkl. 09.00 WIB. ke Krematorium King Palace - 
Dadap Kamal. 


Kami yang mengasihi : 
Anak : Reza Wangsaly 


Saudara Kandung : Saudara Ipar : 
Ignatius Sukamto Halim (t) - 

Lim Swie Lan (HK) Cu Kim Fuk (HK) 

Lim Siu Fung (Sydney) Cong Wie Kiet (Sydney) 
DR. A. Linda Halim DR. A. Suryadinata 
Junus Halim (t) - 

Irene Chan (Sydney) 


Beserta segenap famili 


WESKO PRIMA - JAKARTA 


ONG KOK KHING 


Dalam Usia 95 Tahun 


Jenazah disemayamkan di Heaven Funeral Home, Lantai Dasar Ruang M N O P, Jl. Gedong Panjang No. 47, Jakarta Utara. 
Dan akan dikebumikan pada Hari Selasa, Tanggal 9 Oktober 2012. Berangkat dari Heaven Funeral Home pukul 09.00 WIB ke Pemakaman 


Gunung Gadung Bogor. 


Kami yang mengasihi : 
Istri : Tjhan Giok Suan (alm) 


Anak Laki-laki : 

1. Wongso Djojo - Go Lian Hoa 

2. William Hartono - Pek Jauw Tek (Ite) 
3. Brian Ong - Nancy 


Anak Perempuan : 

Ong Kui Ing - Eddy Hanafi 

Ong Kui Tin - Chia Cin Ha 

Gina Hartono 

Ongso Yanti - Tay Chai Pheng 

Wongso Giokti - Edward Halim Widjaja 
Ongso Miranti 

Cucu Luar : 

1. Sherly Hanafi - Michael Thio 

2. Albert - Kitty Lau 


3. Lanny - John Yuen 
4. Winnie 


Adik Perempuan : 
1. Ong Giok Khing - Nio Eng Hui (alm) 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 


a 


- cicit : 
Jody Orlando 
Kendrew Owen 
Nicholas Ng 
Kenny 
Darrell 
Aurrelia Vianna Hioe 
Kaitlyn 


Cucu Dalam : 

Ong Aina - Djohan Jasim 

Ong Ai Khim - Gimin Ng 
Hartono - Amelia Zhuang (calon) 
Lydiawati - Danu (calon) 

Fenny - Wiraya Hioe 

Andrew 

Stephanie 

Megan 


TOUR WN 


DUA RN WN — 


Beserta Segenap Famili 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 41 
Senin, 8 Oktober 2012 


BERITA DUKA CITA 


Telah berpulang dengan tenang ke sisi Tuhan Y.M.E 
Pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2012, pukul 14.32 (waktu Singapura) 
di National University Hospital, Singapore. 
Suami, Papa, Papa Mertua, Kakek, Kakak, Adik, Saudara Kami Yang Tercinta. 


Sugiharto Sulaeman 


(Lie Soe Kie) 
Dalam Usia 82 Tahun 


Jenazah Disemayamkan, 
di Rumah Duka Jalan Syarief Abdurakhman No.119 Kota Cirebon. 
Dan akan dikremasikan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, 
di Krematorium : Pancaka Seroja Kota Cirebon 
Berangkat dari Rumah Duka, pukul 11.00 WIB. 


Kami yang Mengasihi : 
Istri : Ninin 


Anak : Menantu : 

1. Wawa Sulaeman, Ir, MBA.,M.Arch. 1. Alice Sulaeman, Dra., MBA. 
2. Wijaya Sulaeman, D.D.S., MAGD. 2. Indhira Hadisubroto, D.D.S. 
3. Wahyu Sulaeman 3. Lanny Wibawa 


Cucu Laki - laki : Cucu Perempuan : 


1. Christopher Sulaeman, B.SAE. 1. Natasha Sulaeman, B.D.A, BA. 
2. Aaron Anthony Sulaeman 2. Jennifer Sulaeman, B.S. 
3. Charles Sulaeman 3. Olivia Sulaeman 
4, Vincent Lee Sulaeman 4. Alexis Gabriella Sulaeman, B.S 
5. Heather Isabelle Sulaeman 
6. Priscilla Sulaeman 


Kakak dan Adik 


Berserta Segenap Famili 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 8 Oktober 2012 


PROPAN GREEN COATINGS 


PROPAN GREEN COATING 


building 


PROPAN GREEN COATING 
4 


SELARAS dengan gerakan hijau yang 
belakangan ini bermunculan, PROPAN 
mendukung dengan memasarkan 
rangkaian produk ramah lingkungan 
bernama PROPAN GREEN COATINGS. 
Produk ini memiliki Volatile Organic 
Compound (VOC) yang rendah sesuai 
persyaratan European Norm maupun 
Singapore Green Label, Kesembilan 
produk itu di antaranya telah mendapat 
sertifikat Singapore Green Label 
(Certificate number 032-116), seperti 
Decorshield, Decorcryl, Decor Lotus, 
Eco Emulsion, Decorsafe, Agua Parguetlack APL-851, Polyfloor PFT- 
273WB, Polyfloor PFC-225 Epocem, dan Polyfloor PFC-613MF. Selain 
itu, produk-produk ramah lingkungan PROPAN terdaftar dalam Green 
Listing yang diterbitkan oleh GBCI. Mari sehatkan lingkungan dengan 
mulai menggunakan produk ramah lingkungan dari PROPAN. Dapatkan 
di PSC, PPC, dan modern outlet terdekat di kota Anda. PROPAN 
produsen cat tepercaya. ("/VTOJ 


DECORLOTUS adalah cat tembok 
interior dengan teknologi Teflar 
yang membuat noda seperti kecap 
dan crayon waterbased menjadi 
mudah dibersihkan. Cat ini tahan 
sikat hingga 10.000 kali dan terse- 
dia dalam ribuan warna menarik 
serta besertifikat Singapore Green 
Label (Certificate number 032. 
116). Keunggulan ini membuat 
produk ini cocok digunakan pada 
dinding dan plafon interior atau 
ruang publik karena ramah ling: 
kungan dan mudah dibersihkan. 
Setiap pembelian cat tembok 
Propan akan mendapatkan kupon 
gosok berhadiah langsung miliaran rupiah (syarat dan ketentuan ber- 
laku). Dapatkan Decorlotus di Propan Service Center (PSC), Propan 
Paint Counter (PPC), toko bangunan dan outlet modern di kota Anda. 
PROPAN produsen cat tepercaya, (“/VTOJ 


j 


Lelkikat 


DECORSHIELD adalah cat tembok 
eksterior yang sudah dipakai di ber- 
bagai proyek bergengsi di seluruh 
Nusantara. Decorshield mampu 
tahan sikat sampai lebih dari 
10.000 kali, tersedia dalam ribuan 
pilihan warna, dan besertifikat 
Singapore Green Label (Certificate 
number 032-116). Produk ini tidak 
mudah kotor dan menjaga lapisan 
cat tetap bersih dari debu dan polu- 
si asap kendaraan, tahan cuaca dan 
alkali, warna cerah, tidak pudar, 
melindungi tembok luar dari lumut 
dan jamur. Setiap pembelian cat 
tembok Propan akan mendapatkan 
kupon gosok berhadiah langsung miliaran rupiah (syarat dan ketentu- 
an berlaku). Dapatkan segera di Propan Service Center (PSC), Propan 
Paint Counter (PPC), toko bangunan, dan outlet modern di kota Anda. 
PROPAN produsen cat tepercaya. (“/VTOJ 


SAN-EI Sakura Shower 
Saat Kualitas dan Keindahan Berpadu dengan Fungsi 


BUNGA sakura yang indah 
melambangkan perempuan, 
kehidupan, dan ekspresi 
hubungan antar-manusia se- 
perti keberanian dan ke- 
gembiraan. Terinspirasi dari 
bunga musim semi asal 
Jepang itu, SAN-EI menge- 
luarkan tipe SAKURA 
Shower, Tipe shower head 
atau set ini termasuk dalam 
rangkaian produk berkuali- 
tas, ECO-Series yang meng: 
utamakan penghematan air 
dengan On/Off Button. 
Dengan berat hanya 105 gram, tipe SAKURA Shower memiliki kelebihan 
pancaran air yang lebar dan bentuk ergonomis, Produk ini semakin leng- 
kap dengan rangkaian variasi warna dan desain menarik nan indah. Oleh 
karena itu, tidak berlebihan bila SAKURA Shower disebut sebagai per- 
paduan dari kualitas, keindahan, dan fungsi. (“/VTOJ 


Dapatkan rangkaian produk bermutu dari SAN-EI di toko atau supermarket bahan 
bangunan dan sanitari. Untuk info lebih lanjut, klik www,san-ei.co.id atau e-mail: 
marketing@san-ei.co.id, 


BAYERN OZONE SOLUTIONS 
Air Kolam dan Air Suplai Berkilau Higienis 


BAYERN Ozone Solutions meng- 
hasilkan ozon (03) sebagai zat 
desinfektan dan oksidan untuk 
menyanitasi air kolam renang dan 
air suplai rumah tangga. Hasilnya, 
air menjadi jernih berkilau dan 
higienis. Lain halnya dengan 
penggunaan kaporit dan klorin, 
ozon tidak memiliki efek samping 
seperti iritasi kulit atau mata 
merah dan hidung mimisan. 
Setelah ozon menyanitasi air 
kolam, zat ini berubah menjadi oksigen sehingga air terasa segar dan 
nyaman. Kami juga menyediakan Ozone-AOP (Advanced Oxidation 
Process) untuk menjernihkan air suplai pada hotel, industri makanan 
minuman, pabrik farmasi, rumah sakit, shopping mali, dan lainnya. 
Tersedia juga UV Sterilizer untuk kolam ikan. (“/VTOJ 


Hubungi Moncol Pool & Spa, Jakarta: Jalan Benda Raya No 8B1, Kemang, Jakarta 
Selatan, Telp. (021) 781-4801, 788-48438, 475:1127, faks (021) 781-4802, 471- 
1972: Denpasar: Telp. (0361) 281-082, faks. (0361) 288:805: Surabaya: Telp. (031) 
567-2474. Agen, Jakarta: Telp, (021) 7388-5589, faks. (021) 7388-5602: Singaraja: 
Telp. (0362) 41415, faks. (0362) 41441: www.moncol.com, e-mail: infojkt@moncol, 
com, infodps@moneol.com, Info@moncol.com. 


TANGKI BLOW EXCEL & ELITE 


Tangki Berkualitas dan Higienis 


TANGKI Blow EXCEL & ELITE dikenal 
sebagai produk yang diproduksi 
menggunakan mesin full Automatic 
Computerized Manufacturing System, 
Sistem ini dapat mengendalikan kekuatan 
dan ketebalan dinding tangki dengan 
akurasi tinggi sehingga menghasilkan 
produk yang padat dan hampir tidak 
berpori. Dengan penggunaan bahan baku 
HMW-HDPE (High Molecule Weight-High 
Density Polyethylene) yang ikatan 
molekulnya erat dan hanya dapat 
diproduksi dengan mesin-mesin yang mutakhir. Alhasil, tangki dengan 
proses blow menjadi dua kali lebih kuat dan tidak perlu lagi diberi filler 
atau foam untuk menambah ketebalan dan kekuatan, Dengan bahan 
baku bersertifikat FDA (Food Grade) yang dilengkapi UV Protection dan 
garansi 12 tahun, konsumen dapat menikmati produk kualitas 
terbaik, higienis, tidak mudah luntur, dan aman. Selama lebih dari 30 
tahun, EXCEL telah membuktikan mampu menjaga komitmen dalam 
memberikan kualitas, bukan sekadar janji. ("/GPWJ 


Informasi lebih lanjut, hubungi Excel customer service: (021) 626-6728, website: 
www.grahaexcel.com, e-mail: into@grahaexcel.com. 


Gainsborough Low Pressure 
Digital Gas Water Heater” tipe GGH 699 MDZ 


MANDI Anda terganggu karena suhu air kurang 
pas dan tidak stabil? Gainsborough meluncur- 
kan produk terbaru Digital Gas Water Heater, 
Dengannya, Anda akan mudah mendapatkan 
suhu air panas yang pas dan akurat. Anda pun 
akan terhindar dari mandi air yang terlampau 
panas dan sebaliknya. Dengan teknologi digi- 
GGH 5900 (ECO) tal, pemanas air dapat berfungsi tanpa 
menggunakan tekanan pompa alir. Cukup de- 
& ngan tekanan tangki air yang ketinggiannya 

apper 

« "4 

y.— 

GGH 699MDZ 


hanya satu meter dari water heater, Anda dapat 
menikmati mandi air hangat tanpa harus 
membeli ekstra pompa air. Keunggulan ini 
hanya terdapat pada Gainsborough tipe GGH 
699 MDZ yang sampai saat ini merupakan 
satu-satunya di Indonesia, (AYAJ 


Informasi lebih lanjut hubungi: Jakarta: 634 2288, 9333 3369 (bisa pasang), 628 
0779, 628 6354, 624 3177, 62200110, 739 9148, 690 2423, 690 3973, 626 4048, 
314 4313, 421 1192, 724 4731, 73880844, Cibubur 84593566, Tangerang: 5574 
2326, Serpong: 538 9999, Surabaya: 531 3611, Bandung: 420 8010, Bogor: 8321 
439, Cipanas: 512422, Medan: 456 9000, Semarang: 356 3460, Yogyakarta: 562 
916, Solo: 642 815, Malang: 362 202, Palembang: 357 368, Makassar: 329 585, 
Madiun: 464 359, Pontianak: 736 879, Samarinda: 200 669. 


Wika Solar Water Heater 
Pemanas Air Pilihan Utama 


WIKA Solar Water 

Heater (SWH) adalah 

ia) pemanas air 
berkualitas, — Daya 

tahannya tinggi 

: dengan tangki dilapisi 
Blue Titanium 

Enamel tahan korosi, 

Teknologi Sun Strip 


Panel Collector 
DuraPro Aluminium menyerap tenaga surya dengan intensitas tinggi 
sehingga kinerja pemanasan maksimal dan hemat listrik. WIKA SWH 
dengan manajemen mutu ISO 9001: 2008 dan standar SNI berhasil 
meraih penghargaan TOP Brand 2011 dan 2012 kategori water heater, 
membuktikan prestasinya sebagai pilihan di Indonesia. Bergaransi 
hingga tujuh tahun, layanan purnajual terjamin. Manfaatkan promo 
cicilan nol persen bagi pemegang kartu kredit BCA (tenor 12 bulan). 
(#/NOV) 


Info lebih lanjut hubungi: PT Surya Loka Mas, Jalan Salemba Raya No 34-36 GF 5 
Jakarta Pusat. Tip: (021) 4254753-54 (hunting), 31908235 (hunting). Kalimalang: 
8890711, Depok: 77205644, 77205007, Mangga Dua Sguare: 62310286, Bekasi: 
88852305, Cinere: 7545960, Serpong: 5384929, Gading Serpong: 5467895, Bintaro: 
7451916, Gandaria City: 29008010. Hot Ilne service call dan SMS 24 jam (021) 
70302281. E-mail: suryalokamas@gmail.com. Situs web: www.suryalokamas.com. 


JoinMAX 
Terapi Bio Heat untuk Nyeri Sendi Lutut/Bahu 


JOINMAX adalah alat terapi lutut/bahu dengan konsep 
terbaru yang dikembangkan Korea Institute of Biotechnologi, 
yang menggunakan sinar inframerah. Dengan panjang 
gelombang 700-50.000 nm, sinar infra-merah menembus ke 
dalam persendian lutut/bahu dan membantu meredam rasa 
sakit di persendian lutut/bahu secara efektif. Sinar inframerah 
akan menghantarkan panas sehingga otot di sekitar lutut/bahu relaks, 
mengurangi sakit dan nyeri sebelum berolahraga. Telah diakui oleh FDA 
AS sebagai alat kesehatan dan dianjurkan digunakan jika merasa sakit 
pada lutut saat naik/turun tangga/osteoarthritis, saat terjadi perubahan 
udara (udara dingin), lutut sulit bergerak, nyeri dan susah bergerak di 
lutut pada sore dan malam hari, bagi penderita frozen shoulder (sakit pada 
persendian bahu karena bekerja satu sisl) serta perawatan bagi orangtua, 
JoinMAX sebaiknya digunakan 2-3 kali sehari selama 30 menit pada 
temperatur moderate terutama sebelum beraktivitas. (lihat testimoni 
kesembuhan di website kami). (AYAJ 


Hubungi Theramindo, Jakarta Tel: (021) 6397809, 6019006, 70512626, 0856 9787 
2911, 081383233384, 08161480855, 08164862045, Bandung 083822954566 pin 
BB 2790BDAF, Indramayu 08194686 4001, Cilacap : 0815.6970265, Semarang (024) 
70167 888, 8456456, Jogja : 0819.0513.4567, Solo (0271) 710085, 621382, 0813 
29183506, 0816673716, Surabaya (031) 92030551, 081938185188, Bali 0817 
4742090, Palembang (0711)7390230, 08127800282, Padang 08126609291, Medan 
(061) 77739595, 77253636, 4576728, 081361601949, 0811609563, Manado : 
dr. Otje Halik 0812, 8282.6111/(0431)3364.202, Kolaka/Sulawesi Tenggara 0811 40 
7770, Papua (0981) 21682, 085244959873, Email: theramindo@cbn.net.id. Website: 
www.diskdr-online.com, Dicari distributor seluruh Indonesia. 


ISA Pressure Cooker 
Peranti Dapur untuk Keluarga Indonesia 
tanpa karet adalah ciri 


v 
72 khas ISA Pressure Cooker. 


ISA Pressure Cooker hadir 
di Indonesia sejak tahun 
1987 dan telah dipergu- 
nakan banyak keluarga. 
Tutup yang melengkung 


Dasar alat masak 3 lapis, 

tebal 10 mm menahan, 

dan meratakan panas. ISA 

Pressure Cooker bermate- 

. rial stainless steel murni 

an sehingga tidak berka- 

rat. Dengan ISA Pressure 

Cooker, Anda akan menghemat bahan bakar sampai dengan 70 persen 
karena memasak ketupat hanya 30 menit. Suku cadang terjamin. 
Gratis ongkos kirim untuk Jakarta. Dalam menyambut Idul Adha, Isa 


yang kualitasnya sama 

dengan alat-alat kedokter- 
Pressure Cooker menawarkan diskon 15 persen untuk semua produk 
pada 15-25 Oktober 2012. (“/GPW) 


Informasi lebih lanjut hubungi 02157950888, 38330103, 33330101, e-mail: 
sales@panciisa.com. 


Inti Solar Water Heater 
Kualitas Premium “Vacuum Tubes Solar Water Heater” 


PEMANAS Air tenaga matahari 
Inti Solar Vacuum Tubes bekerja 
cepat memanaskan air. Hal ini 
karena dilapisi kaca khusus dan 
bentuknya tabung bundar yang 
memungkinkan penyerapan 
energi matahari maksimal dari 
segala arah cahaya matahari 
sepanjang hari. Ruang vacuum 
yang layaknya botol termos 
hirah menyimpan air panas yang telah 
| dihasilkan sehingga tempera- 
turnya terjaga sampai waktu 
hendak digunakan, bahkan da- 
lam cuaca terburuk sekalipun. 
Dengan energi alami matahari, 
aman digunakan dan mampu 
menghemat biaya bulanan hingga 75 persen. Promo Spektakuler 
Ulang Tahun Ke-25 Inti Solar, dapatkan bonus langsung gratis LCD TV 
LG 22” dan cicilan nol persen enam bulan untuk setiap pemesanan 
Produk Inti Solar, hanya berlaku hingga 15 Oktober 2012. (“/VTOJ 


TAK LIA 


Hubungi segera (021) 8383.7000 atau (021) 8383.7222 atau klik www.intisolar.com 


Krisbow Ti Class Water Heater 
Teknologi Italia untuk Mandi Berkualitas 


ACE Hardware - Saat kembali ke rumah 
setelah beraktivitas seharian, mandi 
air hangat dapat menjadi solusi 
relaksasi. Krisbow menghadirkan 
Water Heater tipe baru yaitu Ti Class 
dengan desain dan teknologi Italia. 
Tangki air alat ini terbuat dari steel 
setebal 2 milimeter, serta memiliki 
lapisan titanium enamel dan batangan 
magnesium anoda sebagai pencegah 
karat. Di bagian luar tangki terdapat 
polyurethane foam yang menjaga air 
tetap panas sehingga hemat listrik. Fitur safety valve menjaga tekanan 
air tidak melebihi 8 bar. Pemanas air ini juga dilengkapi dengan ELCB, 
pengaman yang otomatis memutuskan arus jika ada kebocoran listrik. 
Tersedia dalam pilihan tangki air berkapasitas 15 dan 30 liter, dengan 
harga mulai Rp 1.499.000 (Jabodetabek), serta bergaransi 12 bulan 
(servis) & 24 bulan (tabung). (“/NOVJ 


C3 


Krisbow Indoor Mosguito Trap 
Pembasmi Nyamuk dengan Lampu UV Terbaru 


ACE Hardware -— Krisbow Indoor Mosguito 
Trap menggunakan lampu Duvet UV, yaitu 
Ultraviolet generasi baru yang efektif, untuk 
menarik nyamuk dari segala arah supaya 
mendekat. Kipas dari alat akan menarik 
nyamuk masuk dan memerangkapnya dalam 
jaring di bagian bawah sampai nyamuk mati. 
Produk ini tenang saat beroperasi dan tidak 
menggunakan pestisida atau zat kimia 
sehingga aman bagi kesehatan. Keistimewaan 
lain ialah cara menyalakan dan mematikan 
alat cukup dengan memutar penutupnya. 
Dalam kondisi mati, lubang di bagian body 
akan tertutup sehingga lampu terlindung. 
Cocok untuk ruangan hingga 60 meter 
persegi. Krisbow Indoor Mosguito Trap bisa 
didapatkan dengan harga Rp 328.500 dan 
bergaransi tiga bulan. (“/NOVJ 


AMES Maximum Stretch Waterproof 
Andal Mencegah Kebocoran Atap 


ACE Hardware — Memasuki musim 
penghujan, diperlukan langkah antisipasi 
untuk melindungi dinding dan atap. 
AMES Maximum Stretch Waterproof dari 
bahan dasar karet dan akrilik memiliki 
daya rekat kuat pada semua bahan, 
mulai dari dinding, atap, kayu, logam, 
karet, bahkan yang permukaannya 
bergelombang. Bahan elastis yang dapat 
direntangkan hingga 750 persen ini 
berfungsi menutup semua retakan dan 
celah serta melindunginya dari jamur dan 
lumut. Selain itu, produk ini juga dapat 
menolak panas hingga 98 persen sehingga mampu menurunkan suhu 
bangunan. Aplikasinya pun mudah seperti cat biasa, dapat pula diberi 
tambahan warna dan diterapkan di segala kondisi cuaca. Dapatkan 
dengan harga Rp 2.000.000 per pail (menutup hingga 50m? dengan 
dua kali lapis) dan Rp 628.000 per galon (Jabodetabek). (“/NOVJ 


Eksklusif di ACE Hardware - Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cibubur, Depok, Cirebon, 
Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bali, Batam, Medan, 
Palembang, Pekanbaru, Manado, Samarinda, Pontianak, Makassar, Balikpapan, dan 
Banjarmasin. Informasi lebih lanjut hubungi customer service: (021) 5829100. 
E-mail: ask. ace@acehardware.co.id. Situs web: www.acehardware.co.id. 


ETALASE Hadir setiap Senin dan Rabu di Klasika Kompas 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Eksklusif di ACE Hardware - Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cibubur, Depok, Cirebon, 
Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bali, Batam, Medan, 
Palembang, Pekanbaru, Manado, Samarinda, Pontianak, Makassar, Balikpapan, dan 
Banjarmasin. Informasi lebih lanjut hubungi customer service: (021) 5829100. 
E-mail: ask-ace@acehardware.co.id. Situs web: www.acehardware.co.id, 


Eksklusif di ACE Hardware — Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cibubur, Depok, Cirebon, 
Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bali, Batam, Medan, 
Palembang, Pekanbaru, Manado, Samarinda, Pontianak, Makassar, Balikpapan, dan 
Banjarmasin. Informasi lebih lanjut hubungi customer service: (021) 5829100. 
E-mail: ask. ace@acehardware.co.id. Situs web: www.acehardware.co.id. 


untuk pemasangan iklan hubungi 021-5367 9599 ext. 6025/6026 


